HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: PK. Ojong 4920-1980) 
Jakob Octama 


21 SEPTEMBER 


HATI N 


KOMPAS 


AMANAT 


JRANI RAKYAT 


TERBIT 44 HALAMAN 4 KLASIKA 
NOMOR 083 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 
E-mail: kompas@kompas.com 
Telepon: Redaksi (021) 5347710 


Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (021) 53679599 
Harga langganan Rp 78000— 
Harga eceran Rp 3.500— 


KOMPAS 


PENINGKATAN SUARA 
CALON GUBERNUR DKI DARI 


PUTARAN KE-1 KE PUTARAN KE-2 


Peningkatan 
Hasil Putaran Ke-2 | Foke-Nara' 


Diatas 505 84 
251-501 63 
105 - 254 22 


Di bawah 105 13 
Berkurang 18 
Total 200 


Tingkat Partisipasi Pemilih: 65,5 persen 
Jumlah sampel: 200 TPS 

Metode pengambilan sampel secara acak 
sistematis, "Margin of error" 4/- 0 persen. 
Hasil hitung cepat Ini merupakan prediksi, 
bukan hasil akhir yang akan diumumkan KPU 
DKI Jakarta tanogal 28 September 2012. 


Partai Pendukung: 

Partai Demokrat, PAN, Partai Hanura, 3. 

PKB, PBB, PMB, PKNU, PPP, Partai Golkat p” 
DN 

1 


Sumber: Hasil Hitung Cepat Litbang "Kompas"/SJP 


HIT MPAS” 


Laju Foke Tak Cukup 
Bendung Jokowi 


Oleh BESTIAN NAINGGOLAN 


rowi Ramli untuk mendongkrak perolehan suara dalam 

Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta putaran 
kedua menuai hasil yang signifikan, Namun, peningkatan 
tersebut belum juga mampu menutup celah keunggulan ke- 
kuatan p Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. 

Kesimpulan itu tampak dari kajian terhadap dinamika per- 
ubahan suara antara putaran pertama dan kedua dari setiap 
tempat pemungutan suara (TPS) hitung cepat atau dari hasil 
exit poll Kompas. 

Hasil hitung cepat yang dilakukan Kompas pada putaran 
kedua dengan 200 TPS sampel terpilih menunjukkan keung- 
gulan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama Joko- 
wi-Ahok) atas pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Na- 
ra). Dengan perkiraan selisih ketidakakuratan 4/- 0,5 persen, 
diprediksikan tidak kurang dari 52,97 persen suara diraih 
Jokowi-Ahok, meninggalkan pasangan Foke-Nara yang meraih 

persen sua 
mun, jika dibandingkan dengan hasil pilkada putaran 
pertama, 20 Juli 2012, pencapaian dari kedua pasangan yang 
bertarung ini menunjukkan dinamika laju perubahan suara 
yang berbeda, Peningkatan perolehan suara pasangan Foke-Na- 
ra tampak sangat signifikan, melebihi laju peningkatan suara 
yang diraih pasangan Jokowi-Ahok. 

Pada pilkada putaran pertama, setidaknya Foke-Nara meraih 


Us keras yang dilakukan pasangan Fauzi Bowo-Nach- 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-5) 


www.kompas.com 


KOMPAS 
021- 2567 6000 


7 4 V 
Uorit lea 
h AAU G hotline@kompas.com 


f 3 


wwwfacebook.com/kompastb www.twitter.com/hariankompas 


layanan 
berlangganan 


Fauzi Beri 


Pelantikan Kepala Daerah Terpilih 7 Oktober 


Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Joko Widodo, disambut pendukungnya di & 


DI-P, Partai Gerindra. 


JAKARTA LO» 09. 
BARAT aki 
. 

. 


FOTO-#OTO: KOMPAS/VISNU WIDIANTORO/LASTI KURNIA/WAWAN H PRABOWO GRAFIS: RI 


JAKARTA UTARA 
7 . 


Foke-Nara 


Jokowi-Ahok 
Seimbang 
Tingkat partisip: 
64,45 34,48 
MEI Sah Tidakssah Tidak digunakan 
Totalisampel: 200 
200 


Ima Sampel masuk 


Selamat Jokowi 


KOMPAS/ WISNU WIDTANTORO 


la menyertai keluarga presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, yang 


memberikan suaranya dalam Pemilu Kepala Daerah DKT Jakarta di Tempat Pemungutan Suara 81, Kebagusan, Jakarta Selatan, Kamis (20/9). 


www.twitter.com/kompasbreaking 


PILKA 


| DKI JAKARTA 


Warga Ibu Kota "Nyoblos” dan Berlibur 


JAKARTA, KOMPAS — Perolehan suara sementara 
melalui metode hitung cepat dalam Pilkada DKI 
Jakarta putaran kedua, Kamis (20/9), menunjukkan 
pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama 


menikmati libur pada Kamis itu. 


BENDERA 123, 456 Madu 4009 — “Min. pembelian kelipatan 2 Pcs 


ollo on Gnndfiaar 


SIMAK 16HALAMANSISIPAN KHUSUS, 
| 


(Hingga Kamis Pukul 21:00 WIB) Total 
bass 1. DKI JAKARTA 110 101 112 323 
2. JAWA BARAT 102 76 101 279 
Perak 3. JAWA TIMUR 87 88 83 258 
4. JAWA TENGAH 45 52 68 165 
Perunggu 5. KALIMANTAN TIMUR 44 45 50 189 


Berlanjut ke halaman 30 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


unggul atas p: 
Bowo-Nachrowi Ramli. 


Hasil hitung cepat Litbang 
Kompas menunjukkan pasangan 
Joko Widodo-Basuki Tjahaja 
Purnama meraih suara 52,97 
persen atau diperkirakan 3,7 juta 


suara. Fauzi Bowo-Nachrowi 
Ramli meraih suara sebesar 4703 
persen. 

Menanggapi hasil hitung ce- 
pat, Fauzi mengatakan tetap 
menghormati hasil tersebut. 


"Metode hitung cepat adalah me- 
tode ilmiah yang digunakan di 
mana saja, kita patut menghar- 
gainya. Dari berbagai hitung ce- 
pat yang diumumkan, kami ber- 
dua tertinggal. Oleh karena itu, 


ngan petahana Fauzi 


tidak terpilih. Mari kita junjung 
proses demoki yang menen- 
tukan gubernur dan wakil gu- 
bernur DKI Jakarta 2012-2017. 
Kepada masyarakat, saya imbau 
jaga ketenangan karena keme- 
nangan ini adalah milik kota Ja- 
karta. Saya ajak warga Jakarta 
untuk menyikapi hasil pilkada 
dengan baik,” ujar Fauzi. 


Diapresiasi 

Presiden Susilo Bambang Yu- 
dhoyono mengapresiasi peran 
warga DKI Jakarta dalam pe- 
milihan kepala daerah yang ber- 
langsung aman dan tertib. Pre- 


Jambi mena PUTARAN KE-2 mg Si menina 
KPU DKI Jakar- a dan ketertiban 
ta, kami sampai- tetap — dijaga, 


kan pengharga- 
an bagi pasang- 
an nomor 3 selaku pemenang 
dalam hitung cepat,” kata Fauzi. 

Fauzi juga sudah memberikan 
selamat kepada Jokowi. "Betul, 
saat hitung cepat mendekati 90 
persen, saya sampaikan selamat,” 
ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Fauzi 
menyampaikan terima kasih pula 
kepada pasangan Jokowi-Basuki 
karena telah sama-sama menjaga 
jalannya pemungutan suara Pil- 
kada DKI Jakarta putaran kedua 
tetap kondusif. 

”Kami sadar, dalam setiap 
kompetisi ada yang menang, ada 
yang kalah. Ada yang terpilih dan 


BACA JUGA HAL 26 dan 27 


hingga tahapan 
pilkada selesai 
dan gubernur terpilih dapat me- 
lanjutkan pembangunan Jakar- 
ta, 

”Kita harus sungguh bertang- 
gung jawab sambil mengimbau 
agar calon-calon gubernur itu 
memiliki komitmen dan tang- 
gungjawab menjaga keamanan di 
Jakarta, yang menjadi barometer 
keamanan negara kita,” kata Pre- 
siden saat membuka sidang ka- 
binet paripurna, Selasa, di Kantor 
Presiden. 

Presiden menyatakan, peme- 
rintah memberikan perhatian 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-5) 


Ks n mengganggu 


warga Ibu Kota menyalurkan hak pilihnya 
dengan memilih gubernur-wakil gubernur 
DKI Jakarta periode 2012-2017. Pilkada ber- 
langsung aman, damai, dan lancar, Tak jua 
lupa, para penghuni kota yang terbiasa sibuk 
itu memanfaatkan jeda waktu di tengah ming- 
gu ini untuk berlibur, 

Salah satunya Iwan (30), warga Tebet, Ja- 
karta Selatan. Setelah menggunakan hak pilih- 
nya di tempat pemungutan suara (TPS), ia 
mengunjungi Mal Kota Kasablan- 

Of: 


a di Jalan Casabl: bersama 
istri dan anaknya. "Tadi habi 
nyoblos, ajak jalan-jalan istri dan 
anak ke mal Isi waktu liburan,” 
katanya, Kamis. 

Dia mengaku tidak ke luar kota 
libur satu hari itu 
karena harus kembali bekerja pada 
Jumat, Selain itu juga masih tang- 
gal tua, belum gajian, 

”Ke TPS tadi tidak sampai setengah jam. 
Anak-anak juga libur sekolah. Ya sudah, 
giring ke sir makan dan main-main,” 
kata Indah Agustina, warga Pondok Labu, Ja- 
karta Selatan, yang juga memilih berlibur di 
mal, tepatnya di Gandaria City. 

Indah berada di mal bersama suami dan 
tiga anaknya. Kelingking kiri Indah dan telun- 
juk kanan suaminya berhiaskan tinta yang 
telah memudar. 

Di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Se- 
latan, kemarin pukul 1100, wisatawan terpaksa 
mengantre dan menunggu gerbang kebun bi- 
natang dibuka. Pengumuman di setiap gerbang 
masuk menginformasikan bahwa saat pilkada 
kebun binatang buka mulai pukul 13.00. 

Sementara itu, Firdaus (27), warga Depok, 
Jawa Barat, memilih jalan-jalan bersama ke- 
luarganya ke Taman Mini Indonesia Indah 
(TMII. Kebetulan Firdaus bekerja di kawasan 
Kemang, Jakarta Selatan, sehingga bisa ikut 


Or 


Kunjungan wisata ke TMII pada Kamis itu 
pun hampir menyamai hari Minggu, Jumlah 
pengunjung lebih dari 12.400 orang, semen- 
tara hari Minggu mencapai 13.000 orang, 

Asisten Manajer Humas TMII Dwi Atmojo 
menyatakan, awalnya pihaknya tidak men- 
duga ada lonjakan pengunjung pada hari libur 
pilkada. Sebab, sebagian besar karyawan di 
Jakarta harus kembali kerja hari Jumat. 

Sebagian warga Jakarta yang lain meman- 
faatkan libur pilkada untuk berwisata ke An- 
col Taman Impian. Ilham (27), misalnya, ber- 

sama istri, anak, dan keluarga besar- 
ang tinggal di Salemba, Jakarta 
Pusat, berlibur ke Pantai Ancol. Ba- 
nyak anak berenang dan bermain 
pasir. Ada juga yang hanya duduk 
lesehan bersantai di pantai. 

Di tempat lain, di Taman Safari 
Indonesia, Cisarua, Bogor, Jawa Ba- 
rat, jumlah pengunjung meninj 
meski tidak sepadat pada hari libur 
akhir pekan. Sejumlah pengunjung yang di- 
temui merasakan bahwa jumlah pengunjung 
seperti kemarin cukup ideal. 

”Kalau terlalu sepi, juga kurang meriah, 
tetapi kalau pengunjungnya berjubel, anak- 
anak mudah rewel atau hilang di tengah ke- 
ramaian,” ujar Stephen (29) yang tinggal di 
Kayu Putih Residence, Jakarta Timur, Kamis 
sore. Ia datang bersama keluarganya. 


(Bersambung ke hal 15 kol 6-7) 


Lihat Video Terkait 

"Jokowi tentang Hasil Hitung Cepat 
Pilkada” di vod.kompas.com/ 
Jokowibasukiunggul 


Lihat Video Terkait 

"Warga Solo Sambut Kemenangan 
Jokowi" di vod.kompas.com/ 
solosambutkemenangan 


KILAS 
POLITIK & 
HUKUM 


Kejagung Tangkap 
Buronan Korupsi 


Satuan Tugas Intelijen Kejaksa- 
an Agung menangkap Aswar, 
buronan kasus dugaan korupsi 
yang selama ini masuk daftar 
pencarian orang Kejaksaan Ne- 
geri Cibinong. Aswar ditangkap 
di Hotel Orchardz, Jakarta, Ka- 
mis (20/9) dini hari. Demikian 
dikatakan Jaksa Agung Muda 
Intelijen Edwin P Situmorang 
kemarin di Jakarta. Aswar me- 
rupakan pengusaha yang men- 
jadi tersangka tindak pidana 
korupsi dalam proyek pening- 
katan Jalan Sukahati-Kedung 
Halang, Kabupaten Bogor, tahun 
anggaran 2011. Kerugian negara 
dalam kasus ini sekitar Rp 10 
Miliar. (FA) 


Hari Ini Calon Haji 
Pertama Diberangkatkan 
Jemaah calon haji kloter per- 
tama dari embarkasi Donohu- 
dan, Boyolali, Jawa Tengah, di- 
berangkatkan pada Jumat 
(21/9). Sejak Kamis (20/9), 
banyak 1480 calon haji tiba di 
embarkasi Donohudan. Mereka 
berasal dari Kabupaten Suko- 
harjo, Boyolali, dan Wonogiri. 
Sekretaris Panitia Penyelenggara 
ji Noor Badi menga- 
jemaah calon haji 
dari Jateng tahun 2012 seba- 
nyak 29.657 orang. Namun, 
hingga 14 September lalu, jum- 
lah calon haji yang melur 
pembayaran 
orang. Secara keseluruhan, je- 
maah calon haji yang akan be- 
rangkat dari embarkasi Dono- 
hudan mencapai 32419 orang, 
yakni dari Jateng, DI Yogyakar- 
ta, dan sebagian Kalimantan 
Tengah. Jumlah tersebut menu- 
run dibandingkan jumlah jema- 
ah tahun lalu yang mencap: 
orang karena tahun ini 
tidak ada kuota tambahan dari 
pemerintah pusat. Jumat pagi 
ini, Menteri Agama Surya- 
dharma Ali melepas jemaah ca- 
lon haji kloter pertama dari Ja- 
karta. (UTI/) 


PO 


LITIK 


( 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


Politik Otonomi Daerah 


Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Ryaas Rasyi 


KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN 


pengamat hukum dari Universitas 


Padjadjaran, Indra Perwira: dan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, Mulyana W Kusuma (kanan 
ke kiri) berbicara dalam diskusi dan bedah buku Politik Otonomi Daerah yang ditulis Isran Noor, Kamis 


(20/9) di Jakarta, Di: 
berjalan lebih dz 


usi membahas berbagai hal dan dinamika politik seputar otonomi daerah yang 
atu dekade di Indonesia. 


PEMILU SEF 


TAK 


Partai Politik Belum Siap 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
nyelenggaraan pemilihan umum 
legislatif dan pemilihan umum 
presiden secara serentak diper- 
kirakan sulit dilaksanakan tahun 
2014. Selain terganjal masalah 
periodisasi jabatan presiden, se- 
jumlah partai politik belum 
Pemilu serentak idealnya dise- 
lenggarakan pada tahun 2019, 
Anggota Badan Legislasi (B2 
leg) DPR dari Fraksi Partai Gol- 
kar, Taufig Hidayat, 
(20/9), mengemukakan, ide px 
milu serentak memang baik. 
"Tetapi, problem kalau dilaksa- 
nakan tahun 2014,” katanya. 
Problem pertama, periodi 
jabatan presiden-wakil presiden 
tidak akan tuntas lima tahun. 
Jadwal pemilu legislatif ditetap- 
kan pada 9 April 2014. Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono dan 
Wakil Presiden Boediono ber- 
akhir pada 20 Oktober 2014. 
Menurut dia, pemilu serentak 
seharusnya diselenggarakan ke- 
tika seluruh parpol, baik parpol 
lama maupun parpol baru, me- 


miliki kesiapan sama, yaitu pada 
pemilu tahun 2019, 

Wakil Ketua DPR Bidang Po- 

litik, Hukum, dan Keamanan Pri- 
yo Budi Santoso mengatakan, pe- 
laksanaan pemilu serentak akan 
menyulitkan proses pengajuan 
calon. "Persyaratan (pencalonan) 
nanti seperti apa, apakah dibe- 
baskan saja atau berdasarkan 
perolehan suara pemilu sebe- 
ujarnya. 
Pelaksanaan pemilu legislatif 
dan pemilu presiden serentak ta- 
hun 2014 diusulkan Fraksi Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuang- 
an, Anggota Baleg dari F-PDIP, 
Arif Wibowo, menjelaskan, syarat 
minimal kepemilikan kursi atau 
perolehan suara parpol untuk 
mengusung capres-cawapres ti- 
dak akan diberlakukan jika pe- 
milu dilaksanakan secara seren- 
tak. Seluruh parpol peserta pe- 
milu berhak untuk mengusung 
pasangan calon. 

”Kampanyenya juga sekaligus, 
kampanye pemilu legislatif dan 
pemilu presiden. Masing-masing 


caleg akan mengampanyekan 
capresnya," ujarnya. 


Tak ada soal 

Politisi Partai Keadilan Sejah- 
tera, Agoes Poernomo, menilai 
tidak ada persoalan jika pemilu 
presiden dilakukan serentak de- 
ngan pemilu legislatif. Syaratnya, 
masa jabatan anggota DPR di- 
sesuaikan pelantikannya dengan 
presiden, yakni dilantik berurut- 
an pada 20 Oktober. Selain itu, 
tidak perlu syarat perolehan sua- 
ra untuk pencalonan presiden 
dan wakil presiden. 

Direktur Eksekutif Lingkar 
Madani untuk Indonesia Ahmad 
Fauzi Ray Rangkuti mengemu- 
kakan, formulasi penyelenggara- 
an pemilu serentak harus di- 
persiapkan matang. Sejauh ini, 
wacananya masih muncul-teng- 
gelam. Hal itu memperlihatkan 
belum ada kesepahaman, Kese. 
pahaman penting agar tidak 
muncul gugatan atas formulasi 
pemilu serentak hendak dilak- 
sanakan. (NTA/DIK) 


Lembagakan Nilai Demokrasi 


Budaya Feodalistis Bertentangan dengan Semangat Egaliter 


JAKARTA, KOMPAS — Kualitas demokrasi di 
Indonesia yang dinilai masih rendah harus 
diperkuat dengan melembagakan nilai-nilai 
demokrasi, antara lain menghargai perbedaan 
pendapat dan sikap egaliter. Proses pelembagaan 
nilai-nilai demokrasi ini terutama berlangsung di 


dalam partai politik. 


Karena itu, perbaikan kualitas 
demokrasi harus ditempuh de- 
ngan memperbaiki kualitas par- 
pol, yang merupakan pilar de- 
"Parpol seharusnya 
ai dalam pelembagaan 
nilai-nilai demokrasi ini,” kata 
Peneliti Senior Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia, Siti Zuh- 
ro, Kamis (20/9) di Jakarta. 


Namun, proses pelembagaan 
demokrasi di tubuh parpol masih 
jauh di: elesai, Bahkan, pe- 
rilaku politisi belum sepenuhnya 
mencerminkan nilai-nilai demo- 
krasi, "Parpol ini penting karena 
mereka menyuplai pemimpin di 
tingkat nasional dan daerah, baik 
eksekutif maupun legislatif. Ba- 
yangkan, kalau orang yang di- 


Wayan Sudirta, anggota De- 
an Perwakilan Daerah dari Bali, 
juga mengatakan, parpol meru- 
pakan pilar demoki 
penting, Namun, maraknya po- 
litik uang menjadi sebab lain 
yang menghambat bel 
pilar demokrasi secara mak- 
al. “Politik uang menjadikan 
jumlah partai dikuasai kelom- 
tertentu dan menghambat 
ses rekrutmen politik yang 
catanya, 

Hal itu, menurut Wayan, men- 
jadikan banyak lembaga demo- 
krasi kekurangan pasokan sosok 
berkualitas. Sebagian dari me- 
reka yang duduk di pucuk pim- 
pinan juga disibukkan dengan 


upaya mencari uang untuk me- 
ngembalikan dan menjadi modal 
politik berikutnya. 

Untuk keluar dari kondisi ini, 
ujar Wayan, biaya politik harus 
dibuat semurah mungkin dan 
transparan. Namun, usaha ke 
arah itu sampai sekarang belum 
terlihat dilakukan secara serius. 


Hambatan budaya 

Selain faktor parpol, menurut 
Zuhro, berdasarkan hasil pene- 
selama bertahun-tahun, 
n besar budaya di Indo- 
nesia juga cenderung mengham- 
bat penguatan demokrasi. "Bu- 
daya feodalistis masih sangat ku- 
at. Ini bertentangan dengan se- 
mangat egaliter,” ujarnya. 

Menurut Koordinator Forum 


buruk Indonesia oleh 


laian 
Freedom House disebabkan ba- 


nyak agenda -Reformasi 
yang belum dis kan peme- 
rintah. "Saya melihat ada agenda 
penting yang belum pernah se- 
lesai rancangan undang-undang- 
nya seperti reformasi birokrasi, 
Ada juga UU yang kebablas: 
seperti UU Minyak dan Ga 
katanya. 

Sebas mengkritik DPR 
yang begitu mudah dan banyak- 
nya membuat UU), tetapi rumus- 
an kepentingan nasionalnya ti- 
dak terlihat jelas, Itu terlihat dari 
banyaknya UU yang digugat dan 
akhirnya dibatalkan Mahkamah 
Konstitusi, 


Meski pemerintah meny: 
kan tengah melaksanakan refo: 
masi biroki kenyataannya, 
menurut pakar hukum pidana 
Universitas Indonesia, Indriyan- 
to Seno Adji, sektor itu masih 
sulit direformasi, terutama pada 
institusi penegak hukum. Konsep 
reformasi birokrasi belum dila- 
kukan secara maksimal dan tidak 
ada dukungan institusi terhadap 
perbaikan regulasi, 
salah integri 
ralitas aparatur negara turut 
mendukung peningkatan 
korupsi. Karena itu, memperba- 
iki konsep regulasi dan birokrasi 
kekuasaan harus didukung pe- 
ningkatan moralitas aparatur ne- 
gara,” kata Indriyanto. 

(NTO/OSA/FAJ/NWO) 


dan mo- 


23 


023 via ponsel 


uan berlaku 


KY 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Booth Nissan di IIMS 201 
Hall D JIEXPO Kemayoran, 
| (20 - 30 September 2012). 


Nissan. Innovation That Excites. 


EBD optimnizes rear brake force depending 
on tire load. 


EBD (Kecuali Tipe S4 SV) 


“Dual SRS Airbag 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 3 


KPK Gerak Usai PON 


Tersangka Tidak Berhenti pada Lukman dan Taufan 


JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan 
Korupsi mulai menyiapkan sangkaan terhadap 
Gubernur Riau Rusli Zainal terkait kasus suap revisi 
Peraturan Daerah No 6/2010 tentang Penambahan 
Biaya Arena Menembak Pekan Olahraga Nasional. 


"Kalau dua alat bukti cukup, 
sudah melewati ekspos dan di- 
setujui forum ekspos, tidak ada 
alasan untuk tidak menetapkan 
apa pun yang diduga seba 
pelaku kejahatan” kata Wakil 
Ketua KPK Bambang Widjojan- 
to, Kamis (20/9) di Jakarta. 

Sebelumnya, salah seorang pe- 
jabat di KPK mengungkapkan, 
penetapan Rusli sebagai tersang- 
ka tinggal menunggu waktu. Ada 
banyak pertimbangan KPK tidak 
terburu-buru menetapkannya 
i tersangka, Salah satunya 
dengan pelaksanaan PON. 
Selama PON, KPK sama sekali 
tidak menyentuh kasus ini. 

Menurut Bambang, tidak ada 
hambatan psikologis apa pun ba- 
gi KPK untuk menetapkan ter- 
sangka, termasuk k: uap ter- 
kait PON Riau ini. Seusai PON, 


nyidikan kasus korupsinya. 

Juru Bicara KPK Johan Budi 
SP memastikan, kasus suap PON 
Riau tidak akan berhenti pada 
tersangka yang sudah ditetapkan 
sebelumnya. "Kasus ini, kan, be- 
lum berhenti pada TAY (Taufan 
Yakin) dan LA (Lukman 


Taufan adalah Wakil Ketua 
DPRD Riau, sedangkan Lukman 
pernah menjabat sebagai Kepala 
Dinas Pemuda dan Olahraga Pro- 
vinsi Riau dan terakhir menjadi 
staf ahli gubernur Riau. Ru 
sebelumnya sudah dua kali 
KPK sebagai saksi, ma- 
sing-masing untuk tersangka 
Lukman dan Taufan. 

Johan — mengatakan, KPK 
tentu sudah — mengonfronta 
pengakuan Lukman dan Taufan 
dengan keterangan Rusli. 


SEJUMLAH NAMA TERKAIT KASUS 
DUGAAN KORUPSI PON RIAU 


SAKSI 

« Agung Laksono 

(Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat) 

» Rusli Zainal 

(Gubernur Riau) 

» Yuli Mumpuni 

(Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga) 


TERSANGKA Ditetapkan pada 8 Mei 2012 - 
# Lukman Abbas 

(Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau) 

» Taufan Andoso Yakin 

(Wakil Ketua DPRD Riau) 

TERDAKWA Ditetapkan pada 15 Agustus 2012 
“ M Faisal Aswan 
(Anggota DPRD Riau) 
» M Dunir 

(Anggota DPRD Riau) 
VONIS, 

» Eka Dharma Putri 


(Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana 
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau) 


» Rahmat Syaputra 
(Karyawan PT Pembangunan Perumahan) 


Diperiksa KPK sebagai saksi (6/7/2012) 


Diperiksa sebagai saksi (1/5/2012) 


Diperiksa KPK sebagai saksi (97/2012) 


2,5 tahun penjara (7/9/2012) 


KOMPAS/MBKU SRI RUNOHO 
Final cabang menembak nomor 10 meter air rifle men junior PON XVITI digelar di Rumbai, Pekanbaru, 
Riau, Senin (7/9). Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mengembangkan kasus dugaan suap dalam 
revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON. 


Sumber: Litbang "Kompas'/YOH, diolah dari pemberitaan "Kompas" dan laman KPK. 


KPK juga menetapkan Kepala 
Seksi Sarana dan Prasarana Olah- 
raga Dispora Riau Eka Dharma 
Putri serta pegawai PT Pemba- 


Syaputra, sebagai tersangka. Se- 
mentara kolega Taufan di DPRD 
Riau yang juga ditetapkan se- 
bagai tersangka kasus ini antara 


mad Faisal Aswan, Taufan An- 
doso Yakin, Adrian Ali, Abu Bakar 
Siddig, Tengku Muhazza, Zulfan 
Heri, Syarif Hidayat, Muhamad 
Rum Zein, dan Ruhman Assyari. 
Sebagian dari mereka sudah 
sidang di Pengadilan Tindak Pi- 
dana Korupsi Riau, 

Dalam persidangan di Peng- 


ma disebut ikut terlibat kasus ini, 
Saat bersaksi, Lukman sempat 
menyebutkan peran Rusli yang 
mengetahui seluruh proses suap, 
termasuk suap 1050000 dollar 
Amerika Serikat (sekitar Rp 9 
miliar) kepada anggota Komisi X 
DPR dari Fraksi Partai Golkar, 
Kahar Muzakir, Suap diberikan 


cairan dana APBN untuk ang- 
garan PON Riau Rp 290 miliar. 
Misbahuddin Gasma, ku 
hukum Kahar, membantah ke- 
terangan Lukman. "Kahar tidak 
menerima apa pun dari Lukman 
ataupun Rusli. Anggaran Rp 200 
miliar tidak pernah ada dan tidak 
pernah dibahas di Komisi X,” 


KPK akan mengoptimalkan pe- — Selain Lukman dan Taufan, ngunan Perumahan, Rahmat lain Muhammad Dunir, Muham- adilan Tipikor Riau,sejumlahna- sebagai bagian dari upaya pen- ujarnya. (BIL) 


SISI LAIN SENAYAN 


Cerita dari Ruang 
Makan Komisi III 


elasa (18/9) sekitar pukul 13.00, Komisi III Dewan 
S Perwakilan Melayat baru saja melakukan rapat internal 
pemilihan komisioner Komisi Nasionz 
217. Sebagian dari anggota kom 
. Lahap pastinya. 
n memakai uang negara,” kata Trimedya Panjaitan, 
anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan, Menu makan siang yang ada di hadapannya antara 
lain nasi, sup, daging, dan kerupuk. Ada dawet (cendol) sebagai 
minuman serta sejumlah buah 


itu 


lain ada Wakil Ketua Komisi IIT DPR Nasir Djamil 
artai Keadilan Sejahtera). Bambang Soesatyo (Golkar) satu 


Nasori (Partai Kebangkitan Bangsa) juga ada di ruang itu. 
Sementara Ketua Komisi TII Gede Pasek Suardika (Demokrat), 
Aboe Bakar (PKS), dan Khatibul Umum Wiranu (Demokrat) 
muncul belakangan. 

Berbagai tema pembicaraan muncul saat makan siang itu 
ta tentang sejumlah sosok yang diduga muncul dalam 
han Umum Presiden 2014, rencana di Pemilu 2014, 


hingga kasus hukum yang menimpa sejumlah rekan mereka 
sesama politisi di DPR. 
Relasi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri yang tidak 


hangat, terutama terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di 
Korps Lalu Lintas Polri yang disusul langkah Polri untuk 
menarik 20 penyidiknya di KPK, juga dibicarakan. 

Apalagi, Senin, sehari sebelumnya, Komisi III menggelar 
rapat dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Jaksa 
Agung Basrief Ariet, dan pimpinan KPK untuk membahas 
kasus itu. Rapat itu berakhir tanggung karena ditutup ketika 
pembahasan belum 
selesai. 

Dari lima pimpin- 
an KPK, hanya 
Busyro Mugoddas 
dan Zulkarnain yang 
hadir, Tiga pimpin- 
an KPK lainnya, Ab- 
raham Samad, Bam- 
bang Widjojanto, 
dan Adnan Pandu 
raja, tidak dapat 


Setelah 
ng, Busyro 
juga pamit karena 
ada kegiatan di Aceh 
yang harus dihadiri- 
nya. 

Dalam makan siang itu sempat ada celetukan. Tidak leng- 
kapnya pimpinan KPK hadir dalam rapat di Komisi TIT mirip 
dengan tingkah sebagian tersangka korupsi ketika akan di- 
periksa KPK. ” "Orang yang tampak gagah dan berkuasa 
diperil 
hadir seperti 
anggota Komis N 

Sejumlah anggota Komisi III lalu mengenang pengalaman 
mereka ketika memilih pimpinan KPK tahun 2011. Namun, 
Bachrudin Ansori yang sebelumnya banyak diam tiba-tiba 
mengingatkan, "Hati-hati disadap lho." 

”Kita semua masuk radar KPK. Terutama anggota Badan 
Anggaran. Hanya pa yang kuat,” ujar Bam- 
bang Soesatyo. ksud Bambang menunjuk pada 
dirinya dan Bachrudin yang ada di ruang itu. 

g uci. Dalam hidup kita, juga 
mungkin mereka yang ada KPK, pasti pernah menyuap. Se- 
tidaknya ketika mengurus kartu tanda penduduk atau surat izin 
mengemudi,” ujar Bambang. 

Ruhut Sitompul lalu menuturkan, KPK dan Polri sebenarnya 
bisa menyelesaikan masalah mereka secara dewasa. "Ketemu 
saja, lalu selesaikan dengan baik-baik,” katanya. 

Namun, saat sedang membahas hal serius soal KPK dan 
Polri, Ruhut tiba-tiba pamit. Dirinya sudah ditunggu awak 
sebuah televisi. "Maaf teman-teman, ini mau mengisi acara 
dahulu. Lucu-lucu sedikit. Hitung-hitung, tabungan untuk 
2014,” katanya dengan gaya khas sambil beranjak pergi. 

Berbagai cerita di ruang makan siang itu mengungkap prak- 
tik politik Indonesia yang sering kali tidak kalah lucu di- 
bandingkan dengan acara televisi yang kerap dihadiri Ruhut 
untuk tabungannya pada 2014. (M HERNOWO) 


HANDINING 


SAATNYA TENTUKAN PILIHAN ANDA 


Temukan paduan sempurna kemewahan dan kecanggihan pada 
lemari es Sharp Aueen dan Vetro. Keduanya hadir dalam sentuhan 
Premium Glass Door" yang elegan dan kecanggihan teknologi 
Touch Control Panel" yang memudahkan pengaturan lemari es. 
Aueen semakin istimewa dengan Partition Free untuk penyimpanan 
lebih besar. Vetro semakin stylish dengan Cylinder Handle yang 
modern. Mana Pilihan Anda? 


PENGENALAN SIM PT 
DILENGKAPI DENGAN WORKSHOP SEDERHANA 


Kerjasama Universitas Teknologi Yogyakarta dengan Universiti Malayaia Pahang “Fitur hanya tersedia pada Premium Series Premium Glass Door" Touch Control Panel" 


tandi 
Baltoom Hyatt Reganey Hotal Yogyakata 
.A/Patugan Tereara Pelajar Monjan Yogyakarta 
Kartik 4Oktuber 2012- Jam 10.00 WIB- selusai 
Pesarta tusan Perguruan Tg. Pergalola SIM 
Tempat terbatas rrax 300 peserta GRATIS ) 
Cocok untuk Pergunean Tingg kecil menengah & besar 
bai PTN maspun PTS 


| Universiti 
Malaysia 
PAHANG 


Untuk Informasi dan layanan SHARP terbaru hubungi: 
SHARP CUSTOMER CARE CENTER: 0:800-1-225588 (BEBAS PULSA) dan 0815:8225699 (SMS) Senin - Sabtu: 07.30 
- 18.50 WB, Minggu: 09.00 - 15.00 WIB. JARINGAN SERVIS SHARP: Akses Mudah, Buka 365 Hari Kerja Ouick Servi 


wawsharpindonesia.com | BELIAN WANYA PRODUK BERGARANSI RESMI DARI PT. SHARP ELECTRONCS INDONESIA 


Pendataan 
Kampus 1 UTY Ringroad Utara Jerbor Yogyakarta 
Setretarat Rktorat 

ep: Aneh (0214 )ET2I1O0xt. 101-081 70257186 


CS 


Pang 


www.uty.ac.id 


mrioperkoran @ & 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


KOMPAS/LUCRY PR. 


Simpatisan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menaburkan bunga untuk mengenang 


kematian Munir dan Yap Pit Sing di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 


h aktivis Yun Hap yang menjadi 
agar segera menugas 


korban peristiwa Semanggi TI. 


dalam penyelesaian pelanggaran HAM. 


(20/9). Yap Pit Sing adalah 
ni mendesak Presiden 


ik 


an Jaksa Agung melaksanakan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 


DPR Dinilai Khianati Amanat Reformasi 


JAKARTA, KOMPAS — Upaya 
anggota DPR memangkas kewe- 


nangan Komisi Pemberantasan 
Korupsi dinilai merupakan peng- 
khianatan terhadap amanat re- 


akan Koordinator 
Badan Pekerja Indonesia Cor- 
ruption Watch Danang Widoyo- 
ko, Kamis (20/9) di Jakarta. 
"Pemberantasan korupsi itu 
amanat reformasi. Anggota DPR 
" bahwa mereka 
da di DPR saat ini ka- 
rena reforma a Danang, 
Danang mengatakan, jika DPR 
memangkas kewenangan KPK, 
ketidakpercayaan — masyarakat 
terhadap DPR makin bertambah. 
"Kalau kepercayaan ma: 
terhadap DPR lemah, s 
mokrasi tidak akan berjalan baik. 
Kita kembali ke masa sebelum 
1998,” katanya. 
Menurut Danang, kalangan 
DPR khawatir dengan kewenang- 
an KPK karena banyak menang- 
kap anggota DPR yang diduga 
korupsi. DPR ingin memangkas 
kewenangan KPK dengan hai 


an lebih aman. 

Danang menilai, KPK 
lembaga independen sangat pen- 
ting untuk mengawasi atau me- 
ngontrol pemerintahan agar pe- 
merintahan berjalan dengan ber- 
sih dan baik. Kerja KPK dapat 
dijadikan tolak ukur bagi institusi 
Kejaksaan dan Kepolisian RT da- 
lam memberantas korupsi. 


Tak bermoral 


Wakil Ketua KPK Busyro Mu- 
goddas mengatakan, sangat iro- 
nis ketika KPK gencar mem- 
berantas korupsi, ada wakil rak- 
yat yang berusaha memereteli 
kewenangannya. KPK sebagai 
lembaga yang punya kewenangan 
khusus masih sangat dibutuhkan 
saat korupsi di Indonesia sangat 
sistemis dan sulit diberantas, 
"Undang-undang itu meru- 
pakan penormaan 
Korupsi merupakan tindal 
muh amoral yang semaki 
miskinkan rakyat dan merun- 
tuhkan marwah negara di dunia 
internasional dan “di hadapan 
rakyat. KPK sedang mel 


pencegahan dan pemberantas 
'emis bei 
pil, maka aneh jika ada anggota 
DPR yang punya libido mele- 
mahkan KPK y 

Menurut Busyro, tak hanya 
dengan mas at sipil, KPK 
juga menggandeng pemerintah 
dan DPR dalam mencegah dan 
memberantas korupsi 
kin sistemis dan masif. 
sejumlah anggota DPR yang ingin 
kewenangan khusus KPK seperti 
penyadapan dan penuntutan di- 
pereteli harusnya berpikir ulang 
karena mereka justru bisa men- 
jadi musuh bersama. KPK me- 


ai tidak perlu ada revisi atas 
Nomor 80 Tahun 2008 ten- 


tang KPK. 

Juru Bicara KPK Johan Budi 
SP mengatakan, di awal pem- 
bentukannya, KPK memang di- 
memiliki kewenangan 
rena korupsi dianggap 
ahatan luar t 
lau sekarang ada upaya mele- 
mahkan KPK, sama saja dengan 
mengingkari filosofi pembentuk- 
an KPK,” kata Johan. (FER/BIL) 


Parpol Bukan Jaminan 


Figur Calon Lebih Menentukan dalam Pemilu 


JAKARTA, KOMPAS — Hasil hitung cepat 
Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta 
semestinya menjadi peringatan bagi partai politik 
besar. Mesin parpol yang dalam survei dinilai 
berelektabilitas relatif baik terbukti bukan jaminan 
untuk memenangkan calon dalam pemilihan umum. 


Demikian dikatakan pengajar 
Ilmu Politik Universitas Airlang- 
ga, Surabaya, Haryadi, dan pakar 
hukum tata negara Saldi Isra di 
Jakarta secara terpisah, Kamis 
(20/9). 

Mereka menanggapi hasil hi- 
tung cepat Pilkada DKI Jakarta 
yang menunjukkan pasangan Jo- 
ko Widodo-Basuki Tjahaja Pur- 
nama mengungguli pasangan 
Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. 

Joko Widodo-Basuki didukung 
Partai Demokrasi Indonesia Per- 
juangan dan Partai Gerakan In- 
donesia Raya, Sementara Fau- 
zi-Nachrowi didukung par 
pol-parpol besar seperti Partai 
Demokrat dan Partai Golkar. 

"Makna kemenangan semen- 
tara Jokowi-Ahok (Joko Wido- 
do-Basuki) adalah mesin par- 
tai-partai besar tidak menjamin 
kemenangan calon pasangan,” 
kata Saldi Isi 


Secara substansial, kata Har- 
yadi, pemilihan gubernur me- 
mang berbeda dengan pemilu le- 
gislatif. Namun, pemilihan gu- 
bernur DKI Jakarta merupakan 
ajang uji coba mesin partai, 

”Parpol-parpol besar yang ke- 
rap dipersepsi baik harus berkaca 
sebab dinamika politik sangat ce- 
pat, massa mengambang banyak, 
dan pemilih mula pada 2014 di 
perkirakan 15-20 persen dari 
jumlah pemilih,” ujarnya. 

Saldi mengatakan, parpol tidak 
menjamin kemenangan calon da- 
lam pemilu karena parpol selama 
ini masih konservatif dalam me- 
nentukan calon pemimpin, Par- 
pol lemah menawarkan pemim- 
pin-pemimpin baru. 

Menurut Saldi, kemenangan 
Jokowi-Ahok jelas lebih dida 
kan kepada keyakinan ma 
at terhadap figur, "Figur Jo- 
kowi-Ahok dinilai dapat mem- 


ar- 


beri harapan dan masa depan 
yang lebih baik. Mereka harus 
membuktikan,” katanya. 

Wakil Sekretaris Jenderal Par- 
tai Demokrat Saan Mustofa pun 
mengakui, keunggulan Joko- 
wi-Ahok mengonfirmasi untuk 
kesekian kalinya bahwa figur sa- 
ngat penting dalam setiap pe- 
milihan kepala daerah, Koalisi 
partai tidak efektif untuk meng- 
alahkan popularitas calon. "Figur 
tetap dominan, terutama figur 
yang dinilai sesuai dengan per- 
asaan pemilih," katanya, 


Demokrasi rakyat 


Sosiolog Thamrin Amal Ta- 
magola mengatakan, kemenang- 
an Jokowi-Ahok, meskipun ma- 
sih sementara, menunjukkan nu- 
rani 1 akat ingin menerima 
keberagaman dan hidup dalam 
kebinekaan. Kecenderungan itu 
jadi tanda positif dalam kehi- 
dupan demoki di Indonesia 
agama, ras, 
dan antargolongan) tidak mem- 
pan bagi masyarakat. Isu SARA 
hanya dimakan atau dikunyah 
oleh basis atau kelompok fanatik 
tertentu,” kata Thamrin. 
Hal senada dikatakan Saldi. 
Kemenangan Jokowi-Ahok me- 
nunjukkan isu SARA tidak mem- 


pan. Akal sehat dan rasionalitas 
pemilih lebih menonjol. "Ini po- 
sitif untuk pertumbuhan demo- 
krasi,” katanya, 

Anggota Dewan Pembina Par- 
tai Demokrat, Syariefuddin Ha- 
san, pun mengatakan, keme- 
nangan Jokowi-Ahok merupakan 
cermin demokrasi rakyat yang 
sesungguhnya, "Kami menghar- 
ai dan menghormati pilihan rak- 
yat, Ini merupakan proses de- 
mokrasi yang makin baik di In- 
donesia,” kata Syarif. 

Dari sisi parpol pendukung, 
keunggulan Jokowi-Ahok dalam 
hitungan cepat Pilkada DKI Ja- 
karta, kata Saldi, menguntungkan 
PDI-P dan Gerindra. Keperca- 
yaan diri semakin tinggi untuk 
melangkah ke Pemilu 2014 meski 
tetap harus hati-hati. 

”Bagi PDI-P, hasil Pilkada DKI 
Jakarta ini sangat berarti. Ini 
menunjukkan kemenangan dari 
kerja keras yang disertai keya- 
kinan ideologis dan prinsip ke- 
bangsaan, kerja mesin partai dan 
relawan, serta keinginan akan 
perubahan dan spirit kebei 
maan yang 
sosok Jokowi 
kretaris Jende) 
Kristiyanto, 

(INA/FER/ATO/OSA/WHY) 


ata Wakil 


20KE 
| BIROKF 


Pendidikan 


JAKARTA, KOMPAS — Up: 


mereformasi birokrasi dengan 
membuat sistem kepegawaian 
berbasis kinerja dan adil terus 


menghadapi penolakan, Internal 
pemerintah belum satu suara da- 
lam menyikapi pembahasan Ran- 
cangan Undang-Undang Apara- 
tur Sipil Negara. 

Menurut Sekretaris Jenderal 
Kementerian Dalam Negeri Diah 
Anggraeni, Kamis (20/9) di Ja- 


Akan adanya Komisi Aparatur 


Sipil Nasional yang melibatkan 


- 
dari Dalam 
sak karier PNS diatur (mereka) 


yang bukan PNS. Kami men- 
dukung reformasi birokrasi, 
tetapi bukan berarti mengubah 
pola karier PNS,” ujar Diah yang 
juga Ketua Umum Dewan Per 
urus Nasional Korps Pegawai Re- 
publik Indonesia, 

Keberadaan jabatan eksekutif 
senior yang menggantikan pe- 
jabat eselon I dan IT juga di- 
tentang karena terlalu bombastis. 
Demikian pula rencana pengu- 
abat eselon TII dan IV 
penambahan tenaga fung- 
sional, Langkah ini membuat 
rentang kendali menjadi leba 

Perubahan ini akan bi 
kasi pada pengaturan gaji dan 


Masih Tinggi 


tunjangan sehingga perubahan 
Peraturan Menteri Keuangan ha- 
rus dilakukan besar-besaran, 

Belum lagi, perubahan yang 
sangat bi ini memerlukan 
aturan turunan untuk memas- 
tikan penerapannya. Diah meng- 
atirkan hal ini tidak ter- 
a mengingat pemerintah- 
an berakhir pada 2014, 

Selain itu, menurut dia, pe) 
bahasan aturan ini baru di 
kukan di antara Kementer 
Pendayagunaan Aj 
dan Reforma: 
menterian Dalam Negeri, dan 
Kementerian Keuangan, 

Ditemui terpisah, Wakil Men- 
teri PAN dan RB Eko Pr: 


mengatakan, justru ini merupak- 
an momentum pemerintah un- 
tuk berubah. Masa kerja tinggal 
dua tahun sesungguhnya bisa di- 
dengan manajemen waktu. 
"Ini persoalan transisi. Bis 
penerapannya bertahap. Di ma- 
na-mana undang-undang dite- 
tapkan sebelum pemilu sehingga 
setelahnya bisa berjalan. Peru- 
bahan memang menyakitkan,” 
tutur 

Masalah pengaturan gaji dan 
tunjangan, menurut Eko, jug 
sa diatasi. Untuk mendapat ma- 
sukan, DPR dan pemerintah akan 
menyelenggarakan seminar na- 
sional yang melibatkan pai 
mangku kepentingan. (INA) 


Kunjungi 
Booth Nissan di I 


IMS 2012, 


Hall D JIEXPO Kemayoran, 
(20 - 30 September 2012). 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


pulan September « 


Oke 
tote, 29 
7. 
2 


Experience The Sensation of Red Energy 


Sensasi 


pengalaman 


Anda 


berkendara 


dengan Nissan Juke RX Red Edition 


memukau dengan Red Interior Panel, Sporty Leather Si 
 Armrest with Console, Roof 


smakin 
Tampil 


optimal 
akin 
sat, 


poiler, New Grey 


Grille, dan berbagai teknologi terdepan untuk pribadi terpilih. 


Nissan. Innovation That Excites. 


Center Armrest 


Roof Spoile 


with Console 


New Grey 
Color Grille 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


DALAM PILKADA JAKARTA PUTARAN PERTAMA, 
SIAPA YANG ANDA PILIH? SEKARANG PILIH SIAPA? (96) 


Pilihan Putaran | 


Pilihan Putaran II 


Foke-Nara | Jokowi-Ahok Rahasia Total 

Foke-Nara 89,1 81 28 100,0 
Hendardji-Riza 100,0 100,0 
Jokowi-Ahok 8,0 87,7 43 100,0 
Hidayat-Didik 65,9 273 6,8 100,0 
Faisal-Biem 23 54,2 83 100,0 
Alex-Nono 70,6 1,8 17,6 100,0 

Tidak ada/Golput 294 35,3 35,3 100,0 
Rahasia 15,4 21 846 100,0 


ALASAN APA YANG PALING MEMBUAT ANDA TERTARIK MEMILIH 
PASANGAN CALON GUBERNUR TERSEBUT? (76) 


IM Foke-Nara 


Kepemimpinannya PESTA MANNNNNK.ET 
Integritas moral 


Keberanian/ketegasan 


Pengalaman pemerintahannya 
Dapat atasi problem Jakarta 
Aspiratif Ea | 0,0 

Pendidikannya tinggi 0,0 


IM Jokowi-Ahok asia 
5 pat Metode: 
40 Survei pasca- 
6 pencoblosan ini dilakukan 
25 pada 20 September 2012. 
, Wawancara tatap muka 
5,0 8,3 langsung dilakukan 


3,5 


ka 600 responden 


acak sistematis dari 
Daftar Pemilih Tetap 
Jakarta. Dengan tingkat 
kepercayaan 95 persen, 
maka "margin of error"" 


Kesamaan partai Joo penelitian ini adalah & 4 
Kesamaan agama PE//3! 29 Haa 
Etnisnya sama 200 IS) —- 
Sudah lebih dikenal PEXIE BA 0.0 Im» 
Pilihan keluarga/kerabat ME EN 9.1 


yk 
DK 


PILK 


KARTA 


NOVAN 


Fi igur Menangkan 
Jokowi-Ahok 


Kemenangan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja 
Purnama dalam Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta 
putaran kedua, Kamis (20/9), banyak dipengaruhi 
oleh dua hal, yaitu modal kapasitas individu dan 
buruknya citra pihak lawan. 


Oleh BAMBANG SETIAWAN 


angan yang akrab di- 
panggil Jokowi-Ahok ter- 
but dinilai memiliki 
tegritas moral yang baik serta 
memiliki keberanian dan kete- 
gasan dalam melaksanakan ga- 
gasannya. Selain itu, Jokowi 
yang saat ini menjabat sebagai 
Wali Kota Solo dan Ahok yang 
mantan Bupati Belitung Timur 
ini juga dipandang lebih aspi- 
ratif daripada pasangan petaha- 
na Fauzi Bowo dan mantan Ke- 
pala Lembaga Sandi Negara 
Nachrowi Ram| 

Meski demikian, kekuatan 
karakter pasangan ini saja tam- 
paknya tidak cukup menjadi be- 
kal untuk merebut kursi DKI-1 
karena lawan mereka cukup 
tangguh. Fauzi Bowo (Foke) di- 
nilai cukup menonjol dalam 
pengalaman memerintah Jakar- 
ta dan sudah lebih dikenal oleh 
masyarakat setelah lima tahun 
memimpin. 

Adalah proses politik sepan- 
jang masa kampanye putaran 


kedua yang turut menentukan 
jatuhnya citra kepemimpinan 
Foke. Lemahnya kepiawaian pa- 
sangan Foke-Nara dalam mem- 
baca karakter publik Jakarta 
menjadi berkah bagi pasangan 
lawannya, 


Citra 


Sikap Foke-Nara atau timnya 
dalam menghadapi persoalan 
perbedaan etn 
pun dalam mendel ati 
milih menampilkan sis 
yang cukup memberatkan lang- 
kah pasangan nomor urut satu 
ini. Buruknya citra juga diperpa- 
rah oleh sikap elite-elite partai 
politik yang ramai-ramai men- 
dukung pasangan ini sehingga 
justru menimbulkan gelombang 
kritik dan kecaman publik. 

Bandul pilihan akhirnya jus- 
tru mengarah ke calon yang 
terlihat low profile dalam me- 
nyikapi berbagai tuduhan, Mo- 
del kampanye negatif berbau 
SARA yang dialamatkan kepada 


pasangan Jokowi-Ahok justru 
merugikan pasangan Foke Nara. 

Dukungan terhadap Joko- 
wi-Ahok pun menga! ir, sebagai- 
mana terlihat dari h 
pasca-pemilihan (exit poll). 
Mereka yang pada putaran per- 
tama golput, lebih mengarahkan 
dukungan kepada pasangan no- 
mor urut tiga ini. 

Dalam hitung cepat yang di- 
lakukan Litbang Kompas, pa- 
sangan Jokowi-Ahok unggul de- 
ngan perolehan suara 52,97 per- 
sen, sementara pasangan Fo- 
ke-Nara diprediksi hanya men- 
dapat sekitar 4703 persen. Du- 
kungan terhadap Jokowi-Ahok 
juga didapat dari pemilih-pemi- 
lih yang sebelumnya pada pu- 
taran pertama mencoblos pa- 
sangan lain, terutama limpahan 
dari pemilih pasangan Faizal 
sri-Biem Benyamin. 
Pasangan Jokowi-Ahok juga 
mendapat simpati dari kalangan 
berpendidikan tinggi dan kelas 
menengah atas yang relatif 
mandiri dalam pengambilan ke- 
putusan, Dilihat dari karakter 
Iingkur ukungan terhadap 
pasangan ini banyak diperoleh 
dari lingkungan kompleks 
perumahan daripada dari 
perkampungan yang relati 
mudah dijangkau tim kampa- 
nye, 


(LITBANG KOMPAS) 


AN TEROR 


1ISME 


Parin Pendekatan Lebih Canggih 


JAKARTA, KOMPAS — Prog- 
ram penanggulangan terorisme 
di Indonesia harus lebih canggih 
dan terpadu, mencakup pence- 
gahan, penanganan serangan, 
dan rehabili pelaku. Pende- 
katan kekerasan belum efektif 
menghentikan terorisme. 

Hal ini diungkapkan Greg Bar- 
ton, peneliti Herb Feith untuk 
Studi tentang Indonesia di Mo- 
nash University, Australia, dalam 
usi fundamentalisme dan te- 
rorisme di Redaksi Kompas, Ja- 
karta, Rabu (19/9). Hadir juga 
peneliti senior The Wahid Insti- 
tute, Ahmad Suaedy. 

Greg menjelaskan, terorisme 
tak hanya menjadi masalah di 


Indonesia, tetapi juga di banyak 
negara di dunia, Kt 
tara lain, dipicu anggapan adanya 
ketidakadilan politik, resesi cko- 
nomi, dan penularan ideologi ke- 
kerasan internasional. Saat ini 
terus bermunculan sel-s 
1g cukup otonom dari organi- 
besar, kurang terkontrol, dan 
cenderung tidak sabar. 

Menurut dia, Detasemen Khu- 
sus 88 memperlihatkan kinerja 
bagus dengan menangkap sekitar 
700 terduga teroris, 600 orang di 
antaranya dipenjara. Namun, 
program ini belum benar-benar 
bisa menangkal terorisme. 

Kalau hanya memburu ang- 
gota kelompok teroris, konfron- 


da yang tew: tau ditang- 
kap, itu bukan solusi jangka pan- 
jang” ujarnya. 

Untuk itu, diperlukan tero- 
bosan sebagai jalan alternatif me- 
merangi terorisme. Salah satunya 
lewat program disengagement 
atau memutus hubungan 
orang dengan jaringan kegiatan 
teroris. 


Ahmad Suaedy menilai, pe- 
merintah saat ini cenderung 
membiarkan aksi-aksi intole- 


ransi, bahkan kriminal, terhadap 
kelompok lain yang dianggap 
berbeda pemahaman atau keya- 
kinan. Padahal, kondisi ini akan 
turut menyuburkan radikalisme 
dan terorisme. (TAM/INU) 


Temukan Akar Masalah Sampang 


JAKARTA, KOMPAS — Tim 
Temuan dan Rekomendasi Pe- 
ristiwa Sampang diharapkan da- 
lam tiga bulan ke depan dapat 
menemukan akar masalah keke- 
rasan di Sampang berikut dam- 
paknya sehingga ke depan perso- 
alan yang sama tak akan terulang 
kembali. 

Hal tersebut dikemukakan 
Wakil Ketua Komisi Nasional 
Antikekerasan terhadap Perem- 
puan (Komnas Perempuan) Mas- 
ruchah di Jakarta, Kamis (20/9). 

Mengingat pentingnya peng- 
usutan tuntas Peristiwa Sampang 
pada 26 Agustus 2012 untuk pe- 
nyikapan yang tepat, Komnas Pe- 
rempuan, Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia (Komnas HAM), 
Komisi Perlindungan Anak Indo- 
nesia (KPAI), Lembaga Perlin- 
dungan Saksi dan Korban 
(LPSK), serta Kepolisian Negara 


Republik Indonesia — (Polri) 
menggagas Tim Temuan dan Re- 
komendasi (TTR) Peristiwa Sam- 
pang, 

TTR bekerja dalam tiga bulan 
terhitung sejak 3 September 
2012. Laporan TTR diharapkan 
akan menemukan akar masalah 
dan dampak dari kasus Sampang, 
baik di pengungsian maupun da- 
lam kehidupan sosial, dengan 
perhatian khusus pada kerentan- 
an perempuan dan anak. 


Menyisir laporan 

Menurut Masruchah, TTR 
akan menyisir seluruh laporan 
yang ada, baik dari institusi 
HAM, kementerian/lembaga ter- 
kait, maupun dari masyarakat 
pil. Laporan dari berbagai pihak 
tersebut diharapkan sudah dapat 
terkumpul pada 26 September 
2012. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Tim dapat turut ke lapangan 
untuk verifikasi laporan awal. 
TTR juga akan menggunakan fo- 
rum-forum konsultasi untuk me- 
mastikan kesimpulan temuan 
dan rekomendasinya tersebut. 
Laporan TTR akan diserahkan ke 
otoritas nasional, dalam hal ini 
Presiden dan DPR, otoritas lokal, 
juga kepada publik. 

Ketua LPSK Abdul Haris me- 
ngatakan, selain TTR, kelima in- 
stitusi yang berkoordinasi ini ju- 
ga membentuk tim bantuan dan 
layanan (TBL) yang dikoordinasi 
oleh LPSK. TBL dimaksudkan 
untuk mendorong dan meman- 
tau setiap institusi yang terga- 
bung di dalam TTR untuk mem- 
berikan bantuan dan layanan 
dalam jangka dekat ataupun 
panjang sesuai dengan tu- 
gas-fungsi dari setiap anggota 
tim. (LOK) 


Ke 2 Pee Gading 1 


Nyan 


Strategis 


. 


1 lilingi h Pusat Bisnis & 


ilengkapi Dengan Ruang Usah: 


SIPPT: 3184/-1711534 & Block Plan :898/T/SD/DTI 


Retail Shophouses WS Tata £ TollAccess AN Leon MA Children's Playground N 
Siteplan 


BEOTOOnN 


JA. PERINTIS KEMERDEKAAN JL KAYU PUTIH MATA 


For More Information: 


4786 1919 
mw 520 8000 


Cent DEVELOPED BY 
enter 


Mie Ou Lang Bahasan 


Le) 


Ir wo pama sgu 
asa nek PULO MAB JAYA 


BNI Fashion Experience 


Be the first to experience 


THE NEW LA SENZA PIN UP STORE CONCEPT 


And celebrate with our largest launch in history! 


First 50 in line 
get 505 OFF or 
FREE Prestige Card! 


SATURDAY, SEPTEMBER 22", 2012 
LA SENZA PONDOK INDAH MALL 2 


BNIcreditcard 


Datang dan rayakan Show Off Launching di seluruh store tanggal 
22 - 26 September 2012 dengan Kartu Kredit dari Bank Negara Indonesia. 
Dapatkan tambahan diskon 1096 untuk Kartu Kredit BNI Style Titanium, 
BNI Platinum, BNI Garuda Platinum, BNI Garuda Signature dan BNI Infinite 
serta tambahan diskon 596 untuk Kartu Kredit BNI Classic dan Gold 


Informasi lebih lanjut, hubungi BNI Call 500046 atau (021) 500046/68888 
dari ponsel atau kunjungi www.bni.co.id 


Syarat dan ketentuan berlaku. 
Gj cone 
P3 : Gm 


Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Terima Kasih Warga Jakarta 


emilihan gubernur Jakarta 
putaran kedua 20 September 
yang berlangsung aman dan 
damai menunjukkan kian 
matangnya demokrasi Jakarta. 


Kita berterima kasih kepada warga Jakarta yangantusias 
menyalurkan aspirasi politik mereka. Warga Jakarta telah 
menunjukkan otonomi individunya dan telah menjatuh- 
kan pilihan yang kadang berbeda dengan kebijakan partai 
politik. Berdasarkan hasil hitung cepat, tingkat partisipasi 
politik warga Jakarta meningkat. Apresiasi juga patut 
disampaikan kepada aparat kepolisian yang telah menjaga 
situasi Ibu Kota tetap kondusif. 

Kendati bukan hasil resmi, enam lembaga survei yang 
melakukan hitung cepat telah mengumumkan hasil peng- 
hitungan mereka. Hasil hitung cepat lembaga survei tak 
jauh berbeda satu sama lain. Pasangan Joko Widodo 
(Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama telah dipilih oleh ma- 
yoritas warga Jakarta sebagai Gubernur-Wakil Gubernur 
DKI Jakarta 2012-2017. Hitung cepat Litbang Kompas yang 
mengambil sampel 200 tempat pemungutan suara 
(TPS)—dari 15.000 lebih TPS di Jakarta—menunjukkan 
pasangan Jokowi-Basuki yang diusung PDI-P dan Gerindra 
meraih 52,97 persen suara, Adapun pasangan petahana 
Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang diusung hampir semua 
partai politik besar meraih dukungan 4708 persen suara. 

Kian matangnya demokrasi itu ditandai dengan per- 
nyataan terbuka Fauzi Bowo yang telah mengucapkan 
selamat kepada Jokowi atas kemenangannya berdasarkan 
hasil hitung cepat. Komisi Pemilihan Umum baru akan 
mengumumkan hasil pilkada beberapa hari ke depan, 

Telah dilaluinya dua kali sirkulasi elite di Jakarta—pe- 
milihan gubernur 2007 yang menempatkan Fauzi Bo- 
wo-Prijanto sebagai gubernur dan pemilihan gubernur 
2012—secara teoretis menunjukkan Jakarta telah me- 
masuki demokrasi yang matang, Demokrasi haruslah di- 
jadikan satu-satunya aturan main atau jalan untuk meraih 
kekuasaan. 

Jakarta adalah barometer bagi daerah lainnya. Keber- 
hasilan Jakarta menggelar pilkada secara aman dan damai 
seharusnya bisa jadi contoh penyelenggaraan pilkada lain. 
Sesuai dengan prosedur yang ada, penetapan KPU masih 
bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun, Jakarta 
akan kembali tercatat dalam sejarah seandainya hasil 
pilkada yang akan diumumkan KPU beberapa hari ke- 
mudian diterima pasangan calon. 

Kini, menjadi pekerjaan rumah kita semua, terutama 
clite politik dan tokoh masyarakat, untuk menjaga situasi 
Jakarta agar tetap kondusif. Proses penghitungan suara 
secara berjenjang dari kelurahan, kecamatan, kota, hingga 
provinsi harus dikawal karena itu adalah suara rakyat! 

Kita mendukung imbauan Jokowi kepada pendukung- 
nya untuk tidak mabuk kemenangan, Kini saatnya Jokowi 
memikirkan bagaimana mereka sebagai orang baru di 
Jakarta dapat mengelola ekspektasi publik yang tinggi agar 
ekspektasi itu tak cepat berubah jadi kekecewaan. 


Indonesia Dinilai Kedodoran 


embaga riset nirlaba Freedom 
House di Amerika Serikat awal 
pekan ini menilai kualitas 
demokrasi Indonesia rendah 
dan reformasi kedodoran, 


Hasil kajian lembaga riset dan advokasi bidang demo- 
i itu semakin menggambarkan p 
negara yang sedang berada di pes 
pangan jalan. Sungguh menarik perhatian, Freedom House 
merupakan lembaga independen terkemuka ketiga yang 
memberikan nilai buruk terhadap kinerja Indonesia dalam 
tiga bulan terakhir. 

Bulan Juni lalu, posisi Indonesia memburuk dalam 
Indeks Negara Gagal 2012 yang disusun The Fund for Peace 
di AS. Awal bulan September, posisi Indonesia melorot 
dalam Indeks Daya Saing Global yang disusun Forum 
Ekonomi Dunia. Hasil penilaian berbagai lembaga inter- 
nasional itu sama-sama menunjukkan persoalan dan tan- 
tangan yang dihadapi Indonesia. 

Hasil kajian Freedom House, antara lain, menggambar- 
kan kualitas demokrasi Indonesia cenderung rendah dan 
proses reformasi kedodoran. Agenda perbaikan yang tidak 
jelas membuat Indonesia masuk ke dalam daftar 35 negara 
yang sedang berada dalam persimpangan jalan, Selain 
Indonesia, empat negara ASEAN lainnya, Malaysia, Vict- 
nam, Myanmar, dan Kamboja, juga masuk ke dalam daftar. 

Khusus tentang Indonesia, Freedom House menilai 
telah terjadi penurunan kebebasan pers dengan peningkat- 
an insiden serangan terhadap wartawan, Juga kepemilikan 
media mengerucut pada segelintir orang atau kelompok 
tertentu, 

Hampir sama dengan penilaian lembaga The Fund for 
Peace, organisasi Freedom House juga mengemukakan 
sejumlah sumbatan bagi kemajuan Indonesia, seperti 
buruknya infrastruktur, pengangguran, korupsi, kekerasan 
terhadap minoritas agama, dan lemahnya pendidikan. Juga 
memprihatinkan kehancuran ekologis. 

Lebih jauh Freedom House melihat proses kemunduran 
Indonesia sejak tahun 2010 dalam upaya penegakan hu- 
kum, jaminan kebebasan sipil, dan perang melawan 
korupsi. Hanya penilaian bidang akuntabilitas dan suara 
publik yang naik meski masih pada standar minimum 
pemerintahan demokratis yang dianggap efektif. 

Semua hasil kajian Freedom House dan The Fund for 
Peace itu pada dasarnya memaparkan tantangan dan 
persoalan yang sedang dihadapi pemerintah dan masya- 
rakat Indonesia. Persoalannya menjadi semakin serius 
karena belum terlihat jelas langkah konkret untuk meng- 
urai benang basah atas persoalan yang dihadapi. 

Upaya pemberantasan korupsi, misalnya, terkesan hanya 
berjalan di tempat, tidak banyak kemajuan. Keluhan 
tentang infrastruktur, yang dipandang sebagai hambatan 
besar bagi percepatan pembangunan, juga terkesan tidak 
ditangani serius. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jaka Oetama 
.Waki Pemimpin Umur: Agung Adibasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 
Wakil Pemimpin Redaks Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 
Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima: 
“Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimad Baki Bambang Sigan Sumantri 
“Sekrtoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Perokok Bertambah, Petani Menjerit 


Oleh KARTONO MOHAMAD 


asil survei Global 
H Adult Tobacco 
Survey yang di- 


luncurkan Menteri Kese- 
hatan beberapa hari lalu 
menunjukkan bahwa jum- 
lah perokok di kalangan 
orang dewasa di Indone- 
sia naik signifikan. 


Dari 53,9 persen 4995) menja- 
di 70 persen (2012). Dengan pre- 
valensi seperti sekarang, persen- 
tase perokok dewasa di Indonesia 
menjadi nomor satu di dunia. Ini 
mengungguli China dan India 
meski jumlah absolut tentu kalah 
karena jumlah penduduk mereka 
yang lima kali lipat lebih banyak 
dibandingkan dengan Indonesia. 

Dampak terhadap kesehatan 
dan biaya mengobatinya juga me- 
ningkat. Jika ditambah beban 
ekonomi tak langsung, kerugian 
ekonomi makin besar, Menkes 
Nafsiah Mboi mengungkapkan, 
kerugian makroekonomi akibat 


kali lebih besar dibandingkan pe- 
nerimaan cukai rokok yang se- 
ring dijadikan dalih tentang be- 
sarnya sumbangan ekonomi pe- 
rokok (pembayar cukai adalah 
perokok, bukan industri rokok). 

Peningkatan konsumsi rokok 
juga tecermin dari peningkatan 
produksi rokok. Berdasarkan data 
Lembaga Demografi Fakultas 
Ekonomi UI, produksi rokok yang 
220 miliar batang (2006) sudah 
menjadi 270 miliar batang (2010). 
Kalau harga per batang Rp 500, 
berarti Rp 135 triliun dibakar pe- 
rokok Indonesia setahun. Kena- 
ikan produksi rokok seharusnya. 
meningkatkan pembelian temba- 
kau dari petani, Namun, petani 
tembakau menjerit karena indus- 
tri rokok tak mau membeli hasil 
panen petani, Pabrik rokok lebih 
memilih tembakau impor. 

Data BPS menunjukkan, dalam 
kurun Januari-Juli 2012, total im- 
por tembakau asal China 
45.50744 ton 1914 juta dollar AS. 
Selain dari China, Indonesia 
mengimpor tembakau dari Turki 


(2143 juta dollar AS), dari Brasil 
2.51702 ton (1915 juta dollar AS), 
dan dari negara lain total 20163726 
ton (94,96 juta dollar AS). 


Banyak dalih 


Kalangan industri umumnya 
punya alasan lain mengapa me- 
reka tak mau membeli temba- 
kau produksi petani lokal. Kom- 
pas perah memberitakan bahwa 
di Mataram lima perusahaan tak 
membeli ataupun mengurangi 
pembelian tembakau tahun ini, 
tetapi menampung produk daun 
tembakau yang dibudidayakan 
petani mitra kerjanya. 

Niat itu dikeluhkan petani 
swadaya atau nonmitra perusa- 
haan yang tak bisa memasarkan 
produk di tengah menurunnya 
harga jual Rp 2,5 juta per kuintal 
tahun lalu menjadi Rp 1,8juta per 
kuintal, Sesuai ketentuan, peru- 
sahaan berkewajiban membeli 20 
persen dari total produksi petani 
swadaya, 

Di Kendal lain lagi alasannya. 
Pemilik gudang tembakau pabrik 


Kendal sebab banyak mengan- 
dung zat kimia (Kompas). Se- 
mentara itu, penurunan pembeli- 
an tembakau lokal di Temang- 
gung beralasan lain: stok di gu- 
dang masih banyak. 

Apa pun alasannya, petani 
tembakau menjerit akibat tata ni- 
aga tembakau yang tak adil: me- 
nempatkan posisi tawar petani 
sangat rendah terhadap tengku- 
lak dan pemilik pabrik. Semen- 
tara, pabrik rokok tetap membeli 
tembakau impor, ini terbukti dari 
impor yang meningkat dari ta- 
hun ke tahun. 

Di sisi lain, pemerintah mem- 
biarkan impor terus terjadi, Pem- 
buangan devisa untuk hal yang 
membahayakan kesehatan seka- 
ligus mengancam petani temba- 
kau, 

Ada pembela rokok yang me- 
ngatakan, impor terjadi karena 
rancangan peraturan pemerintah 
(RPP) mengharuskan standardi- 
sasi kandungan tembakau. Ini 
mengada-ada karena RPP hingga 
sekarang belum keluar. Impor 


disahkan parlemen. 

Ada juga yang mengatakan 
bahwa pabrik rokok tak membeli 
tembakau karena ketakutan RPP 
akan terbit. Ini makin tak masuk 
akal. Isu pengendalian tembakau 
sudah berlangsung lama, tetapi 
produksi tetap meningkat pesat 
dan impor tembakau juga me- 
ningkat. 

Bahkan, dari negara-negara 
yang di dalam negerinya sudah 
mengetatkan konsumsi rokok. 
Suatu bukti bahwa pengaturan 
konsumsi rokok tak membuat 
petani tembakau di China, AS, 
Turki, dan Brasil mati. Bahkan, 
bisa ekspor ke Indonesia, 

Petani tembakau akhir-akhir 
ini menjadi sengsara bukan ka- 
rena RPP yang tak kunjung mun- 
cul, melainkan oleh ulah tengku- 
lak dan pabrik rokok. Namun, 
ketika petani tembakau menjerit, 
politisi parlemen dan pemerin- 
tahan yang semula menolak RPP 
dengan dalih mengancam petani 
tembakau justru diam saja. Siapa 


sebenarnya yang mereka bela? 


konsumsi rokok diperkirakan Rp 
245riliun atau seperempat da- 
ri total APBN 2012 dan empat 


5009,2 ton (3174 juta dollar A9), 
dari India 6.308.02 ton (23,75 ji 
dollar AS), dari AS 2.90717 ton 


rokok Sampoerna di 
juta mengakui setakat 
belum mau beli tembakau dari 


na, Robby, 
pihaknya 


barangkal 


sendiri sudah berlangsung lama, 
kitar sepuluh tahun, 
bahkan sebelum UU Kesehatan 


KARTONO MOHAMAD 
Penggiat Pengendalian 
Tembakau 


Krisis Kali Ini Beda 


Oleh A TONY PRASETIANTONO 


risis ekonomi global kali 
Kk ini terasa benar berbeda 
dengan krisis-krisis kita 
sebelumnya. Pada 1998, krisis 
ditandai tekanan terhadap kese- 
imbangan eksternal, yakni kewa- 
jiban utang luar negeri yang be- 
sar tidak dapat diimbangi oleh 
ketersediaan cadangan devisa. 


Utang luar negeri total saat itu 130 
miliar dollar AS, sementara cadangan de- 
visa yang dikuasai Bank Indonesia (BD) 
hanya 20 miliar dollar AS, Akibat per- 
mintaan jauh melampaui penawaran va- 
luta asing, rupiah terdepresiasi sangat ta- 
jam, dari Rp 2.300 menjadi di atas Rp 
10000 per dollar AS. Akibatnya, pertum- 
buhan ekonomi berkontraksi (minus) 13,7 
persen dan inflasi 78 persen. 

Krisis 2008 menyajikan cerita berbeda, 
K 2008 terjadi karena meletusnya ge- 
lembung ekonomi dan finansial (economic 
and financial bubbles) di Amerika Serikat 
yang menyebabkan bursa efek amat terpu- 
kul. Karena emiten (perusahaan yang men- 
jual sahamnya di bursa) mengalami tekan- 
an jual (panic selling), harga dan kinerja 
perusahaan pun merosot. Selanjutnya, per- 
ian tumbuh melambat atau bahkan 
negatif, Implikasinya, pengangguran mele- 
sat. Namun, Indonesia beruntung. Kinerja 
perusahaan tidaklah jelek sebab perekono- 
mian masih tegak karena di sangga kon- 
sumsi kelompok masyarakat berpendapat- 
an menengah. 

Jumlah kelompok ini mencapai 130 juta 
orang. Berkat daya beli mereka, sektor 
konsumsi masih tetap tegak. Lebih hebat 
lagi, Indonesia seperti mendapat rezeki 
tatkala harga komoditas primer naik 
(batubai wit, karet, timah) seiring ke- 
naikan harga minyak dunia. Perekonomi- 
an pun mampu tumbuh 4,5 persen ketika 
hampir semua emerging markets menga- 
lami pertumbuhan negatif. Kombinasi an- 
tara (1) fenomena kelas menengah, (2) 
harga komoditas primer yang tinggi, dan 
(8) rendahnya eksposur perbankan kita 
dalam transaksi derivatif global telah me- 


nyelamatkan Indonesia dari 
krisis, 


Krisis 2012 dan di- 


namika eksternal 
Bagaimana dengan 
krisis ekonomi global 
2012? Situasinya kembali 
berbeda. — Perekonomian 
Indonesia amat terpenga- 
ruh dinamika eksternal. Per- 
tama, harga komoditas primer 
kini merosot seiring lesunya. 
perekonomian dunia, jauh lebih 
rendah dari saat krisis 2009. Aki- 
batnya, ekspor kita melemah, bah- 
kan dalam empat bulan terakhir 
menderita defisit perdagangan 


Gan defisit transaksi berjalan. 4 Aga 


Kedua, meski harga pro- 
duk primer merosot, harga 
minyak dunia terus mening- 
kat. Akibatnya, nilai impor 
minyak kita juga melejit seiring 
kegagalan pemerintah menge- 
rem laju konsumsi bahan bakar 
minyak (BBM) bersubsidi. Peme- 
rintah masih asyik mengimbau masya- 
rakat hemat BBM bersubsidi, tetapi tam- 
paknya rakyat tak peduli, Konsumsi jalan 
terus sehingga impor membengkak. 
Ketiga, meski perekonomian global 
tertekan, berkat fenomena kelas mene- 
ngah, kredit perbankan masih terus ber- 
ekspansi. Sejauh ini pertumbuhan kredit 
bank mencapai 25,8 persen. Timbul ke- 
khawatiran BI, ini akan menyebabkan 
meningkatnya permintaan barang-barang 
modal (capital goods) yang harus diimpor. 
Ini salah satu simpul penyebab melon- 
jaknya transaksi impor, selain melonjak- 
nya impor minyak mentah. 
ekonomi global dipicu oleh masih 
belum jelasnya efektivitas kebijakan yang 
dilakukan zona euro dan AS untuk mere- 
dam memburuknya perekonomian di dua 
wilayah tersebut. Gejolak Yunani untuk 
sementara memang bisa diredam tatkala 
utang Pemerintah Yunani yang mencapai 
300 miliar euro sudah ditalangi "bandar” 
zona euro (Jerman dan Perancis) sebesar 
230 miliar euro, Setidaknya, utang-utang 


HANDINING 


berupa obligasi Pemerin- 
tah Yunani yang jatuh 
tempo dapat dibayar s 
hingga stabilitas pasar 
nansial global — dapat 

diselamatkan dari kepa- 
nikan, 

Namun, negara yang mi- 
rip Yunani masih 'ada, de- 
ngan skala lebih besar, yakni 

Spanyol (utang 640 miliar 
euro), bahkan Italia (utang 
un curo). Pertanyaan- 
nya, apakah kedua negara yang 
skala perekonomiannya besar ini 
juga harus ditalangi? Apakah Jer- 
man dan Perancis masih kuat me- 
nalangi? Tak ada jaminan. 
Sementara itu, di AS sebenarnya 
telah mulai terjadi perbaikan eko- 
nomi, Pengangguran dapat di- 

pangkas dari level tertinggi 
10 persen (2009-2010) men- 
jadi 8,2 persen (2012). Pertum- 
buhan ekonomi dapat dijaga men- 

dekati 2 persen, sedangkan inflasi cuma 
12 persen. Kond menyebabkan AS 
berani melakukan kebijakan guantitative 
casing (@E), yakni mencetak uang baru 
untuk dibelikan obligasi Pemerintah AS 
(-bills dan (-bonds). Sebelumnya, pada 
periode 2008-2010, telah dilakukan @E1 
1,5 triliun dollar AS, yang disusul @E2 
sebesar 600 miliar dollar AS, sehingga 
totalnya 2, triliun dollar AS, 

Semula banyak pihak berharap agar 
(E3 dilakukan tahun ini dengan jumlah 
yang cukup signifikan sehingga akan me- 
nyebabkan kurs dollar AS melorot. Jika itu 
terjadi, sebaliknya rupiah akan mengalami 
apresiasi. Kurs rupiah yang mencapai Rp 
9600 per dollar AS bisa terdongkrak me- 
nya ke level Rp 9.300 per 
dollar AS. Namun, tampaknya AS tak ingin 
gegabah memberlakukan @E3. Mereka 
cenderung bersikap konservatif dalam ke- 
bijakan 9E3. Jumlah uang beredar baru 
yang dicetak setiap bulan ditetapkan 40 
miliar dollar AS sehingga dalam setahun 
kurang dari setengah triliun dollar AS. 

ijakan yang berhati-hati ini sempat 
memberi euforia pasar modal dan pasar 


9500 per dollar AS, Namun, 
membuat BI agak sedikit lebih rileks” da 
lam membelanjakan cadangan devisa. Posisi 
cadangan devisa BI hingga akhir Agustus 
2012 adalah 109 miliar dollar AS, Di tengah 
tekanan berat defisit transaksi berjalan, ber- 
tambahnya cadangan devisa dari semula 106 
miliar dollar AS adalah menggembirakan, 
Setidaknya, meski perdagangan dan tran- 
saksi berj tertekan defisit, masih dapat 
dikompensasi masuknya modal asing, baik 
langsung maupun portofolio, 

Fenomena ini logis, karena bagaima- 
napun juga, pada saat emerging markets 
paling top mengalami penurunan per- 
tumbuhan ekonomi—China merosot dari 
95 persen (2011) menjadi 76 persen 
(2012) dan India dari 8,5 persen menjadi 
5,3 persen—Indonesia tetap membukukan 
perlambatan paling kecil, dari 6,5 persen 
(201) menjadi 6,3 persen (2012). 

Meski begitu, ada dua hal yang membu- 
at kita prihatin. Pertama, ternyata peme- 
rintah gagal mengendalikan konsumsi 
BBM sehingga harus impor lebih banyak. 
Ini tak boleh dibiarkan. Kenaikan harga 
BBM dan tarif listrik menjadi sebuah 
keharusan. Apalagi selama ini telah terjadi 
misalokasi subsidi energi. Berdasarkan 
ta PLN (2012), bandara dan pusat per- 
belanjaan mewah (mal) di Jakarta masih 
menerima subsidi, Ini tak masuk akal dan 
tak boleh diteruskan. 

Kedua, ketergantungan impor barang 
modal harus dikurangi. Ada yang belum 
tepat dalam sektor manufaktur kita. Mes- 
tinya hanya mesin-mesin yang canggih 
yang perlu diimpor, sedangkan mesin-me- 
sin untuk industri sederhana (light in- 
dustry) seyogianya bisa kita penuhi sendi 
Inilah pelajaran terpenting dalam ki 
kali ini yang tak sempat disadari sepenuh- 
nya pada krisis-krisis sebelumnya. 

A TONY PRASETIANTONO 
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Ke- 
bijakan Publik Universitas Gadjah Mada 


POJOK 


eberapa waktu 
BP yang lalu ada roha- 

niman—cum—filsuf 
yang mengisi rubrik opini 
ini dengan mengolok-olok 
dirinya sendiri. Olok-olok- 
annya jenaka. 


Dengan kejenakuannya itu, 
Romo yang muktabar itu tak lupa 
memuji Tuhan yang bersifat adil 
dan Mahapengasih. Pada hemat 
saya, ada lagi yang dibidiknya. 

Saya pagi itu benar-benar me- 
nikmati lelucon Sang Filsuf se- 
hingga saya menghubungi bebe- 
rapa orang sohib saya berbagi 
kenikmatan itu. Salah seorang di 
antara sohib-sohib itu bilang 
bahwa ia juga menikmati lelucon 
tersebut. 

Selang dua hari kemudian saya 
kecipratan gunjingan para aka- 
demiman tentang kiamat kecil” 
yang konon akan terjadi pada dan 
di sekitar hari Natal nanti. Kata- 
nya ramalan kiamat itu berasal 
dari NASA. Tak diterangkan apa- 
kah NASA itu Badan Ruang Ang- 
kasa dan Aeronautika Nasional 
(Amerika). Gelap gulita tiga hari 
itu katanya disebabkan posisi se- 
garisnya Matahari dan Bumi. Be- 
rita tentang ramalan kiamat kecil 
itu disertai imbauan agar kita ja- 
ngan panik, tenang di rumah dan 
berdoa yang khusyuk, atau tidur. 


Agresi 


Oleh L WILARDJO 


Karena Romo yang jenaka tadi 
juga akademiman dan ramalan 
itu diunggah ke lembaran bin- 
cang para akademiman yang se- 
muanya pintar-pintar, Romo-Fil- 
suf membaca berita yang heboh 
itu. Ia pun bereaksi. Dengan seri- 
us tanpa bergurau ia mengatakan 
bahwa ramalan kiamat kecil itu 
cuma bohong-bohongan. 

NASA tak pernah menyiarkan 
ramalan bohong itu. Romo-Filsuf 
menyesalkan sempat munculnya 
hoax itu di lembaran bincang 
anggota akademi ilmu pengeta- 
huan yang terhormat. Seorang 
akademiman lain, yang juga as- 
tronomii senior dan suka 
menjuluki dirinya sebagai Si Tu- 
kang Dorong Teropong, 
nimbrung bahwa ia sudah mem- 
peringatkan sebelumnya agar ki- 
ta jangan termakan ramalan bo- 
hong-bohongan itu. Hal yang di- 
ramalkan itu belum pernah ter- 
jadi selama 4,5 miliar tahun ke- 
beradaan Planet Bumi. 

Ramalan bahwa Matahari dan 
Bumi akan segaris memang tak 
salah. Itu bukan ramalan, me- 
lainkan pernyataan tentang apa 
yang sudah diyakini dan diterima 
sebagai kebenaran ilmiah. Sejak 
dulu Matahari dan Bumi selalu 
segaris. Euklides dalam geome- 
trinya telah menyabdakan kese- 
garisan itu sejak zaman baheula. 
Melalui dua titik dapat ditarik 


satu (dan hanya satu) garis lurus. 
Pusat Matahari dan pusat Bumi 
ialah dua titik. Jadi pastilah dapat 
ditarik satu garis lurus melalui 
kedua titik itu. 

Barang tentu ini garis mate- 
matis abstrak yang hanya diba- 
yangkan dengan pikiran kita. Ra- 
malan kiamat kecil itu mengata- 
kan bahwa di dalam suasana ge- 
lap gulita itu nanti alam akan 
mengalami perubahan menjadi 
berdimensi empat, lalu berubah 
lagi jadi berdimensi nol. Orang 
awam seperti kian bingung. 

Sewaktu masih Narayana (Tri- 
gantalpati?) dulu, saya kuliah al- 
jabar linier dari Prof RMJT So- 
ehakso. Kami diajari tentang ru- 
ang berdimensi n, dan n ini bisa 
berapa pun. Saya gagal dalam 
tentamen tertulis lalu her dengan 
ujian lisan. Lulus, tetapi cuma 
pas-pasan. "Voldoende." kata Prof 
Hakso, Ruang-waktu caturmatra 
Minkowski masih bisa saya pa- 
hami, tetapi dimensi yang lebih 
tinggi lagi dalam teori superstring 
atau Teori-M sulit dimengerti. 

Namun, kalau kita anti-induk- 
tivis dan mendukung falsifikasi 
Popperian, kiamat kecil itu dapat 
kita terima sebagai ramalan yang 
terujikan. Tersanggah atau tidak- 
nya ramalan itu, ya, kita tunggu 
saja sampai Natal nanti. 

Tanggapan Si Tukang Dorong 
Teropong terutama ditujukan ke- 


pada Romo-Filsuf. Ta mendu- 
kung bantahan Romo-Filsuf atas 
ramalan NASA itu. Ta juga men- 
dukung pesan tersembunyi yang 
ada dalam lelucon Romo-Filsuf 
tempo hari. Disiratkannya bahwa 
lelucon Romo-Filsuf itu, meski- 
pun baginya cespleng, belum te 
tu dipahami orang yang dil 
diknya sebab dia terlalu bangga 
akan kehebatan dirinya. 


Kesatria 


Sekarang giliran saya yang 
nimbrung. Saya katakan kepada 
Si Tukang Dorong Teropong bah- 
wa orang yang tidak bisa merasa 
itu namanya Narkissos. Dalam 
bahasa gaul anak muda, disebut 
narsis. Saya katakan juga bahwa 
di kalangan pakar psikologi, le- 
lucon berfungsi menyerang. Le- 
lucon itu suatu bentuk agresi, dan 
jenakawannya adalah agresor. 

Si Tukang Dorong Teropong 
mengamini kata-kata saya, lalu 
bertanya, "Apakah kiamat kecil 
itu lelucon dan jenakawan yang 
menyebarkannya agressor juga?” 
Jawab saya, ”No comment” Na- 
mun, Romo-Filsuf yang menebar 
lelucon "Ngantuk? di rubrik opini 
pada hemat saya adalah seorang 
agresor, Karena saya menikmati 
kejenakaannya yang cerdas itu, 
saya pun ikut menjadi agresor. 

L WILARDJO 
Fisikawan 


Hampir 7 juta warga 
Jakarta pilih pemimpin. 
Yang menang jangan 
jumowo, yang kalah 
legowo! 


- 


Penalangan Bank Cen- 
tury lewat operasi se- 
nyap (Jusuf Kalla). 
Nama sandinya GTM 
(Gerakan tutup mulut)! 


- 


Yang berpenghasilan 
Rp 2 juta-Rp 2,5 juta 
akan bebas pajak. 
Penghasilan dan gaji, 
lain-lain, lho! 


. 


Tolak dimutasi, puluh- 
an polisi di Polda Sul- 
selbar unjuk rasa. 

Yang amankan mahasis- 
wa dan buruh, dong! 


mg 


mrioperkoran @ 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


OPINI 


REDAKSI YTH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, 


berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mei 
e-mail: opini@kompas.com dan/atau 


Ada Apa dengan Seleksi Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri? 


di kawasan Menteng, Jakarta, dan selalu ma- 


A nak saya lulusan SMA swasta cukup terkenal 


suk lima besar di kelas. Pada saat kelu- 
lusannya, dia meraih peringkat ketiga dengan pre- 
dikat summa cum laude. Dia juga mengikuti bim- 
bingan belajar intens selama setahun penuh untuk 
mempersiapkan diri masuk fakultas kedokteran di 


perguruan tinggi negeri. 


Namun, anak saya gagal. Padahal, dia merasa yakin dapat 
menjawab dengan benar hampir semua soal yang diujikan 
karena sudah menjadi ” makanan” sehari-hari di bimbingan 


belajar, 


Kami tidak tahu apa penyebab dia terhambat menembus 
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia lewat Seleksi 
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) atau Simak 
Universitas Indonesia (UI). Yang pasti, dalam formulir 
pendaftaran, ada kolom "keturunan etnis” yang wajib dia isi 
meski di kartu tanda penduduk sudah dihapus. 

Mohon agar Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan, serta Rektor UI membenahi dunia kedokteran 
perguruan tinggi negeri. Panitia Seleksi SMPTN dan Simak 
UI agar menerapkan fair play. Dengan demikian, kita bisa 
mendapatkan benih-benih dokter yang terbaik untuk negeri 


tercinta. 


HENDRA DJAJA JUWONO 


Jalan Flamboyan II, Ujung Menteng, Cakung, 


Keruh dan Berbau 
Tidak Sedap 

Pada bulan Ramadhan ke- 
a menginap di rumah 
i, Jawa Barat. 
diajak 
an be- 
untuk 
alah satu 


Menjela 
berbelanj 


isi ulang dua liter sebanyak dua 
kemasan. 
Satu kemasan sudah habis 


a bawa pu- 
lang ke rumah di Klaten, Jawa 
Tengah. Minyak goreng yang pa- 
annya tertul l 
wit Pilihan” diproduksi 
oleh PT Smart Tbk, Sinarmas 
Agribusiness and Food” dengan 
pencantuman nomor SNI dan 
BPOM RI ketika akan diguna- 
kan untuk memasak ternyata 
bermasalah: berwarna keruh 


Jakarta Timur 


dan berbau tidak sedap. Padahal, 
dalam kemasan tercantum ”Ba- 
ik digunakan sebelum 13 No- 
vember 2013”, 

Akhirnya, minyak goreng ini 
saya buang. Saya khawatir akan 
menimbulkan masalah pada ke- 
sehatan keluarga saya. 

SUYATMI 

Mandong RT 013 RW 009, 

Trucuk, Klaten, 
Jawa Tengah 


Ada Kesamaan 


Berikut tan, 
hadap surat Tonny 
yadi di Kompas (27/8), "Stand- 
Chart Terus Mengganggu". 

Berdasarkan penelusuran ka- 
mi, pangkal masalah terletak pa- 
da kesamaan digit nomor te- 
lepon Bapak Tonny Cahyadi de- 
ngan nomor telepon nasabah 
kami. 

Akibatnya, pada November 


an kami t 


ah- 


'gembalikan surat-surat yang diterima. 
@kompas.co.id 


201, Bagian Penagihan serta 
Bagian Pemasaran kami meng- 
hubungi nomor itu untuk me- 
nawarkan produk. Untuk meng- 
hindari kejadian yang sama di 
kemudian hari, kami telah 
mengoreksi data nomor telepon 
dengan nomor yang benar. 
Penjelasan mengenai hal ini 
telah kami sampaikan kepada 
Bapak Tonny Cahyadi. Beliau 
dapat menerima, Kami juga te- 
lah menyampaikan permohon- 
an maaf kepada keluarga Bapak 
Budiharto Salim terkait dengan 
masalah ini. 
BERTHA E SIAGIAN 
Kepala Manajer Komplain 
Nasabah Standard 
Chartered Bank 


Cari Solusi 


Kami mengucapkan terima 
kepada Bapak Albert K 
sebab telah menyampaikan per- 
masalahannya dalam surat pem- 
baca Kompas (6/9),” Tagihan Ta- 
hunan Citibank Sepihak”. 

Perlu kami jelaskan bahwa 
berdasarkan pembicaraan kami 
dengan Bapak Albert K sebelum 
beliau melayangkan surat pem- 
di koran, kami akan men- 
susi terbaik untuk per- 
han Bapak Albert K dan 
akan menghubungi yang 
bersangkutan kembali bila so- 
lusi itu sudah ditemukan. 

LENNY RIANA 
Sentral Peduli Nasabah 
Citibank NA-Indonesia 


Sesuai dengan 
Prosedur 


Sebagai tindak lanjut surat 
Bapak Dhani Mohamad Anwari 
di Kompas (10/9),”Betapa Rumit 
Meminta BRI Memblokir Re- 
kening Penipu”, sentral respons 
nasabah kami telah menghu- 
bungi Bapak Dhani Mohamad 
Anwari untuk menyampaikan 
penjelasan bahwa BRI telah me- 
lakukan tindak lanjut atas la- 
poran tersebut sesuai prosedur 
yang berlaku, 
MUHAMAD ALI 
Sekretaris Perusahaan 
PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk 


Refleksi atas Kemenangan Jokowi 


Oleh SUWIDI TONO 


etika berlangsung 
K Munas Asosiasi 
Pemerintah Kota 


Seluruh Indonesia di Solo, 
2008, penulis bertanya 
kepada ketua asosiasinya, 
Yusuf Serang Kasim—saat 
itu Wali Kota Tarakan, 
Kalimantan Timur—ten- 
tang alasan memilih Solo 
sebagai tuan rumah acara 
organisasi tersebut. 


Yusuf menjawal i, para 
wali kota, ingin belajar dan me- 
lihat langsung sukses Solo dalam 
aneka kebijakan yang berdampak 
langsung kepada rakyat.” 

Jawaban itu menunjukkan 
apresiasi para sejawat Joko Wi- 
dodo (Jokowi) sejak ia memimpin 
Solo pada 2005, Pengakuan ke- 
padanya tidak muncul tiba-tiba. 
Terbangun paralel bersama de- 
ngan keteguhannya berfokus pada 
tugas pokok pemerintah: mem- 
berikan pelayanan optimal kepa- 
da publik! Konsistensi pada pe- 
menuhan kebutuhan dasar rakyat 
banyak dapat anugerah dan 
mengantarkannya meraih berba- 
gai penghargaan nasional-inter- 
nasional. 


Lima petunjuk 

Kemenangan Jokowi-Basuki 
'Tjahaya Purnama pada Pilkada 
DKI merefleksikan hasrat kuat 
rakyat Jakarta untuk berubah. 
Sekaligus menjadi sumber inspi- 
rasi baru dinamika politik dan 
hakikat kepemimpinan publik. 
Hasil pilkada ini sekurang-ku- 
rangnya mengindi n lima 
Ik penting proses demo- 
si dan otonomi daerah. 

Pertama, ada siklus menetap 
berupa terpeliharany: 
status guo pada masyarakat Ibu 
Kota yang plural-urban, Jakarta 
selalu terdepan dalam mengga 
lang dan memperbesar episen- 
trum gerakan perubahan. Ma- 
syarakat cerdas menilai jarak an- 
tara pernyataan dan kenyataan, 
Toleran bila realitasnya memang 
kompleks, tetapi kritis bila meng- 
ada-ada atau tidak transparan, 

Bagi warga PDI-P Jakarta dan 
warga nonpartai, kemenangan 
Jokowi mengakhiri penantian 
panjang kepengapan politik dan 
mampetnya aspirasi, PDI (tanpa 


pibis sw 
embel-embel Perjuangan) mem- 
buat Jakarta merah total pada 
Pemilu 1987, 1992, dan 1997, 


tetapi mendapati kenyataan per- 4 N 
1 an 


olehan suaranya selalu di posi 
buncit: kalah oleh Golkar dan 
PPP, Pada Pemilu 1999, dengan 
atribut PDI-P, partai pimpinan 
Megawati Soekarnoputri unggul 
di DKI. Akibat kader partai ba- 
nyak tersandung kasus korupsi, 
PDI-P tak lagi menang di Jakarta 


pada Pemilu 2004 dan 2009. Fak- 
ta ini bisa dibaca sebagai cermin 


sikap kritis warga Jakarta. 

Pengajuan nama Jokowi oleh 
PDI-P seperti memantik euforia 
1999, Memang suasananya tidak 
segegap-gempita waktu itu, tat- 
kala ' posko-posko pemenangan 
hadir mencolok di sudut-sudut 
kota. Harapan lama tersembul 
kembali. Petahana yang dianggap 
memenuhi eksi 
ga pada lima problem utama Tbu 
Kota: banjir, macet, kumuh, 
korupsi, premanisme, jadi sasar- 
an "penggulingan” bersam: 

Kedua, kapabilitas dan inte- 
gritas figur jauh lebih berh: 
ketimbang partai. Jokowi- 


menjungkirbalikkan — predi 
yang semata-mata bersand 
da logika statistik elektabilitas 


kedua partai pengusung (PDI-P 
dan Gerindra). Perolehan suara 
kedua partai itu pada Pemilu 
2009 hanya 17 persen, jauh di 
bawah perolehan suara Jokowi- 
Basuki, baik di putaran T (42,6 
persen) dan II (sekitar 52-54 
persen, menurut hasil hitung ce- 
pat beberapa lembaga survei). 

Hasil ini, untuk kesekian 
nya memberikan pes 
pada partai-partai bahwa me) 
bukan lagi sumber rujukan peni 
lih. Warga Ibu Kota sekaligus 
memberikan sinyal "lampu ku- 
ning” kepada lembaga-lembaga 
survei agar cermat memba 
”mata hati” dan "mata pikiran” 
mereka. 


Jokowi menyebut peran besar 
para ”gerilyawan”—istilahnya un- 
tuk para relawan yang bergerak 
masif ke seluruh wilayah—guna 
memasarkan dan mengenalkan 

pribadi, visi-misinya. Klaim bah- 
wa kandidat "mendompleng” 
partai tak valid. Dua kali putaran 
pilkada, Jokowi-Basuki terbukti 
jauh "melampaui" kapasitas me- 
sin partai PDI-P dan Gerindra. 
Ketiga, runtuhnya politik 
pencitraan. Jokowi dike- 
sankan oleh pesaingnya 


berpr 


“angel! ben 


dak  mengi- 

rim pesan ke- 
pada pemilih: Jokowi sedang 
membangun politik pencitraan, 
sesuatu yang sekarang bikin aler- 
gi masyarakat. Resep ini takman- 
jur karena bukti rekam jejak mu- 
dah dilacak dan dikonfirmasi 
oleh pemilih, terutama yang ber- 
pendidikan dan memiliki infor- 
masi akurat. 

Keempat, media yang memi- 
hak. Menyimak proporsi-sub- 
stansi pemberitaan media cetak, 
online dan elektronik, bahkan 
media sosial (Facebook, Twitter, 
BBM), sulit dimungkiri: Jokowi 
telah menjelma sebagai ikon baru 
figur publik. Media tampaknya 
jengah dan jenuh dengan banjir 
berita birokrat dan politisi korup 
dari seluruh pelosok negeri. Ke- 
hadiran peraih Bung Hatta An- 
ti-Corruption Award 2010 ini ba- 
gai oase menyegarkan dan segera 
merebut simpati, 

Kelima, cadangan 
sumber kepemimpinan baru. Pa- 
ra pemimpin daerah yang fokus 
umumnya memahami dan men- 
jalankan mantra pelayanan pub- 
lik universal dengan perhatian 
besar pada Indeks Pembangunan 
Manusia. Jokowi teguh berkon- 
sentrasi pada layanan kebutuhan 
: pendidikan-kesehatan-ke- 
Jahteraan, Kekuatannya terle- 
tak pada persuasi tanpa konflik 
ketika berkomitmen penuh ngu- 
wongke (memanusiakan), meng- 
upayakan al nemberdayakan 
kelompok marjinal: pedagang pa- 
sar tradisional, kaki lima, tuna- 
wisma, tukang becak, 
rung-warung kecil, dan lain-lain. 

Ia menekan faktor penggang- 
gu, seperti pemodal besar dan 


pemburu rente, menata persa- 
ingan tanpa saling meniadakan 


Kota Solo bisa jadi contoh ba- 
gaimana menciptakan tata ruang 
kota yang memberikan hak hidup 
dan berkreasi bagi semua kelas 
ekonomi dan sosial tanpa ben- 
turan dan kecemburuan. Jokowi, 
bersama sejumlah kepala daerah 
lain, memberikan alternatif sum- 
ber kepemimpinan baru yang 
memihak tanpa reserve kepada 
kelompok masyarakat marjinal. 


Meritokrasi berkualitas 


Menjelang dan memasuki 
kampanye putaran II, muncul 
pertarungan gagasan yang dike- 
mas dalam bahasa politik, tetapi 
tak disertai penjelasan seperlu- 
nya, Salah satunya disampaikan 
beberapa pemuka partai dengan 
tema serupa: Solo beda dengan 
an ini mudah diduga 
itu untuk ”menge- 
cilkan” potensi Jokowi. 

Selain kurang tepat, mewaca- 
nakan perbedaan Solo dan Ja- 
karta secara diametral seperti 
mengingkari eksistensi keindone- 
siaan dan sistem perundang-un- 
dangan. Bila maksud pengirim pe- 
san adalah rentang kendali urusan 
pemerintahan, jelas perbedaan 
pada skalanya saja, Kalau penger- 
tiannya — tingginya —— bobot 
keragaman SARA (suku, agama, 
ras dan antargolongan) dan ke- 
pentingan, justru kepala daerah 
dimudahkan karena kemajemuk- 
an bermuara pada penguatan 
kontrol dan mencegah dominasi 
golongan atau kepentingan ter- 
tentu, 

Idealnya, proses menuju kursi 
jabatan tinggi seperti gubernur 
dan presiden diseleksi melalui 
bukti kinerja dan integritas dari 
bawah, Syarat ini untuk memak- 
sa partai-partai — mengajukan 
calon yang benar-benar layak dan 
telah teruji di medan pengabdian 
kemasyarakatan, sekaligus seba 
gai — komitmen — menegakkan 
berkualitas. Amerika 
Inya, hampir semua 
iden terpilih berangkat dari 
senator atau gubernur. 
akyat AS dapat menilai rekam 
jejak kandidat, tak hanya disodori 
calon "kucing dalam karung”, 

SUWIDI TONO 
Koordinator Forum 
Menjadi Indonesia 


NSON BUTTON 
CMRONOGRAPH 


P) 


Ts) TAGHeuer 


AVANT:GARDE SINGE 1860 


Syarat dan ketentuan berlaku 
Penyelenggaraan program promasi Ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku 


TAHAPAN BCA 


Periode Mei - September 2012 


Siapkah Anda mene 
Grand Prize ini? 


rima 


KOMPAS, JUMAT, 21 


SEPTEMBER 2012 


KILAS LUAR NEGERI 


Badai Landa Amerika Selatan, Sembilan Tewas 


Badai yang membawa angin berkecepatan 140 kilometer per 
jam menyapu jantung Amerika Selatan, Rabu (19/9), mene- 
waskan 5 orang di Paraguay, 2 di Uruguay, dan 2 lagi di Bolivia. 
Rogue Alonso, kawasan di pinggiran ibu kota Paraguay, Asun- 
cion, paling terpukul karena badai itu. Warga melaporkan 
terjadi penjarahan setelah badai berlalu. Empat kadet polisi 
tewas dan 15 lainnya cedera ketika atap asrama mereka roboh, 
dan seorang remaja 16 tahun tewas tertimpa baliho di luar toko 
serba ada, Puluhan orang yang cedera membanjiri rumah sakit 
di Asuncion dan lalu lintas macet di sejumlah lokasi. Di seluruh 
negeri sedikitnya 5.000 rumah rusak dan lebih dari 80 orang 
cedera. Kecepatan badai menurun saat bergerak ke selatan. 
Tetap saja, seorang ibu dan putrinya tewas terbawa i 
Santa Crus, Bolivia, dan dua orang lainnya tewas di Uruguay 
ketika sungai meluap menelan mobil mereka. (AFP/AP/DI) 


Pengusaha Korsel Maju Jadi Calon Presiden 


Pengusaha peranti lunak Ahn Cheol-s00 memutuskan untuk 
mencalonkan diri dalam ajang pemilihan presiden Korea Se- 
latan (Korsel), Kamis (20/9). Keputusan itu mengakhiri spe- 
kulasi terkait langkah-langkah politik Ahn beberapa bulan ter- 
akhir. Pencalonan ini, menurut Ahn, adalah bentuk kebebasan 
asrat politik. Dalam pemilu yang akan digelar 19 
Desember nanti, Ahn akan bertarung melawan dua kandidat 
lain, yakni Park Geun-hye dari kalangan konservatif dan Moon 
e-in dari partai sayap kiri. Ahn memosisikan diri sebagai 
pihak nonpar ng mewakili keinginan publik untuk me- 
lakukan reformasi politik dan ekonomi. Ahn mengkritik sistem 
politik Korsel yang, menurut dia, gagal. (AFP/MHF) 


Jepang Alami Defisit Neraca Perdagangan 


Jepang mencatat defisit neraca perdagangan sebesar 754,1 mi- 
liar yen (Rp 9205 triliun), Agustus lalu, sebagai dampak me- 
lemahnya ekspor ke Eropa dan Asia serta menguatnya nilai 

n. Laporan Kementerian Keuangan Jepang yang d 
Is (20/9) menyebutkan, nilai total ekspor pada Agustus 
tau turun 5,8 persen da 
akan akan berlangsung hingga 


asih rendah karena krisis berkepanjangan, dan friksi antara 
Jepang dan China—tujuan ekspor terbesar Jepang, Sementara 
i ama di bidang energi, terus meningkat sejak 
PLTN-PLTN di negara itu ditutup tahun lalu. (AP/DHF) 


Dubes RI di Malaysia Serahkan Surat Kepercayaan 


Duta Besar RI untuk Malaysia yang baru, Herman Prayitno, 
menyerahkan surat kepercayaan kepada Kepala Negara 
Malaysia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Alhaj 
Abdul Halim Mw'adzam Shah dalam upacara kene i 
Istana Negara, Kuala Lumpur, Kamis (20/9). Dengan demikian, 
Herman, Kepala Staf TNI Angkatan Udara tahun 2006-2 
resmi memimpin misi diplomatik Indonesia di Mala 
nurut Herman, dirinya memiliki komitmen untuk mes 
memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Ma- 
laysia. ("/WAS) 


INTERNASIONAL 


Douma, 


kota itu sebelum terj 


jatuh,” katanya, 


Mohammad Saced, aktivis di 
menjelaskan, pesawat 
tempur MIG dan heli Suriah ter- 
bang rendah di kawasan tenggara 


"Beberapa menit kemudian kami 
mendengar rentetan ledakan dan 
suara tembakan senjata. Kami 
mendapat kabar bahwa satu heli 


Hal serupa juga disampaikan 
Organisasi Pemantau Hak Asasi 


DAMASKUS, KAMIS — Satu helikopter militer 
Suriah jatuh di daerah Tall al-Kurdi, Douma, kota di 
timur laut Damaskus, hari Kamis (20/9). Belum 
diketahui pasti penyebab jatuhnya heli itu, tapi para 
aktivis di Damaskus mengklaim heli itu telah 
ditembak jatuh oleh pasukan oposisi. 


Manusia Suriah (SOFIR). Sejum- 
lah ledakan roket membahana di 
Douma, tidak lama setelah opo- 
sisi menembak jatuh heli. 

Televisi pemerintah memban- 
tah heli itu jatuh karena ditem- 
bak oposisi. Menurut televisi ter- 
sebut, heli itu jatuh setelah me- 
nabrak ekor sebuah pesawat jet 
penumpang milik Syrian Air. Pe- 
sawat yang mengangkut 200 
orang itu bisa mendarat dengan 


selamat, sementara heli jatuh. 

iden itu terjadi saat Dewan 
Nasional Suriah (SNC) meng- 
umumkan daerah selatan Da- 
maskus adalah "daerah bencan 

tak lama setelah pasukan re 
menyerang Al-Hajar Al- 


im 
swad 
dan kamp pengungsi Palestina di 
Yarmuk. 

SOHR melaporkan, setidaknya 
12 orang tewas di dua kota di 


Rabu, Komisi 
uriah, jaringan 
m, juga menega 


Suriah selatan, 
Umum Revolu 


di "daerah bencana”. 

is juga mengatakan, 
sedikitnya 30 orang tewas dalam 
ledakan pompa bensin di kota 
Ain Issa, Provinsi Ragga, Suriah 
timur laut, Kamis. Aktivis me- 
nuduh pompa bensin itu me- 


Seorang ayah 
menggendong 
putrinya yang 
terluka di luar 
rumah sakit di 
Aleppo, Suriah, 
Rabu (19/9). 
Pertempuran terus 
berlangsung di 
Suriah, dan 
pasukan oposisi 
berhasil menguasai 
lagi satu pintu 
perbatasan dengan 
Turki di Suriah 
utara, 


AWP/MARCO LONGARI 


ledak karena serangan udara pa- 
sukan rezim Suriah. 


Senjata Iran 

Di pihak lain, Pemerintah AS 
mengidentifikasi 17 penerbang- 
an Iran yang diduga telah me- 
ngirim senjata bagi rezim Pre- 
siden Suriah Bashar al-Assad. De- 
partemen Keuangan AS menga- 
takan, penerbangan yang diope- 
an Iran Air, Mahan Air, dan 
ir, itu mengirim senjata dan 
asukan dengan kedok paket 
an”, 

Maskapai-maskapai — pener- 
bangan itu sudah mendapat 
sanksi dari AS, Amerika tidak lagi 
berbisnis dengan mereka, dan 
ct mereka di AS telah di- 
bekukan. AS dan negara-negara 
Barat juga menekan Irak untuk 


Heli Militer Jatuh di Douma 


Iran Diduga Sering Mengirim Personel dan Senjata ke Suriah 


Laporan intelijen Barat me- 
nyebutkan, Iran telah memakai 
pesawat terbang sipil dan me- 
ngirim personel militer dalam 
jumlah besar lewat wilayah udara 
rak menuju Suriah. Mereka di- 
kirim untuk mendukung rezim 
Assad melumpuhkan oposisi 
yang berusaha menggulingkan 

jaret 2011. 
bat AS me- 
ak Irak ten- 
ndi wilayah 
Irigai meng- 


tang penerl 
udaranya 
angkut s 
mun, Ira 


menegaskan pihaknya 
tak mungkin membiarkan sen- 
jata dikirim melewati wilayah- 


nya. 


(AFP/AP/REUTERS/CAL) 


AMAZING PRICE 


Get Special Discount up to Rp. 700.000,- 
for Cash and 6 Months Installment: 


28 September 2012 


Untuk hijaunya Indonesia, 
lakukan bersama OR1I009 


Prorno period :21 


iPhone 4 


Dual-core AS chip, Al-new BMP carnera and optics, 
IOS 5 and iCloud, Is the most amazing IPhone yet 


16GB "7,199.000,- 


was “7,700.000,- 
Installment “7,499.000,- 


3268 "8,199.000,- 


was “B.800,000,- 
Instaliment »8.499.000,- 


s4c8""9.199.000,- 


“9.900.000,- 
Installment “9,499.000,- 


iPhone 4 Clearance | Disc Rp. 1.500.001 


iPhone 3G 


600 MHz Cortex-A8 Processor. 3.2MP camera, 


368 "2,999.000,- 
FREE 


Exclusive Back Cover 
worth “179.000,- 


Over arntatan 1 e0ncte out 
Wa hoeh nat 


Keunggulan Membeli melalui BCA : 


SN | 
Bebas biaya IJ 
penyimpanan efek ! 
&transferkupon 


menata 


Pa Se ian, 


Cash back“ 
SERANG A4 be makuwan 
Available at 


erafong: Box NdI08CA 
500888 


(021) 500888 dari ponsel 


bana silaniioan 
Be kam kredit 


Save up to 20 Yo 


with Citibank Point Redemption 


(Only avallabie at selected Erafone Ovtlets) 


“Syarat & ketentuan berlaku 


Produk ini didistribusikan secara resmi oleh : 


ses Saka 


sinar eka selaras 


Senantiasa di Sisi Anda 


towww.ptses.com 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


Jepang Tuntut China 
Bayar Ganti Rugi 


Demo Anti-Jepang Diduga Direkayasa Pemimpin China 


TOKYO, KAMIS — Pemerintah Jepang akan 
meminta China membayar ganti rugi atas kerusakan 
yang terjadi di kantor-kantor perwakilan 
diplomatiknya di China akibat protes anti-Jepang 
yang memanas awal pekan ini. Jepang juga 
mempertimbangkan mengirim utusan khusus ke 
China untuk menyelesaikan sengketa teritorial. 


Demikian diungkapkan Ketua 
Sekretaris Kabinet Jepang Osa- 
mu Fujimura kepada para war- 
tawan, di Tokyo, Kamis (20/9). 
"Terkait kerusakan yang terjadi 
terhadap kantor kedutaan besar 
dan konsulat kami, kami beren- 
cana menuntut ganti rugi (dari 
China) karena ini menjadi ma- 
salah bagi kedua pemerintah,” 
kata Fujimura, 

Selain itu, Fujimura juga me- 
nuntut semua kerusakan terha- 
dap berbagai properti milik per- 
usahaan Jepang di China agar 
diproses sesuai hukum yang ber- 
laku di negara komunis terse- 
but. 

Puluhan ribu demonstran 
menggelar aksi protes anti-Je- 
pang di beberapa kota besar di 
China sejak akhir pekan lalu, dan 
mencapai puncaknya pada Se- 
lasa, bertepatan dengan peringat- 
an 81 tahun Insiden Mukden. 
Sebagian aksi protes itu berubah 


rusuh dan menimbulkan keru- 
sakan terhadap kantor-kantor 
perwakilan diplomatik Jepang 
dan toko-toko maupun pabrik 
milik perusahaan Jepang. 

Aksi protes tersebut marak se- 
telah hubungan kedua negara 
memanas akibat keputusan Pe- 
merintah Jepang membeli tiga 
pulau di gugus Kepulauan Sen- 
kaku (atau Diaoyu menurut Chi- 
na) yang dipersengketakan tiga 
pihak di Laut China Timur, pe- 
kan lalu. Selain Jepang dan Chi- 
na, Taiwan juga mengklaim ke- 
pulauan itu. 

Tuntutan ganti rugi tersebut 
dilontarkan Fujimura saat Pe- 
merintah China berusaha mere- 
dam kemarahan publik di China 
dengan melarang aksi demon- 
strasi lagi. Hari Rabu, sama sekali 
tak ada demonstrasi berlangsung 
di Beijing ataupun di kota-kota 
besar lain di China. 

Fujimura juga menyampaikan 


pernyataan yang bersifat mere- 
dam ketegangan dengan berjanji 
akan menangani sengketa teri- 
torial tersebut secara baik-baik, 

"Perdana Menteri sedang 
mempertimbangkan untuk me- 
ngirim utusan khusus sebagai ba- 
gian dari upaya kami menye- 
lesaikan masalah ini dengan ke- 
pala dingin melalui berbagai jalur 
diplomatik,” ungkap Fujimura. 
Meski demikian, belum diputus- 
kan siapa yang akan ditunjuk 
sebagai utusan khusus itu dan 
bagaimana rincian tugasnya. 
Terlalu naif 

Seniman dan aktivis pembang- 
kang di China, Ai Weiwei, me- 
nuding seluruh protes anti-Je- 
pang yang marak awal pekan ini 
sebenarnya dirancang dan di 
apkan oleh para pejabat peme- 
rintahan China sendiri. 

”Saya sungguh terkejut karena 
kita semua bisa melihat seluruh 
demonstrasi (menentang Je- 
pang) itu sudah disi 
belumnya oleh para p 
merintah). Mereka berus 
nunjukkan bahwa demonsi 
itu diorganisasikan sendiri oleh 
warga, tetapi ada banyak detail 
yang menunjukkan semua sudah 
dipersiapkan dengan rapi,” papar 
Ai, yang tahun lalu sempat men- 
dekam di tahanan selama 81 hari 


dalam pemberangusan aktivis 
yang dilakukan aparat China. 

Menurut Ai, demonstrasi itu 
tidak diikuti kelompok intelek- 
tual, mahasis taupun buruh, 
pemimpin yang 
jelas. Ia menyebut usaha Peme- 
rintah China memengaruhi opini 
publik dengan merancang de- 
monstrasi seperti itu sebagai si- 
kap yang terlalu "naif", 

Selama ini pemerintah yang 
otoriter di China jarang meng- 
izinkan aksi demonstrasi be- 
sar-besaran. Menurut Ai, demon- 
strasi terakhir di China yang 
murni tanpa rekayasa adalah un- 
juk rasa di Lapangan Tiananmen 
tahun 1989, yang ditumpas secara 
brutal oleh aparat keamanan. 

Pada puncak demonstrasi war- 
ga di depan Kedubes Jepang di 
Beijing, Selasa lalu, Ai sempat 
merekam dengan kamera video 
saat-saat demonstran menge- 
pung dan menyerang mobil yang 
ditumpangi Duta Besar AS untuk 
China Gary Locke, Para pemrotes 
sempat melempari mobil warna 
hitam itu, dan mencabut bendera 
yang terpasang di mobil. 

Locke selamat dalam insiden 
itu, tetapi menuntut Pemerintah 
China sungguh-sungguh membe- 
ri perlindungan kepada para staf 
diplomatik AS di China. 

(AP/AFP/DHF) 


JAKARTA, KOMPAS — Ne- 
gara-negara anggota ASEAN ha- 
rus mampu memanfaatkan mo- 
men konferensi tingkat tinggi 
November mendatang untuk me- 
nyatukan kembali komitmen ser- 
ta suara organisasi itu dalam me- 
nyikapi sengketa kawasan di per- 
airan Laut China Selatan. 

Jika tidak, ASEAN berisiko 
"dikucilkan” oleh negara-negara 
adidaya, seperti China dan Ame- 
rika Serikat, yang tengah berebut 
pengaruh di kawasan Asia 
Tenggara. 

Peringatan tersebut disampai- 
kan Ralf Emmers, dosen S Ra- 
jaratnam School of International 
Studies, Singapura, di Jakarta, 
Kamis (20/9). Emmers menjadi 
salah satu pembicara dalam se- 
minar internasional terkait Ke- 
satuan ASEAN dan Pendekatan 
Kekuatan Kawasan. 

”Apa yang terjadi Juli lalu ha- 
rus menjadi peringatan agar 
ASEAN satu suara saat meng- 
hadapi kekuatan-kekuatan 
besar di kawasannya. Jika tidak 
ASEAN akan dikecualikan, se- 
mentara negara-negara adidaya 
tadi bakal mencari sendiri ke- 


sepakatan di antara mereka,” ujar 
Emmers. 

Dia menilai, baik China mau- 
pun AS masih cenderung me- 
milih ASEAN tetap menjadi pen- 
juru dalam upaya menyelesaikan 
sengketa di Laut China Selatan. 
Seperti diketahui, empat dari 10 
anggota ASEAN menjadi negara 
pengklaim dalam sengketa wi- 
layah di kawasan itu. 

Namun, Emmers menambah- 
kan, kondisi seperti itu tidak lan- 
tas bisa diartikan bahwa negi 
ra-negara kekuatan utama itu 
akan enggan menggunakan k 
kuatan militer, Dia meyakini AS 
tak bakal ragu mengerahkan kc 
kuatan militernya, terutama jika 
prinsip kebebasan navigasi dan 
jalur perdagangan di perairan itu 
terancam, 

"Buat AS, prinsip kebebasan 
bernavigasi dan stabilitas di Laut 
China Selatan bagaikan aturan 
suci yang tak dapat ditolerar 
pelanggarannya. Mereka saya 
kir tidak akan ragu untuk mi 

an perang jika s 
p itu dilanggar. Pri 
sangat penting bagi perdagangan 
dan ekonomi global," imbuhnya. 


ASEAN berisiko 
“dikucilkan” oleh 
negara-negara adidaya 
yang tengah berebut 
pengaruh di kawasan 
Asia Tenggara. 


Kendala COC 

Terkait pembicaraan soal kode 
tata berperilaku (code of con- 
duct/COC), yang selama ini di- 
yakini bakal menjadi solusi untuk 
menghindari benturan dan ke- 
salahan kalkulasi di lapangan, 
Emmers mengaku tak terlalu ya- 
kin draf COC itu bisa diselesaikan 
dalam waktu dekat dan disepa- 
kati dengan mudah, 

Ada banyak faktor ikut me- 
nentukan, termasuk kondisi po- 
litik dalam negeri setiap negara, 


terutama ketika AS dan China 
saat ini tengah mengalami pe- 
riode ti i keku: n. 

Kondisi itu menyulitkan ke- 
duanya mengambil keputusan 
atau konsensus, bahkan di dalam 
negeri sendi 


Saat ditemui seusai seminar, 
peneliti senior ASEAN Studies 
Center,  Termsak — Chalerm- 


palanupap, mengaku yakin ASE- 
AN sebenarnya telah memiliki 
COC Laut China Selatan, yang 
telah disepakati dan ditanda- 
tangani bersama. 

Namun, China di pihak lain 
masih enggan masuk ke pem- 
bahasan draf COC yang telah 
dimiliki ASEAN tadi dan ber- 
keras melanjutkan pembahasan 
rinci tentang penerapan dekla- 
rasi tata berperilaku (DOC), 
yang telah ada sejak 10 tahun 
lalu. 

Kesepakatan tentang COC 
ASEAN-China sebetulnya telah 
tercantum dalam DOC, Namun, 
belakangan China menerapkan 
syarat baru akan bersedia mulai 
membahas COC bersama ASEAN 
ketika kondisinya telah benar-be- 
nar ”matang”. (DWA) 


MY Arctic Sunrise, kapal milik organi: 
penyusutan lapisan es di kawasan Samudra Arktik, Selasa (1/9). Lapisan 
Kutub Utara itu menyusut drastis dan mencatat rekor terendah dalam s 


PENYUSUTAN ES 


GREENPENCE 


ARKTIK 


'APP/DANIEL BELTRA 


si lingkungan hidup Greenpeace, sedang mendokumentasikan 


di kawasan Arktik dekat 
ah tahun ini, 


Gas Metana Lepas, Kondisi Bumi Darurat 


NEW YORK, KAMIS — Bumi 
dalam keadaan darurat karena 
pelepasan gas metana dari la- 
pisan es abadi (permafrost) di 
kawasan kutub yang terus men- 
cair. ensi gas metana dalam 
menahan radiasi panas Matahari 
25 kali lebih kuat dari gas kar- 
bondioksida. 

Keduanya merupakan gas 
rumah kaca (GRK) penyebab px 
manasan global yang mengal 
batkan perubahan iklim. Ada 
enam jenis GRK yang diiden- 
tifikasi para ahli sebagai pe- 
nyebab pemanasan global. Ke- 
enamnya dihasilkan dari aktivitas 
manusia membakar bahan bakar 
fosil, dari sampah, serta dari 
mencairnya lapisan es, 

"Penurunan luas lapisan es, 
a tahun 1979 dan 2012 se- 
ar 13 persen per dekade, lebih 
cepat dari penyusutan enam per- 
sen per tahun antara tahun 1979 


dan 2000, ujar ahli kelautan 
Wieslaw Maslowski dari US Na- 
val Postgraduate School. 

Angka tersebut lebih buruk da- 
ri perkiraan para ahli sebelum- 
nya. Namun, menurut ahli iklim 
dari Badan Penerbangan dan An- 
tariksa AS (NASA) James Han- 
sen,"Ada kesenjangan antara apa 
yang diketahui para ahli dan pub- 
lik. Kita dalam kondisi darurat 


a tren ini berjalan terus, 
pada akhir dekade ini kita tidak 
punya laut es lagi," tambah Mas- 


Terjebaknya panas Matahari 
akan memperburuk kondisi per- 
ubahan iklim karena suhu at- 
mosfer dan permukaan Bumi 
berubah. 

Emisi gas metana akibat men- 
cairnya permafrost akan meng- 
akibatkan kenaikan suhu permu- 
kaan laut. Akibatnya, akan se- 


makin banyak GRK yang lepas 
karena semakin banyak es men- 
cair, 

Menurut ahli lingkungan dari 
Earth Institute Unives Co- 
lumbia, Peter Schlosser, dampak 
mencairnya es di pucuk kutub 
sulit dipastikan. Namun, "Arktik 
merespons lingkungan dengan 
cepat dan lebih parah dampaknya 
dari wilayah lain di bumi ini.” 

Dia mengungkapkan, dengan 
nya es di Arktik, peran 
aktivitas manusia terhadap per- 
ubahan global semakin nyata. 

"Di masa depan akan lebih 
besar lagi dampaknya,” katanya. 
Jalur laut di utara yang terbuka 
diincar untuk menjadi jalur pe- 
layaran, sementara aktivitas pe- 
ngeboran minyak di kawasan ter- 
sebut diprediksi akan meningkat. 
Kedua aktivitas tersebut akan 
memperparah kondisi Arktik. 

(AEP/AP/ISW) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


jin us online 


courses Fair v 


@ Fin 


ut about the city 
anent, 


Registered 


mudent 
atents can 


Prospeetive 
and their 
register now at 


http://bit.ly/MSFSGI 


The University of Melbourne Virtual 


Virtual Fair to learn more about the University ari 
e you an Op 
4 our stai 
puter v 


lelbourne, acc 
international student: 


leading academics and current international student 


xtur 
and stude 
tb an d 


/ to learn about the 
ina unigue 


ernet connection! 


University and ask guestions 

en ment. All you need 3 
What's happening? 
Registared participanta will be able t 
« Find out about the Ur 1Y, 


urses and admi: 


regulrem 


rodation and student # 


When can I access the Fair? 


m 400pm 


(FI «6221520 0407 


01021) 537 - 3838 / 539 - 6868 


www.alam-sutera.com 


Fair 


online 


september t 
Imel al www.collegeweeklive.com 


(CD) devingunimelb.edu,au 
(3 www.futurestudents.unimelb.edu.au 


MELBOURNE 


Pralon 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, JUMAT, 21 


SEPTEMBER 2012 


Sebagian Besar India Lumpuh 


Oposisi Tolak Kenaikan BBM dan Reformasi Ekonomi 


NEW DELHI, KAMIS 
— Sekolah serta kantor 
pemerintah dan swasta 
tutup di banyak wilayah 
di India, Kamis (20/9), 
sebagai protes yang 
dimotori oposisi dan 
serikat buruh, serta 
didukung sebagian partai 
koalisi. Mereka menolak 
paket reformasi ekonomi 
yang diumumkan 
pemerintah, pekan lalu. 


Para pemrotes memblokade 
jalan dan jalur kereta api, mem- 
buat warga dan pekerja 
Hanya New Delhi dan Mumbai 
yang aman dari aksi protes ini. 

Bharatiya Janata Party (BJP), 
partai oposisi utama, dar 
lah partai menolak kenaikan so- 
lar, yang selama ini disubsidi pe- 
merintah, sebesar 14 persen, Me- 
reka juga memprotes keputusan 
yang membuat pasar India ter- 
buka bagi supermarket asing. 

Perdana Menteri India Man- 
mohan Singh pekan lalu melun- 
curkan paket reformasi ekonomi 
yang bertujuan mendorong per- 
tumbuhan ekonomi yang melam- 
bat seiring dengan kelesuan eko- 
nomi di Amerika Serikat dan 
zona euro, Untuk mendorong 
pembangunan ekonomi India di'- 
butuhkan investasi besar. Hal ini 
terhalang berbagi 
yang membatasi pe 

Namun, reforma 
potensi badai poli 
Kang Trinamool meng 


King 
dibatalkan. Hal ini bisa memicu 


pemilu dini, dari yang seharusnya 
digelar tahun 2014. 

Namun, Konfederasi Industri 
India (CII) meminta Singh tidak 
terpengaruh pada tekanan, Para 
pebisnis mengatakan paket re- 


sudah lama diinginkan pe- 
CII memperkirakan ke- 
an akibat aksi protes itu men- 
capai 2,3 miliar dollar AS, 


Lumpuh 

Ratusan ribu pemilik toko, 
yang khawatir tergusur pes 
asing, menutup toko 
Perusahaan & 


ngalore, me n Cis- 
co Systems 
Wipro Ltd di India, relatif hening 
karena transportasi lumpuh. Hy- 
derabad, kota teknologi informa 
si dan markas Microsoft serta 
Google, juga lumpuh. 

Di seantero negeri mobilitas 
komuter terhambat. Para pem- 
rotes memba boneka berwa- 
jah Singh di ji 
memprotes, pemerin 
menggusur warga miskin dan ke- 
las menengah," kat: ti Barik, 
demonstran di Bhubanesw: 
kota Negara 


Di pinggiran Kalkutta, ibu kota 
Benggala ” Barat,” demonstran 


menghancurkan kaca mobil dan 
bus, membuat para penumpang 
lari tunggang langgang. 

Di Patna, ibu kota Bihar, warga 
melakukan protes dengan me- 
nunggangi kerbau. "Kami hanya 
bisa menunggang kerbau karena 
kenaikan BBM berkali-kali,” kata 
Punam Devi, seorang pemrotes, 

Menteri Keuangan Ind 
Chidambaram meng: 
formasi tetap berjalan. Dia juga 
menepis kekhawatiran pemilu 
dini jika pa tai yang ber- 
koalisi mundu 1g Yadav, Ke- 
tua Partai Sa adi, salah satu 
anggota koal juga turut me- 


BJP mengambil kesempatan 
politik dengan meniupkan isu ke- 
naikan BBM. Partai ini mene- 
kankan bahwa kenaikan harga 
BBM akan menaikkan inflasi. De- 
mikian juga pembuka 
India bagi pasar swalayan r: 
asing akan menggusur eksist 
jutaan toko di Indi: 

"India akan mengarah ke eko- 
nomi perbudakan,” Rajnath 
Songh, Ketua BJP, Dia meng- 
ingatkan, kedatangan Walmart 
akan membuat India dibanjiri 
makanan buatan China, meng- 
hancurkan petani lokal, sektor 
manufaktur, serta usaha eceran 
lokal, (AP/AFP/REUTERS/MON) 


AFRIKA SELATAN 


Tuntutan Pekerja 
Tambang Dipenuhi 


MARIKANA, KAMIS — Para 
pekerja tambang platinum Lon- 
min PLC, Afrika Selatan, kembali 
bekerja setelah enam minggu 
mogok kerja, Kamis (20/9). Para 
pekerja senanglantaran tuntutan 
kenaikan gaji mereka dikabulkan 
perusahaan. 

Dalam siaran resmi di situs 
Lonmin, perusahaan ini sepakat 
menaikkan gaji semua karyawan 
mulai 11 persen sampai 22 persen 
berla jak 1 Oktober. Untuk 
pekerja di bagian pengeboran, 
a, Lonmin bersedia me- 
an gaji mereka menjadi 
11.078 rand (Rp 12,7 juta) dari 
tuntutan semula 12.500 rand (Rp 
14,3 juta). 

Perusahaan tambang plati- 
num terbesar ketiga di dunia ini 
masih akan menambah bonus 
sebesar 2.000 rand (Rp 2, 
kepada sekitar 28.000 kar 
saat mereka kembali kerja. Ke- 


Rustenburg, Sel. 
Kesepakatan itu sekaligus 
mengakhiri unjuk rasa berdarah 
yang berlangsung selama enam 
pekan. Dalam unjuk rasa terse- 
but, sedikitnya 46 pekerja tam- 
bang tewas karena terlibat ben- 
trok dengan pihak keamanan. 

Para pekerja kini bersedia 
kembali beken 
gembira. "Kami senang kembali 
bekerja. Kami telah mendapat- 
kan apa yang kami inginkan,” 
kata Yandisa Mehlo (37), salah 
satu pekerja, 

Rekannya, Mvenyeza Luhla- 
ziyao (48), menambahkan, akan 
melupakan masa lalu dan me- 
natap masa depan dengan terus 
membangun perusahaan. Dia 
mengimbau pihak manajemen 
Lonmin mendengar aspirasi pe- 
kerja. Banyak perusahaan tak pe- 
duli nasib pekerja sehingga 
reka terpaksa berunjuk rasa 
tuk menyuarakan tuntutan, 


Salah satu pemimpin peng- 
unjuk rasa, Zolisa Bodlani, me- 
nilai kesepakatan kenaikan gaji 
menjadi 


tersebut semestiny: 
prestasi besar seandi 
ada korban tewas. ”Tidi 
terjadi dalam sejarah Afrika Se- 
latan kenaikan gaji sampai 22 
persen,” ujarnya. 

Dalam situs perusahaan, 
mon Scott selaku Chief Executive 
Lonmin, menjelaskan, keput 
menaikkan gaji karyawan itu sa- 
ngat penting untuk menyelama 
kan perusahaan, ribuan pekerja, 
dan warga sekitar perusahaan. 
Dia berharap peristiwa tragis 
yang melibatkan pekerja dan 
Warga sekitar tidak terulang. 


Unjuk rasa merembet 
Kesepak yang dicapai 
Lonmin dan karyawannya me- 
mengaruhi pekerja tambang di 
perusahaan lain. Sekitar 500 pe- 
kerja Anglo American Amplats 
Platinum, sebelah barat laut Jo- 
hannesburg, berunjuk rasa pada 
Rabu, Mereka membawa parang, 
tombak, dan pentungan, menun- 
tut gaji lebih besar daripada tun- 
tutan pekerja Lonmin, 12.500 
rand (Rp 14,8 juta) per bulan, 

i a Selatan Jacob 
Zuma memerintahkan polisi un- 
tuk bertindak tegas terhadap 
pengunjuk rasa. Hal ini membuat 
pengunjuk rasa semakin marah. 
Polisi memperingatkan mereka 
untuk membubarkan diri sebe- 
lum melontarkan g: mata 
dan peluru karet. Sedikitnya 19 
pengunjuk rasa ditangkap polisi. 

Juru Bic: uan Peker 
Tambang Na 
ba Seshoka 
mengundang 
bang membic 


menga 
pengu 
kan 


hal ini. 
”Tantangannya adalah, perusa- 


haan mana yang mampu mei 


MYANMAR-AS 


Aung San Suu Kyi Terima Penghargaan Tertinggi 


WASHINGTON, KAMIS — 
Pemimpin opo: Myanmar 
Aung San Suu Kyi diterima Pre- 
siden Ame 
Obama, di Gedung Putih, R 
(49/9), pada hari kedua kunjung- 
aa ke AS. Sebelumnya, tokoh 
demokrasi Myanmar itu mene- 
rima bintang penghargaan ter- 
tinggi dari Kongres AS. 
Pertemuan Suu Kyi dan 
Obama, yang berlangsung 30 me- 
nit, adalah pertemuan dua pe- 
menang Hadiah Nobel Perda- 
maian. Suu Kyi memperolehnya 
tahun 1991, sement: Obama 
tahun 2009. Suu Kyi mendapat 
penghormatan dengan diterima 
di Ruang Oval kantor presiden 
AS, yang biasanya hanya digu- 
nakan menerima kepala negara 
atau pemerintahan negara asing. 
Namun, Gedung Putih terlihat 
berhati-hati agar kunjungan Suu 
Kyi ke Washington tidak meng- 
alihkan perhatian dari kunjungan 


iden Myanmar Thein Sein ke 

Umum Perserikatan 
Bangsa di New York pe- 
kan depan. Wartawan foto di- 
izinkan masuk dan diberi waktu 
sebentar untuk mengambil gam- 
bar. Adapun juru kamera tele 
ataupun wartawan media 
tidak boleh masuk. 

Setelah pertemuan, Gedung 
Putih mengatakan Obama me- 
nyampaikan kekaguman atas ke- 
beranian dan pengorbanan pri- 
badi Suu Kyi menegakkan demo- 
krasi dan HAM di neger 
Obama juga menyambut baik 
demokrasi di Myanmar 
dan kemajuan yang diperoleh Li- 
ga Nasional untuk Demokrasi, 
partai pimpinan Suu Kyi. 
Medali emas 

Sebelum bertemu Obama, Suu 
Kyi diterima oleh Kongres AS di 
gedung Capitol AS, Dalam per- 
temuan yang dihadiri anggota Se- 


k 


nat dan DPR AS itu, Suu Kyi 
menerima langsung Medali Emas 
Kongres yang diberikan Kongres 
AS tahun 2008 atas perjuang- 
annya membangun demokrasi di 
yang dikuasai junta mi- 
liter sejak 1962, 

"Ini adalah salah satu hari pa 
ling mengharukan hidup s 
ya, berada di sebuah majelis yang 


tak terpecah, majelis yang ber- 
gabung ber 
but 


ma untuk menyam- 
seorang asing dari negeri 


ah-wajah ini ada 
yang peri 'a temui ketika 
menjadi tahanan rumah, dan be- 
berapa orang saya lihat setelah 
dibebaskan," kata Suu Kyi, meng- 
akui dukungan kuat anggota 
Kongres AS selama dia menjadi 
tahanan rumah. 

Pada upacara penerimaan itu, 
baik Suu Kyi maupun Menteri 
Luar Negeri AS Hillary Rodham 
Clinton menyebutkan, reformasi 


di Myanmar mencapai banyak 
kemajuan dengan hadirnya men- 
teri yang mewakili presiden 
Myanmar dan duta besar baru 
negara itu di Washington. "Hal 
ini dimungkinkan karena pem- 
baruan yang diambil Presiden 
'Thein Sein,” kata Suu Kyi. 

Ketua DPR AS John Boehner 
(Partai Republik), pemimpin mi- 
noritas DPR AS Nancy Pelosi 
(Partai Demokrat), pemimpin 
mayoritas Senat Harry R 
mokrat), pemimpin minoritas 
Senat Mitch MeConnell (repub- 
lik) menyingkirkan perbedaan 
mereka menjelang pemilu pre- 
siden AS dan bersama-sama me- 
nyampaikan kekaguman mereka 
pada Suu Kyi. 

Selain anggota Kongr 
dung Capitol juga di 
oleh sejumlah biksu berjubah ku- 
ning-jingga dan perempuan yang 
mengenakan baju tradisional 
Myanmar, (REUTERS/AP/AFP/DI) 


Presiden Amerika Serikat Barack Obama bertemu dengan tokoh demokras 
Myanmar Aung San Suu Kyi, di Ruang Oval, Gedung Putih, 


Ap PHOTO/SUSAN WALSH 


dan pemimpin opo: 


Washington DC, Kamis (20/9). 


# Jacksonville: 


Jacksonville 
Tingginya angka penganggur- 
an dan sulitnya mencari pe- 
kerjaan di Amerika Serikat 
membuat pencari kerja perlu 
membuat inovasi kreati 
tuk memasarkan diri, Kim 
Wilburn, seorang insinyur si- 
pil asal Florida, kehilangan 
pekerjaannya tiga tahun lalu 
dan hingga kini belum ber- 
hasil mendapat 
penggantinya. Ide cemerlang 
pun muncul, menyewa baliho 
untuk memajang daftar riwa- 
yat hidup dan pengalaman 
kerjanya. Stasiun televisi WJ- 
KTETV di Jacksonville mela- 
porkan, Wilburn menyewa 
baliho milik stasiun radio 


Clear Channel untuk mengiklankan dirinya selama 24 jam. 
Untuk itu, Wilburn merogoh tabungannya sebesar 250 dollar 
AS (Rp 2,38 juta). "Apakah Anda memerlukan seorang kar- 
yawan yang profesional? Tak usah mencari jauh-jauh!” de- 
mikian judul baliho yang mengiklankan Wilburn di sisi selatan 
jalan Interstate 95, "Awalnya ini cuma gurauan belaka. Kami 
melewati jalan itu dan melihat baliho di pinggir jalan. Saya 
berkata kepada suami saya, 'Kelihatannya kita perlu menyewa 
baliho itu'. Sekarang, tiga tahun setelah itu, gurauan itu men- 
jadi kenyataan. Kami memutuskan untuk mencobanya,” kata 


Wilburn. Angka pengangguran di AS kini masih berki 
yang terjadi sejak 2008. 


8 persen, imbas dari kr 


Anda harus berbeda dari orang lain untuk mendapat pekerjaan. 
Anda harus terlihat menonjol dan berbeda. Itulah yang saya 


lakukan,” ujarnya. (UPI/WAS) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ANCAMAN KEAMANAN 


Hari Ini Misi Diplomatik AS Ditutup 


JAKARTA, KOMPAS — Ame- 
rika Serikat merasa ada ancaman 
nyata terhadap fasilitas dan war- 
ganya sehingga memutuskan me- 
nutup layanan di semua kantor 
diplomatiknya di Indonesia 
ama sehari, Jumat 29 i ini, 


se 
Ada potensi demonsti igni- 
fikan yang mungkin akan digelar 
di depan fa asilitas AS ter- 


sebut. 

Demikian diungkapkan Kedu- 
taan Besar AS di Jakarta dalam 
pernyataan yang dipasang di situs 
resminya, Kamis, ter- 
kait film anti-Islam itu diduga 
akan digelar seusai shalat Jumat. 
Film Innocence of Muslims itu 
telah memicu demo besar-be- 
saran di berbagai belahan dunia. 
Demo paling keras terjadi di 
Benghazi, Libya, pekan lalu, hing- 
ga menewaskan empat diplomat 
AS, termasuk Duta Besar AS un- 
tuk Libya Christopher Stevens. 

Fasilitas atau properti AS di 
Indonesia yang ditutup adalah 
kantor kedubes di Jakarta, kon- 
sulat jenderal di Surabaya, kon- 
sulat di Medan, agen konsuler di 
Bali, dan misi AS untuk ASEAN. 
Kantor Konsulat AS di Medan 
bahkan ditutup sejak Kamis. 

"Kami mohon maaf atas ke- 
tidaknyamanan ini. Kami saran- 
kan, seperti biasanya, bahwa An- 
da harus menghindari kerumun- 
an besar dan pertemuan-perte- 
muan lainnya yang mungkin ber- 
ujung pada kekerasan. Kami akan 


terus memantau situasi dan 
memberikan informasi lebih lan- 
jut jika diperlukan,” ungkap per- 


nyataan Kedubes AS tersebut. 

Pihak berwenang mengatakan, 
1 polisi dan warga sipil terluka 
dalam demonstrasi hari Senin 
lalu di depan kantor Kedubes AS 


3 


Perancis juga akan 
menutup kantor 
kedubesnya di Jakarta, 
Jumat ini. 


di Jalan Medan Merdeka Selatan, 
Jakarta. 

Laporan intelijen menyebut- 
kan potensi unjuk rasa serupa 
bisa saja terjadi lagi di Indonesia, 
Jumat ini. Karena alasan ke- 
amanan itulah AS mengantisi- 
pasinya dengan menutup semua 
fasilitas diplomatiknya. 

AS menyarankan warganya 
yang menetap dan sedang meng- 
adakan perjalanan di Indonesi. 
memperbarui informasi kondisi 
masing-masing di kantor-kantor 
perwakilan di Jakarta, Surabaya, 
Medan, dan Bali. 

Selain AS, Perancis juga akan 
menutup kantor kedubesnya di 
Jakarta, Jumat ini. Langkah Pe- 
rancis itu menjadi bagian dari 
penutupan kedubesnya di 20 ne- 
gara, menyusul pemuatan kartun 
tentang Nabi Muhammad di se- 
buah mingguan Perancis, yang 
dikhawatirkan akan kembali me- 
micu aksi protes. 

Hari Kamis, puluhan maha- 
siswa dan ulama Iran berkumpul 
di luar Kedubes Perancis di Tehe- 
ran untuk memprotes publikasi 
karikatur Nabi, Para demonstran 
meneriakkan "Kematian bagi Pe- 


ran lan "Enyah Bersama AS” 
dan membakar bendera kedua 
negara, 

Perancis juga menutup seko- 
lahnya di Tunisia sampai Senin 
depan. Keputusan itu mungkin 
akan diterapkan di 10 sekolah 
Perancis lainnya di seluruh ne- 
gara itu. Paris telah meminta 
Pemerintah Tunisia meningk: 
kan keamanan di seluruh 
litasnya. 

Australia juga telah menge- 
luarkan peringatan keamanan 
kepada warganya yang menetap 
atau sedang berada di Indonesia. 
Warga negara itu diminta se- 
aspada menghadapi si- 
tuasi di sekitarnya. 


Pengamanan ketat 


Dari Denpasar, Bali, dilapor- 
kan, Kepolisian Daerah Bali me- 
ngerahkan satu peleton (sekitar 
30 orang) polisi untuk berjaga di 
sekitar kompleks kantor Agen 
Konsuler AS di Denpasar dalam 
beberapa hari ini. Penjagaan itu 
dinyatakan sebagai — langkah 
pengamanan dan antisipasi ter- 
jadinya demonsti 

”Kami berkoordinasi dengan 
internal security kantor agen itu. 
Anggota kami di luar area me- 
lakukan patroli, dan pada 
jam-jam rawan kami siapkan 
penjagaan. Personel sekitar satu 
peleton yang dibagi dalam tiga 
shift,” kata Wakil Kepala Polda 
Bali Brigadir Jenderal I Ketut 
Untung Yoga Ana, Kamis. 

Kamis siang terlihat polisi ber- 
senjata laras panjang, kendaraan 
taktis, dan kendaraan pengang- 
kut pagar kawat berduri berjaga 
di depan kantor Agen Konsuler 
AS di Jalan Hayam Wuruk, Den- 
pasar, (AFP/AP/CAL/COK) 


Dapatkan KARTINI 
di Aplikasi iPad Anda, 


CUCI GUDANG BERLIAN 


LEBIH DARI 10.000 PCS EMAS & BERLIAN TERMURAH 
SENAYAN CITY. THE HALL, TGL. 21 -22 SEPTEMBER 2012 


DISCOUNT 


1“ 
| Datang & 'Bukdikar 
KT TN 


Yo 


BAWA SEMUA 
PERMIASAN ANDA 


Dicucia omAWAT 
Pa GRATIS DISINI 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 11 


(an 
Fiaee 


» Way of Life! 
SUZUKI 


Kata hati 

atau kata orang? 

Whats your gut telling you? 
. 


AI New 


SWEET 


More Swift. More Sporty. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


LANGKAN 


Solo City Jazz, Kolaborasi Jazz dan Musik Tradisi 
Solo City Jazz (SCJ) 2012 akan menghadirkan kolaborasi jazz 
dan musik tradisi. SCJ 2012 akan digelar 21-22 September di 
pelataran Pasar Antik Triwindu, Solo, Jawa Tengah. "Kami 
ingin menyajikan jazz yang menyatu dengan alam sekelilingnya, 
dalam hal ini dengan suasana Kota Solo yang kental dengan 
seni tradisi,” kata Ketua Pelaksana SCJ 2012 Wenny Purwanti. 
Kegiatan ini juga akan dimeriahkan Mus Mujiono, Wayan 
Balawan dan Gamelan Fusion, Emerald-BEX, Sruti Respati, Ki 
Slamet Gundono, Anto Prayogo, dan Michele Kuhnle. Ada pula 
Javajine Percussion, Ari Pramundito, Healthybody, Prabumi, 
Iwanouz, dan musisi lain. (EKI) 


Seekor Hiu Paus Mati Terdampar di Garut 

Seekor hiu paus (Rhincodon typus) berbobot sekitar 7 ton, 
dengan panjang 12 meter dan tinggi mulut 1,2 meter, mati 
terdampar di Pantai Karang Kukus, Kecamatan Cikelet, Garut, 
Jawa Barat. Peristiwa ini adalah yang keempat kalinya terjadi di 
laut selatan Jawa sejak Agustus 2012. "Hewan itu pertama kali 
dilihat nelayan setempat Rabu (19/9) sekitar pukul 04.30, ber- 
ada pada jarak sekitar 100 meter dari pantai. Saat ditemukan 
sudah tak bernyawa,” kata Lukman Nurhakim, Sekretaris Him- 
punan Nelayan Seluruh Indonesia Garut, Rabu, di Garut. Se- 
belumnya, paus terdampar ditemukan di Pantai Cikole, Cianjur, 
serta di Pantai Pandansimo dan Pantai Parangkusumo, Bantul, 
Yogyakarta. Dessy Zahara Angelina, Manajer Program Animal 
Friends Jogja, menduga hiu paus yang terdampar mengalami 
disorientasi, (CHE) 


4.000 Siswa SMA/SMK Ikuti Youth Speak Fun Day 
Sekitar 4:000 siswa SMA/SMK di Denpasar, Bali, mengikuti 
Youth Speak Fun Day mulai Kamis (20/9) hingga Sabtu di Art 
Center, Denpasar. Kegiatan ini merupakan puncak program 
Kemitraan Pendidikan antara Yayasan The Jakarta Post dan 
Chevron Pacific Indonesia bersama Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Kompetisi yang digelar berbasis bahasa Ing- 
gris, seperti lomba menulis, lomba debat, lomba membaca 
berita, lomba lirik lagu, dan lomba fotografi. "Pendidikan me- 
rupakan investasi manusia yang akan memberikan andil bagi 
perbaikan sumber daya manusia di masa depan,” ujar Abdul 
Tamid Batubara, Presiden Direktur PT Chevron Pacific In- 
donesia, Kamis. (AYS) 


Pemilihan Rektor UI Ditunda 

Panitia pemilihan rektor Universitas Indonesia (UT) menunda 
kelanjutan pemilihan rektor UT periode 2012-2017. Pengumum- 
an penundaan pemilihan rektor UI tercantum dalam laman 
resmi www.pemilihanrektor. yang dipantau pada Kamis 
(20/9). Dalam laman ini, panitia menyebutkan, keputusan untuk 
menunda pemilihan rektor UT yang sedang berjalan itu ber- 
dasarkan keputusan rapat paripurna Majelis Wali Amanat UI 
pada 18 September. Penundaan ini sebagai kelanjutan putusan 
ha negara (PTUN) yang memutuskan tim 
UI yang dibentuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
untuk menyelesaikan kisruh pemilihan rektor UT tidak memiliki 
dasar hukum. Kahardiyanto Suprapto dari Paguyuban Pekerja 
UI, yang menggugat keberadaan tim transisi, mengatakan, ber- 
sarkan keputusan PTUN tersebut, pelaksanaan pemilihan 
rektor UT harus ditunda. (ELN) 


Festival Wayang Bocah Dorong Regenerasi 
Festival Wayang Bocah (FWB) diharapkan dapat mendorong 
munculnya generasi penerus dalam kesenian tradisi wayang 
orang. "Anak-anak perlu diberi ruang untuk mengenal, men- 
cintai, dan akhirnya menggeluti wayang orang,” kata Kepala 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Solo Widdi Srihanto, Kamis 
(20/9). Pemerintah Kota Solo akan menggelar FWB 2012 pada 


25-27 September di Gedung Wayang Orang Sriwedari, Solo, 
Festival ini diikuti 10 kelompok dan melibatkan sedikitnya 500 
pelajar sebagai penari dan pengrawit. (HKD 


Pameran Foto Pacu Jawi 


Pengunjung 
melihat foto 
pada 
Pameran Foto 
Pacu Jawi 

di Bentara 
Budaya 
Jakarta, 
Kamis (20/9). 
Pacu jawi 
merupakan 
tradisi balapan 
sapi di sawah 
berlumpur di 
Tanah Datar, 
Sumatera 
Barat. 
Pameran akan 
berlangsung 
hingga 
Minggu. 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


Tunjangan Seniman 
Tradisi Terhenti 


Selain Terlambat, Jumlahnya Tak Utuh 


SIMALUNGUN, KOMPAS — Tunjangan untuk 

seniman tradisi, khususnya maestro opera Batak, 
kembali terhenti. Setahun terakhir, dua seniman 
tradisi, Zulkaidah boru Harahap (65) dan Alister 
Nainggolan (70), tidak menerima tunjangan 


sebagaimana mestinya. 


suai Surat Keputusan Men- 
teri Kebudayaan dan Pariwisata 
Nomor KM 48/KO  209/ 
MKP/2007, kedua orang itu di- 
tetapkan sebagai maestro seni 
tradisi. Bagi maestro seni tradisi 
di sejumlah wilayah Tanah Air, 
pemerintah memberikan tun- 
jangan Rp 1.250.000 per bulan, 
Selain sebagai bentuk peng- 


hargaan, tunjangan itu juga un- 
tuk mendorong seniman meles- 
dan 


tarikan mengembangkan 
si, seperti memberikan 
atihan bagi generasi muda. 

"Sejak tahun 2007, kami me- 


nerima tunjangan dari pemerin- 
tah Rp 1.250000 per bulan, po- 
tong pajak 5 persen, yang di- 
terimakan tiap enam bulan," tu- 
tur Zulkaidah di Tiga Dolok, Si- 
malungun, Sumatera Utara, Ka- 
mis (20/9). 

Tahun 2007, Zulkaidah me- 
nerima tunjangan Rp75 juta dan 
tahun 2008 juga Rp 75 juta. 
Adapun tahun 2009, tunjangan 
yang menjadi haknya tidak cair 
sama sekali.. 

Setelah diurus, tahun 2010, di- 
rinya mendapat tunjangan Rp 15 
juta untuk dua tahun, yakni 2009 


dan 2010. "Padahal, seharusnya 
kami menerima Rp 15 juta per 
tahun,” ungkapnya. 

Baru pada tahun 2011, ia men- 
dapatkan tunjangan utuh per 
enam bulan, yakni Rp 7,5 juta 
pada bulan Juni dan Rp 7,5 juta 
lagi November, Namun, tahun 
2012, tak ada tunjangan dari px 
merintah yang ia terima. ” 
tidak tahu mengapa. Mungkin 
karena kementeriannya sudah 
berubah, Pusing juga saya karena 
tidak menerima tunjangan lagi,” 
lanjutnya. 

Pada 6 September lalu, Zul- 
kaidah telah mengirim surat un- 
tuk mempertanyakan realisasi 
bantuan tahun 2012 kepada Ke- 
menterian Pendidikan dan Ke- 
budayaan, yang dulu biasa meng- 
urusi masalah ini, 

"Tapi, belum ada jawaban. Ka- 
lau tidak sampai ke alamat yang 
dituju, pasti surat dikembalikan," 
kata Zulkaidah, yang hidup selain 


dari berkesenian juga berladang. 
Tidak cair 

Alister — Nainggolan — pun 
mengatakan hal yang sama. "Su- 
dah setahun ini, tunjangan dari 
pemerintah tidak cair,” ujar Alis- 
ter yang tinggal di Tumbang Ha- 
sundutan. Menurut dia, tunjang- 
an itu sangat membantu akti- 
vitasnya berkesenian, terutama 
untuk ongkos transportasi meng- 
r anak-anak muda, Selain pen- 
tas opera, Alister juga menghi- 
dupi diri dengan menerima pang- 
gilan bermusik saat ada h: 

Penggiat opera Batak dari Pu- 
sat Latihan Opera Batak, 
Thompson Hs, juga memperta- 
nyakan komitmen pemerintah 
terhadap seniman tradisi serta 
upaya pelestarian seni tradisi. 

"Meskipun kementerian ber- 
ubah, semestinya tunjangan un- 
tuk seniman tradisi terus dilan- 
jutkan,” katanya. (WSD 


PERUNDUNGAN 


Belum Ada 
Sistem 
Pencegah 
di Sekolah 


JAKARTA, KOMPAS — 
Perundungan atau bullying ma- 
sih kerap terjadi di sekolah ka- 
rena hingga saat ini belum ada 
sistem pencegahnya. Sekolah jus- 
tru sering menutup-nutupi kasus 
ini karena khawatir jika terung- 
kap bisa merusak citra sekolah. 

"Karena itu, gerakan anti- 
bullying harus diperluas, terma- 
suk meningkatkan kesadaran se- 
mua pihak terhadap bahaya 
bullying” kata Diena Haryana, 
Ketua Yayasan Semai Jiwa 
Amini, di Jakarta, Kamis (20/9). 

Yayasan Semai Jiwa Amini 
bergerak dalam kampanye an- 
ti-bullying di sekolah-sekolah. 
Hal ini didasarkan pada temuan 
maraknya bullying senior kepada 
yunior ataupun guru kepada sis- 
wa di sekolah, 

Polisi sering memproses kasus 
bullying sebagai kasus pidana dan 
menetapkan pelakunya sebagai 
penjahat. "Padahal, pelaku dan 
korban sama-sama korban, yang 
butuh pendampingan orang de- 
wasa dengan cara-cara bijaksa- 
na,” kata Diena. 

Pada 2008, Yayasan Semai Ji- 
wa Amini yang bergerak dalam 
isu bullying mencatat tiga siswa 
sa ori- 
entasi siswa, Pada 2009, jumlah 
korban bertambah jadi empat 
siswa dan dua calon mahasiswa. 

World Vision Indonesia men- 
catat, tahun 2008 ada 1.626 kasus 
bullying dan tahun 2009 naik 
menjadi 1891 kasus (891 kasus 
terjadi di sekolah). 


Disebarluaskan 


Upaya untuk menyebarluas- 
kan gerakan anti-bullying mulai 
dilakukan di sejumlah sekolah di 
Jakarta. Di SMA Negeri 99 Ja- 
karta, misalnya, sekitar 900 
siswa mengikuti kampanye anti- 
bullying (anti-perundungan). 

"Kami ingin melakukan tin- 
dakan preventif supaya bullying 
tidak terjadi di sekolah. Penge- 
tahuan ini penting untuk me- 
nyadarkan siswa tentang dampak 
buruk bullying,” kata Indratmo- 
djo, Wakil Kepala SMAN 99 Ja- 
karta Bidang Hubungan Masya- 
rakat, di sela seminar bertajuk 
"Kepribadian Karakter Bangsa 
dan Anti-bullying”. (2LN) 


METEOROLOGI 


LINGKUNGAN & KESEHATAN 


Monsun Penyebab Kemarau Masih Dominan 


JAKARTA, KOMPAS — Per- 
gerakan semu matahari melintasi 
s ckuator dari belahan bumi 
utara ke selatan terjadi 23 Sep- 
tember 2012. Dampaknya adalah 
perubahan — musim kemarau 
menjadi musim hujan, tetapi 
monsun tenggara dari Australia 
yang menyebabkan musim ke- 
marau itu masih dominan. 
"Pembentukan awan secara lo- 
kal beberapa hari ini memang 
terjadi di Jawa bagian utara, 
tetapi di wilayah Jawa bagian 
selatan hingga Bali dan Nusa 
Tenggara masih kemarau,” k: 
Kepala Pusat Meteorologi Publik 
pada Badan Meteorologi, Klima- 


tologi, dan Geofisika (BMKG) 
Mulyono Prabowo, Kamis (20/9), 
di Jakarta. 

Pengaruh El Nino lemah juga 
diprediksi membuat kemarau ta- 
hun ini lebih panjang. BMKG 
memperkirakan keterlambatan 
datangnya musim hujan di 
jumlah daerah bisa mencapai se- 
bulan. 

Menurut Mulyono, beberapa 
daerah saat ini sudah memasuki 
musim hujan, seperti Sumatera 
bagian tengah ke utara, Wilayah 
Maluku dan sekitarnya memang 
sudah mengalami musim hujan, 
berkebalikan dengan musim di 
wilayah Jawa. 


e- 


"Hujan di Maluku dan seki- 
tarnya juga dipengaruhi siklon 
tropis," katanya. Siklon tropis itu 
terjadi di perairan Filipina. 
Mulyono mengatakan, meski- 
pun matahari beralih ke selatan 
ekuator, hal itu masih tetap me- 
mungkinkan timbulnya siklon 
tropis di belahan bumi ut: 
Saat ini terdapat dua sistem 
tekanan rendah di perairan se- 
belah timur dan barat Filipina. 
Terkait sistem tekanan rendah 
yang bisa berubah menjadi siklon 
tropis itu, BMKG menyampaikan 
peringatan adanya cuaca ekstrem 
pada 21-24 September 2012. 
Dua lokasi dengan tekanan 


rendah itu belum bisa dipastikan 
akan menjadi pusat tekanan ren- 
dah yang terus meningkat men- 
jadi siklon tropis. Pada Agustus 
2012, di perairan timur Filipi 
di Samudra Pasifik juga terjadi 
dua siklon tropis, yaitu Tembin 
dan Bolaven. 

Kepala Subbidang Siklon Tro- 
pis BMKG Fachri Radjab men- 
jelaskan, siklon yang muncul le- 
bih awal tidak berarti meluruh 
lebih cepat. Siklon Tembin mun- 
cul lebih cepat dibandingkan de- 
ngan Bolaven. Namun, Bolaven 
lebih cepat meluruh ketika me- 
masuki daratan Korea Selatan. 

(NAW) 


EKOLOGI LAUT 


Pusat Penelitian di 4 Lokasi 


PADANG, KOMPAS — Empat 
lokasi dijadikan pusat penelitian 
aplikasi ilmu pengetahuan per- 
lindungan ekosistem pesisir. Pro- 
yek kerja sama Indonesia-Jer- 
man itu dilakukan Pusat Ekologi 
Kelautan Tropis (ZMT) Bremen 
bersama Kementerian Kelautan 
dan Perikanan. 

Empat lokasi proyek Science 
for the Protection of Indonesia 
Coastal Environment (SPICE) 
itu adalah Teluk Jakarta, Ke- 
pulauan Spermonde di Makassar, 
perairan Nusakambangan di Ci- 
lacap, dan Selat Malaka di wi- 
layah Riau. "Tni kerja sama ketiga 
yang berlaku 2012-2015,” kata 
pakar ekologi laut dari ZMT Bre- 
men dan Universitas Bremen, 
Andreas Kunzmann, di Padang, 
Sumatera Barat, Rabu (19/9). 

Perairan Teluk Jakarta difo- 
kuskan untuk meneliti pengaruh 
polusi kelautan terhadap kera- 
gaman hayati dan kehidupan ma- 
syarakat pesisir. Kepulauan Sper- 
monde untuk penelitian pema- 
haman fungsi dan pengelolaan 
terumbu karang dan keterkait- 
annya dengan sistem sosial. 

Perairan Nusakambangan di- 
pusatkan untuk penelitian dam- 


pak aktivitas di daratan terhadap 
ekosistem mangrove dan keber- 
lanjutannya, Adapun Selat Mz 
laka fokus meneliti dampak 
dimentasi lahan basah berupa 
tanah merah yang kaya akan kan- 
dungan karbon. 

Menurut Kunzmann, peneli- 
tian di Selat Malaka juga akan 
mengukur jumlah emisi karbon 
dioksida dari lautan Indonesia 
dan cadangan karbon di dalam- 
nya, Itu bisa digunakan dalam 
skema pengurangan emisi kar- 
bon dari pembalakan hutan dan 
degradasi lahan (REDD). 

Alfian Zein, dosen Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan 
Universitas Bung Hatta, menga- 
takan, perubahan cara pikir ma- 
syarakat juga perlu jadi perhatian 
dalam proyek pembangunan se- 
rta pengelolaan sumber daya pe- 
sisir dan kelautan non-pene 
tian, Sejumlah proyek seperti itu 
kerap tak optimal karena sikap 
mental sebagian masyarakat. 

Selain Kementerian Kelautan 
dan Perikanan, LIPI, BPPT, IPB, 
Universitas Hasanuddin, dan 
Universitas Jenderal Soedirman 
juga terlibat dalam kerja sama 
itu. (INK) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ENERGI 


Panas Bumi Nontambang 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
merintah berupaya mengeluar- 
kan eksploitasi panas bumi dari 
kategori tambang. Alasannya 
adalah mempercepat pemanfa- 
atan energi ramah lingkungan 
yang melimpah di Indonesia itu. 
Langkah itu ditempuh dengan 
merevisi UU No 27 Tahun 2003 
tentang Pai Bumi. “Harmo- 
nisasi selesai kami lakukan ber- 
sama Kementerian Kehutanan 
dan Kementerian Lingkungan 
Hidup di Kementerian Hukum 
dan HAM," kata Jajang Sukarna, 
Sekretaris Direktorat Jenderal 
Energi Baru Terbarukan dan 
Konservasi Energi Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mi- 
neral, Kamis (20/9), di Jakarta. 
Proses selanjutnya mengirim- 
kan hasil harmonisasi ke Sekre- 
tariat Negara. Diharapkan paling 
lambat awal Oktober 2012 draf 
revisi UU No 27/2003 itu sudah 
dimasukkan ke program legislasi 
nasional di DPR sehingga bisa 
dibahas pada awal 2013. 
Menurut Jajang, mengeluar- 
kan aktivitas eksploitasi panas 
bumi dari kategori pertambang- 
an untuk menyiasati kendala pe- 
manfaatan panas bumi yang ber- 


ada di area hutan konservasi. UU 
No 5/1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam dan Eko- 
sistemnya melarang aktivitas 
tambang di hutan konservasi, 

“Kami ingin mengoptimalkan 
pemanfaatan panas bumi untuk 
memenuhi kebutuhan energi, 
terutama dari sumber energi ra- 
mah lingkungan,” katanya. Ak- 
tivitas panas bumi minim ke- 
butuhan lahan dan relatif tak 
mengubah bentang alam. 

"Bukan seperti tambang ba- 
tubara yang membuka hutan, bu- 
at lubang, dan ambil. Panas bumi 
cuma buat lubang-lubang kecil, 
tidak babat habis,” kata Manajer 
Policy, Government, and Public 
Affair Chevron Geothermal Salak 
Ida Bagus Wibatsya. 

Chevron Geothermal Salak, 
yang tahun 1980 memperoleh 
izin konsesi 10.000 hektar (hing- 
ga tahun 2040), memanfaatkan 
200 hektar untuk kegiatan ope- 
rasional, Sisanya dibiarkan men- 
jadi hutan alam dan menyuplai 
377 megawatt listrik ke PLN. 

Di kawasan hutan Indonesia, 
potensi geotermal mencapai 
29038 gigawatt, setara Ll juta 
barrel minyak per hari. ICH) 


Antre Air Sedotan dari Sungai Citarum 


KOMPAS/RONY ARIYAN 


Warga antre mengisi air bersih untuk mandi-cuci-kakus di penampungan air Sungai Citarum yang 
disedot untuk warga Desa Haurwangi, Cianjur, Jawa Barat, Kamis (20/9). Selama kemarau ini, warga 
terpaksa mengandalkan air hasil saringan dari sungai dengan tingkat pencemaran tinggi itu. Warga 
mengantrekan jerikennya setiap pukul 1400-16.00, 


PENYAKIT TIDAK MENULAR 


Kebijakan Kuratif Masih Dominan 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
bijakan kesehatan pemerintah 
masih didominasi kuratif atau 
pengobatan, bukan pendidikan 
dan pencegahan penyakit. Aki- 
batnya, jumlah penderita dan ke- 
matian akibat penyakit tak me- 
nular terus meningkat. 
"Paradigma pembangunan ke- 
sehatan pejabat eksekutif dan le- 
gislatif di pusat dan daerah hanya 
membangun rumah sakit dan 
pengobatan gratis,” kata Adi Sa- 
songko, dosen Fakultas Kesehat- 
an Masyarakat Universitas In- 
donesia, yang juga Direktur Pe- 
layanan Yayasan Kusuma Buana, 
di Jakarta, Kamis (20/9). 
Paradigma itu membuat alo- 
kasi dana kesehatan didominasi 
program kuratif karena berdam- 
pak langsung. Adapun anggaran 
promosi kesehatan sangat kecil. 
Kematian akibat penyakit tak 
menular di Indonesia 59,5 persen 
pada 2007. Tahun 1995 baru 41,7 


persen. Kematian tertinggi di- 
sebabkan stroke (154 persen), 
ul hipertensi, diabetes, kz 
ker, dan paru obstruktif kronik. 


Faktor risiko 


Salah satu faktor risiko ber- 
bagai penyakit tak menular ada- 
lah obesitas dan rokok. Namun, 
upaya pencegahan kedua faktor 
itu nyaris tak tecermin dalam 
kebijakan pembangunan. 

Tak banyak upaya memaksa 
masyarakat aktif bergerak, aman 
dan nyaman berolahraga, me- 
ngontrol polusi, serta mengelola 
diet sejak dini. 

Menurut Adi, pendidikan ke- 
sehatan dan jasmani sejak SD 
merupakan kunci menyiapkan 
generasi bangsa yang sehat. Na- 
mun, pendidikan yang ada tak 
sesuai kebutuhan siswa. Fasilitas 
olahraga di sekolah terbatas. 

Untuk mencegah bertambah- 
nya kasus penyakit tak menular, 


Kementerian Kesehatan mendi- 
rikan pos pembinaan terpadu 
(posbindu) dan meningkatkan 
kemampuan puskesmas menge- 
lola penyakit tak menular, 
Kepala Pusat Promosi Kese- 
hatan Kemenkes Lily S Sulis- 
tyowati mengatakan, posbindu 
merupakan pengembangan dari 
pos pelayanan terpadu (posyan- 
du) yang biasa dimanfaatkan un- 
tuk penimbangan anak balita. 
Kader posyandu dilatih mencer- 
mati faktor risiko penyakit tak 
menular melalui pengontrolan 
berat badan dan tekanan darah. 
”Saat ini ada 3.000-4.000 pos- 
bindu di Indonesia,” katanya. 
Posbindu baru dikembangkan 
tahun 2006-2007. Meski demi- 
kian, pemerintah mengklaim 
program ini mampu menekan 
jumlah penderita penyakit tak 
menular, seperti meminimalkan 
jumlah penderita pradiabetes 
yang menjadi diabetes. (MZW) 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


SOLUSI CERDAS BAGI KEBUTUHAN MOBILITAS ANDA 


Setelah berhasil menjawab keinginan lebih dari 7,5 juta orang di lebih dari 125 negara, dengan kendaraan yang paling 
terjangkau hingga yang termewah, dari pickup terkecil hingga truk terbesar. Kini Tata Motors, salah satu perusahaan 
otomotif terbesar dunia hadir di Indonesia untuk menjawab keinginan 250 juta masyarakat Indonesia. 


Karena kami percaya, keinginan Anda adalah inspirasi bagi kami. 
Datang dan rasakan pengalaman istimewa bersama kendaraan Tata Motors di: 


Tata Motors Stand, Hall-C, Jakarta International Expo Area, PRJ Kemayoran Jakarta. 


TATA MOTORS | Inspired by People Toll Free :0-800-1-828200 info@tatamotors.co.id www.tatamotors.co.id 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMA' 


T, 21 SEPTEMBER 2012 


ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI 


KILAS 


IPTEK 


Olahraga Bantu Atasi Rasa Cemas 

Olahraga tak hanya meningkatkan mood, tetapi juga mengu- 
rangi kecemasan menghadapi tekanan sehari-hari atau situasi 
emosional. Demikian penelitian J Carson Smith, asisten pro- 
fesor Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Maryland, 
Amerika Serikat, seperti dikutip Livescience, Jumat (14/9). 
Survei dirancang mengukur tingkat kecemasan sebelum dan 
setelah olahraga. Responden juga diajak melihat serangkaian 
foto-foto menyenangkan, seperti bayi, keluarga, dan anak an- 
jing gambar tak menyenangkan, seperti kekerasan: serta gam- 
bar netral, seperti piring gelas, dan perabot. Peserta yang 
disurvei sesaat setelah 30 menit berolahraga atau bersantai 
menunjukkan level kecemasan berkurang. Namun, setelah me- 
lihat gambar, level kecemasan mereka yang istirahat kembali 
ke level awal, sedangkan yang berolahraga mempertahankan 
pengurangan level kecemasan, (LIVESCIENCE/ELN) 


Teknologi Pembaca Turbulensi di Alaska 

Sebuah sistem keselamatan udara terbaru menghindarkan 
pesawat dari turbuler stem ini digunakan di Bandara In- 
ternasional Juneau, Alaska, sejak Juli 2012, Sistem yang di- 
kembangkan Pusat Penelitian Atmosfer AS (NCAR) ini di- 
gunakan pilot untuk menentukan rute terbang, menjauh dari 
area turbulensi. Saat membangun sistem ini, peneliti NCAR 
menggunakan pesawat penelitian, lasi komputer, dan de- 
tektor penentu pola angin di depan. "Sistem ini membuat pilot 
bisa terbang lebih sering dan aman saat berada di luar dan 
dalam area Bandara Juncau ketika cuaca buruk,” kata Alan 
Yates, Manajer Program NCAR, 19 September 2012, kepada 
Science Daily. Sistem ini memungkinkan pilot menghindari 
entakan pesawat yang membuat keluar dari jalur penerbangan. 
Kini, sistem ini dikembangkan massal. (SCIENCEDAILY/ICH) 


Situs Arkeologi di Meksiko 


Gambar yang dirilis Mexico's National Anthropology and 
History Institute (INAH) menunjukkan bagian patung Zapotec 
berwujud perempuan di Oaxaca, Meksiko, Selasa (18/9). 
Pemerintah Meksiko, Selasa lalu, meresmikan situs arkeologi 
kelompok etnis Zapotec, Kompleks Monumental Atzompa. 
Situs itu dikenal sejak 1940, tetapi baru dieksplorasi tahun 
2007 dan saat ini boleh dikunjungi. 


HIDROLOGI 


Defisit Air di Jawa Kian Parah 


Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan 
Geofisika menyebut 
musim kemarau kali ini 
tergolong normal. 
Namun, kekeringan 
melanda banyak daerah 
di Jawa. Musim hujan 
sebelumnya pun normal, 
tetapi banjir dan longsor 
menyapu banyak daerah, 
termasuk yang 
sebelumnya tak punya 
riwayat banjir dan 
longsor. 


Oleh M ZAID WAHYUDI 


ejak zaman kerajaan-kera- 
S an Nisantara ratusan ta- 

hun lalu, kekeringan sudah 
melanda Jawa. Namun, 
keringan itu makin mi: 
meluas seiring dengan turunnya 
daya dukung lingkungan, ber- 
tambahnya penduduk, dan per- 
ubahan iklim. 

Walau luas Pulau Jawa hanya 
7 persen dari total wilayah In- 
donesia, 57 persen penduduk 
hidup di dalamnya. Sebanyak 59 
persen produk domestik bruto 
uga dari Jawa. Di 
n produksi 
beras nasional dihasilkan meski 
hanya 40 persen area sawah 
nasional di Jawa, 

Beban berat ini pelan-pelan 
menghancurkan Jawa. "Tutupan 
hutan di Jawa tinggal 13 persen," 
kata Ernan Rustiadi, peneliti Pu- 
sat Pengkajian Perencanaan dan 
Pengembangan Wilayah Institut 
Pertanian Bogor, Senin (17/9). 
Undang-Undang Nomor 41 Ta- 
hun 1999 tentang Kehutanan 
mensyaratkan luas hutan dalam 
satu pulau/daerah aliran sungai 
minimal 30 persen dan merata. 

Ke an hutan memicu 
kerusakan daerah aliran sungai 
(DAS). Dari 155 DAS dan 


ini, ke- 


sub-DAS di Jawa, hanya 10 DAS 
yang tutupan hutannya lebih 
dari 30 persen. Dan, 50 DAS 
tak punya hutan sama sekali! 
Jika yang diperhitungkan hutan 
alam, 102 DAS sudah tak punya 
hutan alam dan hanya 3 DAS 
yang memilikinya! 

Sementara curah hujan 
di Pulau Jawa mencapai 
22000-3,000 milimeter. Makin 
ke timur Jawa, curah hujan ma- 


kin rendah. Curah hujan sebesar 


itu sebenarnya cukup untuk 
memenuhi kebutuhan pendu- 
duk, industri, dan pertanian di 
Jawa, termasuk saat kemarau. 

Lalu, kenapa? "Tidak efekti' 
nya pengelolaan sumber daya 
air membuat saat kemarau ke- 
keringan dan banjir saat musim 
hujan,” katanya. 

Pengelolaan air yang buruk 
membuat sebagian besar air hu- 
jan langsung mei i air per- 
mukaan, masuk ke sungai, dan 
menuju ke laut. Sangat minim 
air hujan tersimpan di tanah 
akibat minimnya tanaman pe- 
nahan air, Demi alasan ekono- 


mi, hutan dijadikan perkebunan, 


perumahan, dan industri, 
Kualitas tz pun 
bervariasi, bukan hanya hutan 
heterogen dengan tanaman ber- 
akar tunjang. Demam kelapa 
wit memperparah kri 
rena menggusur tanaman keras 
yang menyerap air lebih baik. 


Defisit 
Kerusakan lingkungan itu 


HUTAN DAN DEFISIT 


IBI Hutan Primer pada Hutan Produksi 
dan Area Penggunaan Lain, 
Hutan Konservasi dan 
Hutan Lindung 2012 


Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Jawa 


AIR DI JAWA 


mang ni 


"3 


Neraca Air Kabupaten/Kota 
Tahun 2005 


IPSI Normal, Tidak Defisit 
CA befisit Rendah 
DX defisit Sedang 


2 (BM Defisit Tinggi 


3 


Ketersediaan Air | Kebutuhan Air (juta m3/th) Surplus/Defisit Air (juta m3/th) 
(juta m3/th) 1995 2000 2015 1995 2000 2015 
30.569,2 62.927,0 | 83.378,2 | 164.672,0 | -32.357,8 | -52.809,0 | -134.102,8 


Sumber: Analisis Necara Air Pulau Jawa, Sutapo Purwo Nugroho, Jurnal Alami Vol 12 Nomor 1 Tahun 2007: 
http,//appsis.dephut.go.id/appis/moratorium3/: dan Kantar Menteri Negara Lingkungan Hicdup, 1997 


membuat Jawa defisit Ta- 
hun 1995, kekurangan air di Ja- 
wa 82,3 miliar meter kubik dan 
akan meningkat hingga 134,1 
miliar meter kubik tahun 2015. 
"Padahal, pasokan air permu- 
kaan tak pernah tambah, 30,6 
miliar meter kubik per tahun,” 
kata Sutopo Purwo Nugroho, 
peneliti utama hidrologi dan 
anah Badan Peng- 
ajian dan Penerapan Teknologi 
serta Kepala Pusat Data, Infor- 
masi, dan Humas Badan Nasio- 
nal Penanggulangan Bencana, 
Pemerintah sudah berupaya 
mengembalikan tutupan hutan 
sepanjang aliran sungai melalui 
reboisasi. Namun, reboisas 
jak 1969 hingga kini tak pernah 
berhasil, DAS i: 


dan superk 
Tahun 2010 ada 68 DAS kriti 
is pasokan air di 
Jawa saat ini 1.500 meter kubik 
per kapita pertahun. Pada 1935, 
Jawa menyediakan air 4.700 
meter kubik per kapita. Tahun 
2020 diperkirakan tinggal 1.200 


meter kubik per kapita, 
Dari potensi alami itu, hanya 
35 persen layak dikelola secara 
ekonomis atau 400 meter kubik 
per kapita. Ini jauh dari standar 
PBB yang menyebut standar mi- 
nimal penyediaan air 1.100 me- 
ter kubik per kapita per tahun. 


Waduk kecil 

Jawa harus segera diselamat- 
kan, Badan Perencanaan Pem- 
bangunan Nasional mencatat, 77 
persen kabupaten/kota di Jawa 
defisit air tahun 2008 dengan 
panjang bulan defisit air 1-8 bu- 
lan dalam setahun. 

Sutopo mengusulkan 
pembangunan waduk kecil di 
anak-anak sungai utama di ba- 
gian hulu. uk dengan lebar 
10 meter, dalam 10 meter, dan 
panjang beberapa ratus meter 
itu mampu menahan air di hulu, 

”Di sejumlah daerah terbukti 
menghidupkan pertanian di se- 
kitar waduk serta mengurangi 
kekeringan di hulu dan banjir di 
hilir,” ungkapnya. Hutan kecil 
pun muncul di sekitar waduk. 


ANDRI 


Biaya pembangunan waduk 
kecil kurang dari Rp 100 juta. 
Peran masyarakat sekitar dibu- 
tuhkan untuk membangun, me- 
rawat, dan mengelola waduk. 

Meski demikian, pembangun- 
an waduk hanya solusi semen- 

tara. Jangka panjang, perbaikan 
tata kelola DAS dengan me- 
ngembalikan jumlah dan kua- 
litas daerah tutupan hutan ha- 
era dilakukan. 

Ernan mengingatkan, penge- 
lolaan hutan perlu dikembalikan 
ke masyarakat. "Selama ini, 65 
persen kawasan hutan dikelola 
pemerintah pusat. Ini tak efek- 
tif, terbukti hanya sebagian kecil 
hutan tersisa di Jawa," ujarnya. 

Pengelolaan hutan oleh ma- 
syarakat tak perlu dikhawatir- 
kan merusak kawasan hutan, 
Sistem pengelolaan hutan ber- 
basis masyarakat justru terbukti 
meningkatkan jumlah hutan di 
India dan negara lain. Keru- 
sakan hutan selama ini terjadi 
karena ketidakadilan, termasuk 
monopoli penguasaan hutan 
oleh pemerintah. 


Telesindo Shop 


TRIPLE BONUS 


FREE !! Merchandise menarik, Kartu Perdana As Adem Ayem 
dan Shopping Voucher Up to Rp. 250.000,'" 


Sentul Nirwana Welcome Gallery 
Gedung Graha Utama Jl. MH. Thamrin, Sentul City - Bogor 


Sabtu, 22 September 2012 
Mulai pukul 10.00 WIB - selesai 


Samsung 


Samsung 
GALAXY mini 2 GALAXY re £ Duos 


299.833 "333.167 


FREE !! 

Kartu Perdana As 
Adem Ayem dan 
Voucher BBM 
Rp. 50.000,- 


“ Cicilan 05 selama 6 bulan 
" Periode 21 September - 4 Oktober 2012 


BlackBerry Onve 


Amstrong White 


"449.833 


T20M 
“279” | 


ae 
Bcmenaca mandiri 


BexBarry 


Davis 


"331.500" 


ti:phene 


P-250” 


NI #8ca bii 


Y 
IituoB Permatatank P 


Citibank ussc wo Y 


Omputan i Tewanao Shop 
Uk MIO 90 OLIOK aan Barang 


CALL 021-6007878 
NOW 021-6253838 


www.telesindoshop.com 


4902081. Man Gwen (0211 3900 
362 01330, Perca Gaon Puma 


Opaning 2 


NE (021) 8796 1777 


wwwjungieland.asia www.sentulnirwana.com 


Bakrieland 


Dmam-Dasiga. Dakar 


mrioperkoran @ & 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


Tercipta 137 Rekor PON 


Penutupan PON Berlangsung Gemerlap 


PEKANBARU, KOMPAS — Pengurus Besar Pekan 
Olahraga Nasional mencatat penciptaan 137 rekor 
baru dalam PON Riau 2012, dengan 11 rekor 
nasional dan 1 rekor Asia. Rekor Asia terpecahkan 
pada cabang selam nomor 200 meter bifins putra 
oleh Naradipa Poniman dari DKI Jakarta. 


Catatan waktu Naradipa, yakni 
1 menit 42,95 detik, memecahkan 
rekor lama milik peselam Jepang, 
Tanigawa Tetsuro (1 menit 43,12 
detil). 

Dari 11 rekornas, 4 di antara- 
nya diukir di selam, 3 di angkat 
besi, 2 di atletik, dan 2 di panah- 
an. Empat rekornas di selam mi- 
lik Reza Novaris dari Jawa Barat 
pada 100 meter bifins putra dan 
tiga peselam Petrol A Gasoline, 
Reinhard Tomel (keduanya asal 
DKI Jakarta), serta Hans A Yosa- 
putra (Jabar) pada 400 meter 
immerson putra. 


Tiga rekornas angkat besi dibo- 
rongllifter putri Jabar, Riska Anja- 
ni, pada kelas 475 kilogram putri, 
Riska mencatat rekornas pada 
angkatan snatch dengan 10 kilo- 
gram, clean and jerk (132 ke), dan 
total angkatan, dengan 242 kg. 
Adapun dua rekornas atletik 
milik pejalan cepat Jabar, Hen- 
dro, dan atlet loncat tinggi DKI, 
Andre Darmawan. Hendro men- 
jadi pemegang rekornas baru de- 
ngan waktu 1 jam, 29 menit, 35 
detik. Ia memecahkan rekorna: 
nya sendiri yang tercipta di Je- 
pang, Maret 2012 (1:30:10 detik). 


loncat tinggi putra milik 
atlet Aceh, Syahrial. Rekor 
terdahulu tercipta pada 9 
Juli 2008, di Samarinda, 
Kalimantan Timur, 

Dua rekornas di panah- 
an diborong atlet Jabar, 
Asep Wandi, pada ronde nasional 
perseorangan putra 50 meter dan 
40 meter, Pada nomor 50 meter, 
Asep dengan skor 317 menum- 
bangkan rekor lama atas nama 
Bustanil Arifin (Kaltim), yang di- 
cetak di PON Kaltim 2008 (305 
poin). Pada 40 meter, Asep me- 
mecahkan rekornas milik Ega 
Agatha $ (Jatim, 338) dengan 
poin 834. 


”Gebyar Sang Juara” 


Penutupan PON 2012 di Sta- 
dion Utama Riau berlangsung 
meriah, Kamis malam. Saat di- 


Andre, dengan lompat- 
an setinggi 215 sentimeter, lea) 
memecahkan — rekomas 


BACA JUGA 


mulai pukul 1900, sebagian 
kursi stadion yang berka- 
pasitas sekitar 43.000 tem- 
PA duduk itu terlihat le- 
3, ngang. Namun, penonton 
PONXMW terus masuk hingga semua 
kursi terisi. Sejumlah war- 
ga, yang gagal masuk sta- 
dion karena pintu sudah 
ditutup, menikmati acara 
melalui layar di luar stadion. 
Sorot lampu  warna-wami, 
kembang api, dan nyala fosfor 
yang dibawa penonton membuat 
stadion gemerlap di tengah de- 
gup pengeras suara, Suasana itu 
mewarnai pentas "Gebyar Sang 
Juara”, Seribu penari 'memba- 
wakan "Dalam Kasih Sayang Air 
3" karya seniman dan budayawan 
Riau, serta parade atlet sebelum 
PON ditutup oleh Wakil Presiden 
Boediono, 
Dalam sambutannya, Guber- 
nur Riau HM Rusli Zainal meng- 
ucapkan terima kasih kepada se- 


mua atlet dan ofisial, panitia pe- 
laksana, pemerintah kota/kabu- 
paten, serta seluruh warga yang 
membantu terselenggaranya pes- 
ta olahraga nasional tersebut. Dia 
juga meminta maaf atas keku- 
rangan yang terjadi. 

Boediono dan Rusli secara khu- 
sus mengapresiasi pencapaian 
prestasi para atlet, terutama ke- 
pada pemecah rekor PON, na- 
sional, dan Asia. Keduanya juga 
mengucapkan selamat kepada 
kontingen DKI yang menjadi 
ara umum PON XVIII dengan 
raihan 110 medali emas, 101 perak, 
dan 112 perunggu. "Api PON boleh 
padam, tetapi semangat jangan 
pernah padam,” ujar Boediono. 

(MKN/ECA/WAD/SAH/ 
DEN/MHD/OKI/ADP) 


Lihat Video Terkait 


"PON 2012 Ditutup” 
di vod.kompas.com/ 
pon2012ditutup 


Laju Foke Tak Cukup Bendung Jokowi 


(Sambungan dari halaman 1) 


3405 persen suara, Dengan per- 
olehan putaran kedua yang di- 
perkirakan 4708 persen suara, 
pasangan ini diperkirakan ber- 
hasil meningkatkan suara hing- 
ga 13 persen. Sementara pro- 
porsi peningkatan yang diraih 
pasangan Jokowi-Ahok sebesar 
10,37 persen suara. 

Agresivitas peningkatan suara 
pasangan Foke-Nara juga terli- 
hat dalam rekaman perolehan 
di setiap TPS sampel hitung ce- 
pat (Grafik). Dari 200 TPS sam- 
pel, 84 TPS (42 persen) men- 
catatkan peningkatan suara 
Foke-Nara lebih dari separuh 
proporsi suara yang mereka raih 
pada putaran pertama. Sebagai 
contoh, TPS 20 Kelurahan Koja, 
Kecamatan Koja, Jakarta Utara, 
jika pada putaran pertama 
pasangan ini hanya meraih 37 
suara, pada putaran kedua me- 
ningkat empat kali lipat menjadi 
186 suara, Namun, terdapat pula 
sebagian TPS yang justru ber- 
kurang dibandingkan dengan 
putaran pertama, Di TPS 91 
Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung 
Priok, misalnya, suara pasangan 
ini merosot dari 25 menjadi 5 
pemilih. 

Bagi pasangan Jokowi-Ahok, 
peningkatan perolehan suara 
dri tercatat di 44 TPS. Se- 
bagai contoh, TPS 37 Kelurahan 
Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, 
dari perolehan 91 suara (putar- 
an pertama) kini meraih 249 


HASIL HITUNG CEPAT PILKADA DKI JAKARTA 


PUTARAN KEDUA 


Lembaga 
Survei Indonesia 


Lingkaran 
Survei Indonesia 


46321 


1 
53,68" 


Indo 
Barometer 


Fauzi Bowo 


Nachrowi Ramli 


Jaringan 
Suara Indonesia 


Joko Widodo 
Basuki Tjahaja Purnama 


NC Research 


TPS Sampel 
400 


TPS! Tempat Pemungutan Suara 


TPS Sampel 
350 


Sumber: Litbang "Kompas”/YOG/YOH, dari Berbagal Pemberitaan 


suara, jauh meninggalkan pa- 
sangan Foke-Nara yang meraih 
13 suara, Berbeda dengan pa- 
sangan Foke-Nara, menurunnya 
perolehan suara pasangan Joko- 
wi-Ahok terdapat di satu TPS, 
yaitu TPS 06 Kembangan Utara. 
Di putaran pertama, pasangan 
ini mengumpulkan 233 suara, 
tetapi kini menjadi 208 suara. 


Asal suara 
Jika ditelusuri, peningkatan 

suara Foke-Nara tidak lepas dari 
tambahan pemilih di setiap TPS 
sampel. Menariknya, pening- 
katan ini disumbangkan dari 
TPS yang sebelumnya justru le- 
bih banyak memilih lima calon 
lain. Tidak kurang dari 75 per- 


sen TPS yang saat itu mencob- 
los selain kedua pasangan yang 
bertarung di putaran kedua ini 
dukungannya lebih tertuju ke- 
pada pasangan Foke-Nara, Ha- 
nya 25 persen yang tertuju 
kepada pasangan Jokowi-Ahok. 
Pada pemandangan lain, pa- 
sangan Foke-Nara juga berhasil 
menjaga wilayah-wilayah yang 
sebelumnya mereka kuasai, Ti- 
dak kurang dari 86,8 persen 
TPS yang mereka kuasai bisa 
mereka pertahankan. 
Tambahan dari suara pemilih 
pasangan lain ataupun upaya 
keras untuk tetap menjaga do- 
minasi TPS seperti pada putar- 
an pertama tampaknya tidak cu- 
kup menggoyang wilayah pe- 


TPS Sampel 
400 


nguasaan pasangan Joko- 
wi-Ahok. Apalagi, kondisi suara 
yang diraih pada setiap TPS 
ng dikuasai pasangan Joko- 
wi-Ahok relatif terjaga laju pe- 
ningkatannya. 

Hasil exit poll yang dilakukan 
Kompas terhadap para pemilih 
pun menguatkan hal ini. Pada 
level individu, setiap pemilih, 
yang pada putaran pertama me- 
lah satu di antara kedua 
kandidat yang kini bertarung, 
mengaku loyal kepada calon 
yang telah dipilihnya. Pemilih 

an Jokowi-Ahok pada pil- 
ni 87 persen mengaku 
kembali memilih pasangan ini. 
Sementara dalam proporsi yang 
tidak jauh berbeda, 89 persen 


TPS Sampel 
400 


Dior 


tetap memilih Foke-Nara. 
Dukungan terhadap Foke-Na- 

ra memang berdatangan dari 

para pam yang mengaku, me- 


hideDidik J Rachbini, mulainya, 
cenderung memilih Foke-Nara. 


Begitu pun pasangan yang me- 
milih Alex Noerdin-Nono Sam- 
pono, Akan tetapi, semua du- 
kungan tersebut pada kenyata- 
annya belum mampu merun- 
tuhkan benteng pertahanan Jo- 
kowi-Ahok karena pasangan ini 
pun menerima dukungan dari 
para pemilih Hidayat-Didik dan 
Alex-Nono walau dengan pro- 
porsi lebih kecil. 

(LITBANG KOMPAS) 


Fauzi Beri Selamat Jokowi 


(Sambungan dari halaman 1) 


pada Pilkada DKI Jakarta. Na- 
mun, pemerintah tidak akan ma- 
suk ke wilayah politik praktisnya. 
Pemerintah menyerahkan sepe- 
nuhnya kepada masyarakat DKI 
Jakarta untuk memilih pemim- 
pin yang dianggap tepat, demo- 
kratis, fair, dan tanpa menggang- 
gu pemilihan gubernur itu sen- 
diri. 

Di tempat terpisah, Ketua 
KPU DKI Jakarta Dahliah Umar 
mengatakan rekapitulasi suara di 
tingkat kelurahan mulai dilaku- 
kan hari ini. Rekapitulasi suara 
akan dilanjutkan berjenjang di 
tingkat kecamatan dan provinsi. 
"Rekapitulasi suara di tingkat 
provinsi akan dilakukan tanggal 
28-29 September mendatang, se- 
suai jadwal," katanya. 

Secara umum, Dahliah menga- 
takan kegiatan pemungutan sua- 
ra kemarin berlangsung lancar. 
“Saya belum menerima adanya 
gangguan yang berarti” ujar 
Dahliah kemarin sore. 

Sementara pelantikan kepala 
daerah terpilih ditetapkan tang- 
gal 7 Oktober, 


Kedewasaan masyarakat 


Kepala Polda Metro Jaya In- 
spektur Jenderal Untung S Rajab 
menyatakan penghargaan dan 
terima kasih kepada masyarakat 
Jakarta yang sudah melaksana- 
kan pencoblosan dan penghi- 
tungan si dengan tertib. 
”Kita sama-sama melihat, si- 
tuasi aman-aman saja. Semua 


berjalan dengan baik,” katanya. 

Ia mengingatkan bahwa ma- 
syarakat masih harus sabar me- 
nunggu pengumuman resmi dari 
KPU tentang calon yang terpilih. 
Terkait itu juga, pasukan peng- 
amanan yang digelar Polda Metro 
Ja ukan akan 
rik kalau kepolisian melihat 
sudah benar-benar kon- 
dusif, katanya. 

Bagi kepolisian sendiri, lanjut 
Kapolda, tidak menjadi masalah 
siapa yang akan menjadi guber- 
nur dan wakil gubernur DKT Ja- 


karta, Sebab, siapa pun yang me- 


mimpin Jakarta, pihaknya tetap 
sebagai polisi yang berfungsi 


menjaga keamanan, menegakkan 
hukum, dan mengayomi masya- 


melihat di televi: 
bagus sekali Pak Jokowi meng- 
ajak seluruh masyarakat dan ber- 
terima kasih kepada pendukung 
Pak Foke, mengajak bersalaman 
membangun. Pak Foke juga ele- 
gan, menyampaikan selamat ke- 
pada Jokowi,” katanya. 

Tindakan itu merupakan con- 
toh dari sikap pemimpin yang 
sportif. Mudah-mudahan sikap 
para pemimpin ini dihayati se- 
mua pihak sehingga mereka yang 
tadinya ingin merusak enggak 
usah aneh-aneh. "Kebinekaan itu 
harus kita junjung tinggi, kita 
hormati keanekaragaman. Ini 
menunjukkan kedewasaan kita 
dalam bermasyarakat,” tuturnya. 

Kepala Kepolisian Resor Met- 
ro Jakarta Selatan Komisaris Be- 
sar Wahyu Hadiningrat menya- 


takan pilkada berlangsung aman, 
lancar, dan damai. 

"Setiap ada laporan kasus se- 
gera ditanggapi serius. Seperti 
laporan ada kerusuhan di TPS 121 
Karet Kuningan. Sudah saya da- 
tangi langsung dan ternyata tidak 
ada apa-apa," kata Wahyu. 

Direktur Pusat Studi Kebijak- 
an Publik Sofyano Zakaria meng- 
ajak masyarakat dan media serta 
LSM untuk mendukung dan juga 
mengawasi janji-janji Jokowi-Ba- 
suki. 

"Sukacita kemenangan harus 
diganti dengan mengawasi apa 
yang akan dikerjakan pasangan 
pemimpin baru Jakarta tersebut 
selama masa jabatan 2012-2017,” 
katanya. 


Rendah hati 

Wakil Sekretaris Jenderal 
PDI-P Hasto Kristiyanto menya- 
takan, Ketua Umum PDI-P Me- 
gawati Soekarnoputri meminta 
kadernya untuk menyikapi ke- 
menangan Jokowi-Basuki de- 
ngan kerendahan hati. 

“Ibu Mega meminta agar 
partai tetap bersikap rendah hati 
dan tidak larut dalam euforia 
kemenangan. Harus disadari, tu- 
gas berat menanti Jokowi untuk 
melakukan perubahan di Jakarta, 
dan seluruh jajaran partai harus 
siap membantu,” kata Hasto. 

Sementara itu, Ketua Dewan 
Pembina Partai Gerindra Pra- 
bowo Subianto, di kantor DPP 
Gerindra, mengatakan, banyak- 
nya kampanye negatif rupanya 
tidak mampu mengikis tekad ma- 


syarakat untuk memilih pemim- 
pin Jakarta. Kekuatan uang juga 
tidak berdaya menghadapi ke- 
kuatan rakyat. 

Prabowo menyatakan, keme- 
nangan ini adalah peristiwa ber- 
sejarah dari suatu usaha mem- 
berikan rakyat pilihan orang yang 
benar dan bei Sudah wak- 
tunya Indonesia punya pemim- 
pin yang bersih. 

Pada kesempatan itu, Basuki 
mengatakan kemenangan ini be- 
rat karena merupakan keperca- 
yaan. Kemenangan ini diharap- 
kan akan membawa gelombang 
transformasi ke seluruh Indo- 
nesia. Gugur sudah persepsi bah- 
wa tidak ada parpol tanpa mahar 
dan tidak ada pejabat publik yang 
jujur. "Gugur juga persepsi kalau 
kita berpolitik harus punya 
uang,” ujarnya. 


Sambut kemenangan 


Kemenangan pasangan Joko 
Widodo-Basuki Tjahaja Purnama 
(Jokowi-Ahok) dalam hitung ce- 
pat Pilkada DKI disambut di Solo, 
Magelang (Jawa Tengah), dan 
Madiun (Jawa Timur). 

Warga Solo sejak pagi dengan 
antusias sudah berkumpul di em- 
pat titik, yakni di Pasar Gede, 
Plasa Taman Sriwedari, kediam- 
an Miyono Suryo Sarjono (70), 
pakde (kakak laki-laki dari orang- 
tua) Jokowi di Kampung Gon- 
dang, Manahan, Solo, dan di kan- 
tor DPC PDI-P Solo, menyak- 
sikan liputan pilkada dan hitung 
cepat yang disiarkan oleh stasiun 
televisi swasta. 


Di Pasar Gede, pedagang ber- 
sorak-sorai dan bertepuk tangan 
saat melihat perolehan suara Jo- 
kowi mengungguli Fauzi Bowo. 
Ada empat televisi milik peda- 
gang yang dikerubuti pedagang, 
tukang becak, dan beberapa pe- 
nonton yang penasaran dengan 
proses hitung cepat. 

"Semoga Pak Jokowi 
memperbaiki Jakarta seperti Pak 
Jokowi memajukan Solo,” kata 
Agus Sriyanto (26), pedagang bu- 
ah di Pasar Gede, 

Pedagang lain, Suharni (55), 
mengatakan, warga Solo ikhlas 
melepaskan Jokowi dan berha- 
rap penggantinya berkinerja ti- 
dak kalah baik dari Jokowi. Ta 
berharap, ke depan Jokowi tetap 
memperhatikan wong cilik dan 
pedagang kecil seperti di Solo. 

Sementara itu, puluhan kader 
dan simpatisan PDI-P Kabupa- 
ten Madiun, Jawa Timur, Kamis, 
menggelar aksi cukur kumis. Hal 
itu dilakukan sebagai ekspresi ke- 
gembiraan menyikapi keunggul- 
an sementara perolehan suara 
pasangan Jokowi-Basuki dalam 
Pilkada DKI Jakarta putaran ke- 
dua, 

Aksi cukur kumis berlangsung 
di posko PDI-P Kabupaten Ma- 
diun yang berlokasi di Desa 
Munggut, Kecamatan Wungu. 
Selain mencukur kumis, para 
simpatisan partai berlambang 
banteng ini juga mencukur ram- 
but. 


bisa 


(EKI/EGI/NIK/NEL/FRO/ 
WHY/EDN/ART/RTS/MDN/ 
RAY/RTS/BRO) 


BAHASA 


KURNIA JR 


Bahasa Lisan 


idak banyak wartawan media elektronik, televisi dan radio, 
yang bahasa lisannya bagus dalam arti memenuhi standar 
dan kaidah bahasa baku, efektif, dan ekonomis ketika 
menyampaikan laporan langsung. Pada umumnya tata bahasa 
mereka belepotan. Tak jarang, pelafalan istilah-istilah tertentu 
keliru akibat kemiskinan perbendaharaan kata. Ada juga problem 
pilihan kata yang kacau-balau plus pengulangan dan peman- 
jangan kalimat-kalimat. Laporan yang seharusnya ekonomis dan 
lugas pun jadi bertele-tele, bahkan ngawur, 
Orang Betawi bilang, "Kagak kena kalo model begini jadi 
wartawan!” Sayangnya, yang model begitu lumayan banyak. 


Stasiun televisi dan radio si 


arusnya lebih serius menggembleng 


reporter mereka sebelum diterjunkan ke lapangan. 

Barangkali para wartawan itu hanya cacat dalam bahasa lisan, 
sementara bahasa tulis mereka lebih baik. Penulis yang piawai 
dan indah dalam tulisan pun tidak niscaya sempurna dalam 
ragam lisan, Boleh jadi ini sifat bawaan, tetapi bisa didebat sebagai 
problem kompetensi dan kemalasan melatih keselarasan lidah 


dengan pikiran. 


Wartawan yang setiap hari mewawancarai narasumber perlu 
belajar pada dua orang. Yang pertama Kepala Biro Penerangan 
Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar. Yang kedua 
penyampai informasi kedatangan-keberangkatan dan lalu lintas 


di setiap stasiun $ 


panjang jalur KRL Jabodetabek maupun jalur 


sepanjang Pulau Jawa, Rata-rata petugas bagian informasi kereta 
berbahasa bagus, ekonomis, dan lugas. 

Sebaliknya, jangan ditiru bahasa lisan dalam rekaman yang 
selalu diperdengarkan di dalam bus transjakarta, Penyebutan 


untuk bus dicampuradukkan antara bus, bis 
untuk bahasa Indonesia dan Inggris dikombina 


dan bas, Pelafalan 
ikan seperti 


mengadon bahan-bahan untuk piza dengan bumbu martabak 
arau. Tahu rasanya seperti apa? 


Perihal kompetensi bah: 
komunikasi 


lisan, perlu disebut dua pakar 


i yang populer, yakni Effendi Ghazali dan Tjipta 


Lesmana. Selain khatam secara keilmuan, keduanya memiliki 
daya pukau berkat pengenalan yang matang akan pembawaan 
diri pribadi dalam hubungannya dengan sistem komunikasi 
publik. Apa pun yang mereka ucapkan senantiasa jelas dan unik 
menampilkan kepribadian masing-masing 

Bahasa lisan yang sangat menarik juga ditunjukkan oleh para 
penyiar di radio BBC London sebelum dekade 2000-an. Mereka 


bukan lagi sekadar fasih dan kompeten dalam bahasa Indon 
tetapi sudah mencapai taraf indah. Dar 


kian banyak nama yang 


tentunya membekaskan kesan indah di benak para pendengar 
setia adalah Ridwan Pinat, dan dia bukan satu-satunya, 

Sungguh, banyak guru bagi para wartawan media elektronik 
yang setiap hari berkutat dengan kata di ujung lidah seandainya 
mereka mau belajar guna menajamkan jurus, 


KURNIA JR 
Cerpenis 


Warga Ibu Kota "Nyoblos” 


(Sambungan dari halaman 1) 


"Sebelum berangkat ke Ta- 
man Safari, saya dan istri datang 
dulu ke TPS pukul 0900, nyob- 
los. Pukul 1000 kami berangkat 
ke sini, memanfaatkan hari li- 
bur," kata Stephen. 


Tetap kerja 


Namun, tidak semua warga 
Jakarta bisa bergembira setelah 
memilih. Atap terpal menaungi 
rumah dengan dinding batu ba- 
ta kosong milik Sholeh (32), 
warga RT 009 RW 001, Kelu- 
rahan Tanah Sereal, Kecamatan 
Tambora, Jakarta Barat. Tak ada 
pintu, tikar plastik menjadi alas 
dipan lebar yang memenuhi ru- 
angan rumah itu. 

Di dipan itu, anaknya yang 
masih balita tertidur pulas mes- 
ki udara terasa pengap. Tum- 
pukan kain terlihat di sekeliling 
dipan. Tak ada lemari untuk 
menyimpan pakaian itu. 

"Semua habis terbakar pada 
24 Agustus lalu. Tinggal tersisa 
sejumlah pakaian, TV juga ikut 
terbakar,” kata Sholeh yang baru 
pulang setelah bertugas sebagai 
anggota KPPS di TPS 02 RW 
001. 

Terpisah dinding, kondisi ru- 
mah Ardi (30) tak kalah mem- 
prihatinkan. Ta duduk di lantai 
beralas tikar sambil menonton 
TV 17 inci di ruangan itu se- 
lepas menjadi saksi salah satu 
pasangan di TPS 12. 

Keduanya mengaku memiliki 
pilihan berbeda dalam pemilih- 
an gubernur, Namun, keduanya 
terlihat rukun berbagi satu din- 
ding yang sudah gosong itu. 
Bahkan keduanya bercanda soal 
hasil hitung cepat yang mem- 
perlihatkan keunggulan pasang- 
an Jokowi-Ahok. 

"Tidak ada masalah siapa pun 
yang jadi, harapan kami sama, 
kehidupan kami berubah men- 
jadi lebih baik,” kata Sholeh 
sambil mengipasi anaknya. Me- 
nurut Sholeh, warga antusias 
memberikan suaranya di TPS 
meski masih dalam suasana se- 
dih akibat kehilangan rumah 
dan harta benda, 

Keduanya tidak seberuntung 
warga DKI lain yang berlibur di 
masa pemilihan ini. Selain ber- 
tugas, mereka juga tidak bisa 
berlibur karena dalam kondisi 


prihatin, seperti warga lain di 
RT 008 dan RT 009 RW 001, 
Kelurahan Tanah Sereal, yang 
terkena musibah kebakaran be- 
berapa pekan lalu, 

Sholeh bekerja serabutan, ka- 
dang menarik bajaj, kadang 
menjadi buruh di bengkel bubut 
dengan gaji Rp 500.000 per bu- 
lan. Ardi menjadi penagih kredit 
dengan gaji Rp 16 juta per bu- 
lan. Namun, untuk sementara 
dia berhenti dan menjadi tu- 
kang batu sejak bencana keba- 
karan menimpa rumah mereka. 

"Untuk makan kami masih 
sulit, mana ada uang buat libur- 
an. Kalau ada uang, mending bu- 
at perbaiki rumah,” ujar Sholeh, 

Warga berharap segera men- 
dapatkan tempat tinggal yang 
layak karena saat ini rumah me- 
reka telah menjadi puing. Ha 
rapan kehidupan dan kondisi 
Ibu Kota yang lebih baik juga 
disampaikan Murdahi (52), war- 
ga RT 001 RW 003, Kelurahan 
Tambora, Kecamatan Tambora. 

”Siapa pun yang terpilih, saya 
ingin Jakarta bisa menjadi lebih 
aman, tidak ada banjir, atau ke- 
bakaran, bahan kebutuhan pokok 
murah, Kalau bisa, gaji juga bisa 
naik," kata Murdahi yang selama 
15 tahun bekerja di sebuah per- 
usahaan konfeksi yang kini ber- 
saji Rp 45 juta per bulan. 

Pada saat warga berlibur se- 
habis mencoblos, anggota kepo- 
lisian bersenjata lengkap tetap 
bersiaga di sejumlah pusat per- 
belanjaan. Mereka melakukan 
patroli jalan kaki berkeliling di 
luar gedung. Ini, antara lain, ter- 
lihat di Carrefour Lebak Bulus. 

Dua polisi berjalan kaki ber- 
baur dengan pengunjung yang 
keluar dari hipermarket itu. ”Sa- 
ya di sini berdua. Yang lain ada 
yang di belakang. Semuanya 
aman,” kata Brigadir Agus, polisi 
patroli. 

Kepala Bidang Humas Polda 
Metro Jaya Komisaris Besar 
Rikwanto mengatakan, Polda 
Metro Jaya memang menem- 
patkan personel pengamanan di 
tempat wisata dan pusat per- 
belanjaan untuk mengantisipasi 
kondisi yang terjadi, 

(NELI TRIANA/MADINA 
NUSRAT/PRASETYO EKO P/ 
PINGKAN E DUNDU/ERWIN E 
PRASETYO/WINDORO ADI/ 
RATIH P SUDARSONO) 


Diah Marsidi, Irwan Julianto, Budiarto Shambazy, Mulyawan Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pattiradjawane, Brigitta Isworo Laksrni, AW Subarkah, Soelas 
Satlu, Ferry Santoso, Elak Dah Messwati, Jalce Tauris Santi, Buyung Wijaya Kusume 
Nur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Antonius Tomy Trinugroho, Amir Sadikin, Evy Rachmaw 

no, Anita Yossihara, Andy Riza Hidayat, Knserudin, Enillus Caesar Alexey, Ahmad Arif, Ni Triana, Brigita Maria Luki 


Gyprlanus Anto Saptowaly 


kan Elita Dundu, Edna Caraline Pattisina, Osa T 


:, Haryo Damardong, liham 


“STAF REDAKSI: Banibang Sukartiono, Taufik Mihardja, S J. Osdat, Chris Pudilastuti, Pleter P. Gero, Sri Fitrisia Martisasi, M. Suprihadi, Myrna Ratna M,, Jobnny T, Gunardi, Sri Hc 
Harianto, Bre Redana, Maria Hartiningsih, Hariadi Sapteno, Simon Saragih, Abun Sanda, Yesayas Oktaviaus, Jullan Sihembing, Agnes Aristlarini, Agus Hermawan, Fandri Yuntarti, Tbrahimsyah Rahman, Fr 
Gunawan Diredja, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcena, Subur Tiahloha, Yovita Arika. Ida Setyorini, Nasrullah Nara, A. Maryoto, Jannes Eudes Wawa, Nasru Alarn Aziz, Imam Prihadiyoko, Adi Prinantyo, Daru 


Ratih P 


Khoti, M. Zald Wahyudi, Helona Er. 


Warsono, Pepih Nugraha, Arbain Rambey, Suhartona, Salomo Sirmanunakalit, C Windora A T, Rakaryan Sukarjaputra, Ed 
, Agus Susanto, Luslana Indriasari, Sidik Pramono, Nawa Tunggal, Susana Rita, Iwan Santosa, Susi Ivwaty, Marcellus Hemowa, Luki Aulia, 
, Indira Permanasari 5., Gatot Widakdo, Budi Suwarna, Lasti Kumia, M. Yuniadhi Agung, Hamzirwan, Prasetyo Eko P, 


lartati Samhadi, Banu Asteno, Mohamad Subhan, Try Mariana, P Tri Agung Kristanto, Yunas Santhani Aziz, Jahanes Waskita Utarna, Jimny S. 
artono, Elly Roosita, Atika Walujani, Anton Sanjoyo , R. Adhi Kusumaputra, Rusdi Amral, Agus 


ulyadi, Tjahja 


swaro, Sutta Dharmasaputra, Dahona Fitrianto, Gesit Ariyanto, Wisnu Nugraha, Maruli Tebing, Gunawan Setiadi, 
Hasby, Alif Ichwan, Clara Wire: 
In Setiawan, Yulia Sapthlani, 


oran Nicolas LMS, Pascal 5, Bin 
ul Indriastuti, Maria Susy Berindra' A, 


Samsul Hadi, Hermas Effendi Prahowo, Ester Lince Napitupulu, M. Fajar Marta, Sarie Febriane, Dwi As Setyaningsih, Affan Adenensi Riza Fathoni, 


slsca Nababan, Raditye Helabumi Jayakarna, Fransisca Romana Ninilk, Ambroslus Harto, Demitrius Wisnu Widlantora, Aryo Wisanggeni Genthong, C 


Wahyu Haryo P, Eny Prihtiyani, R. Benny Dwi Kaestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhammad, Lucky Pransiska, Priyombado, Heru Sri Kumoro, Totok Wijayanto, Agnes Rita Sulistyawati, Agura Setyahati, Wisnu Aji Dewabrata, Ichwan Susanta, Fx Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Abdurahman, BANDUNG: Dedi Muhtadi, SEMARANG: Sonya 


Hellen Sinombor, Winarto Herusansana, TEGAL: Siwi NurbiaJanti, SOLO: Srl Rejeki, YOGYAKARTA: Tharnas Pudjo (Widianto, MAGELANG: Regina Rukmorini, SURABAYA: Agnes 


wetta Pandia, LAMONGAN: Adi Sucipto, MOJOKERTO: Abdul Lathif, PROBOLINGGO: Dahlia Irawati, MALANG: Dady Wisnu Pribadi, MADIUN: Runik Sri Astuti, JEMBER: Syamsul Hadi, 


xl 
BANYUWANGI: Siwl Yunita Cahyaningrim, DENPASAR: Cokarda Yudistira, Ayu Sulistyowati, MATARAM: Khaerul Anwar, ENDE: Samuel Oktora, KUPANG: Frans Sarong, Karnelis Kewa Ama, MANADO: Jean Rizal Layuck, PALU: Reny Sri Ayu, MAKASSAR: Aswin Rizal Haraha, JAYAPURA: B, Josie Susila Hardianta, MERAUKE: Erwin Edhi Prasetya, AMBON: 
Antonlus Ponco Anggoro, MEDAN: Aufrida Wisni Warastri, M. Hilmi Fala, BANDA ACEH: Mohamad Burhanutdin, PEKANBARU: Syahnan Rangkuti, BATAM: Kris Razianto Mata, PADANG: Ingki Rinaldi, JAMBI: Irma Tambunan, BANDARLAMPUNG: Yulvianus Harjono, BANJARMASIN: Defri Werdiono, PALANGKARAYA: Dwi Bayu Radius, BALIKPAPAN: Lukas Adi 


Prasetya, PONTIANAK: Agustinus Handoko 


GM LITBANG: F. Harianto Santoso MANAJER DIKLAT: Tony D. Widiastano 


KANTOR REDAKSI: J, Palmer 
3/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1945 


DIREKTUR BISNIS: Hardanto Subagyo GM IKLAN: Ellv Handojo TARIF IKLAN: Reguler (umurn/displ 
dukacita s/d 300 mmk Rp 46.000/mwnke belum termasuk PPN 10k, 
MADA 109-110A, JAKARTA 11140 TELEPON: 260 1234, 260 1555 FAX: 260 1611 SENIN S/D JUMAT 08.20-16, 
LANGGANAN: RP 78.010/BULAN REKENING: BNI 1946 Jakarta Kota No. 14132806 # BRI Jakart 
: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jakarta Nomor A/ 


@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMP/ 
“6 Setiap artikel atau tulisan yang dis 


tan 26-28, Ja 
angga 19 November 1985, serta Keputusan Lai 


im ke Redaksi hendaknya dit 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan ker 


pernbayaran di muka, Iklan dukacita untuk dimuat besok dapat diterima, 


rta 10270 TELEPON: 534 7710/20/30, 530 2200 FAX: 548 6085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): P.9, BOX 4612 
s Pangkopkarntibta No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1989” 


09, SABTU 08.30-12.00, MINGGU TUTUP 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SU 


ipa pukul 16.00 WIB. BAGIAN IKLAN: 
BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 194, JAKARTA 11119 TELEPON (LANGSUNG: 250 161 7- 

ta No. 0019:01000168308 # Gira Pos: A 134/4 # BCA Jalan Gajah Mada No. 122 B-C-D Jakarta No, 012-203521-4 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO. 0123004679 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 536? 9909 DAN 5367 9599 ONLINE: http//vww.kompas.cam 
12.302143.3 @E-MAIL: kampasfkompas.com 


dengan soasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format di 
li dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas". 


JAKARTA 12046 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta 
IRAT KABAR: No. 27/1965/11/A/2002 PERCETAKAN: PT Gramedia ISSN 0215- 


BW Rp-105.000/mmk FC Rp 147.000/mmk, Klasika Batavia: 1 kolom Ro 50.000/1mmk: mini (rninbrs, maks 12brs) Rp 45.000/baris, dukacita s/d 300 mmk Rp 49000/mmmk- Nusantara: 1 kolom Ri 
Palrnerah Selatan 15, Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: 


PENERBIT: PT Kampas Media Nusantara 


9080 SENIN S/D JUMAT 08.2: 
18 PABX: 260 1224 DAN 260 155 


8.500/menk, mini Cai 
SABTU 08.30-12.00, MINGGU 13.00-16.09, JL, GAJAH 
PESAWAT 1230 S/D 1239 FAX: 260 1622 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
2074 ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


5, maks 12 brs) Rp 55.000/baris, 


HARGA 


al, dikirim ke alamat opinilikompas.com atau opini@kompas.co.id. Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 


16 KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


Mustafa Abdullah 


Maestro Biola Rawa Mbojo Bima 


Mustafa Abdullah bolehlah marinya menggesek dawai biola se- Popularitas Mustafa itu digambar- kah. “MUSTAFA ABDULLAH” akan kegemaran Mustafa bermain 
, Tan kaligus bernyanyi. Ia tak membuat kan kalangan seniman di Bima seba- 4 Sa Na Doa 
” » 
disebut "pemborong” meskidia —psirin bosan. gai, "Kalau dia main, penonton mem- Mendapat jodoh Ea aa "Sampai saya tak boleh masuk 
bukan pemborong pembangunan — Biola dia turunkan dari pundak, beludak, dan begitu ia naik panggung Biolaadalah segalanya bagi Mustafa 1952 rumah kalau dilihatnya membawa 
jalan, jembatan, atau rumah. Pria menggesek senar bagaikan orang mendapat tepuk tangan penonton”.Ia — karena dari alat musik itulah ia men- # Pendidikan: Sekolah Rakyat biola,” katanya mengenang saat mulai 
, , si tengah menggergaji kayu. Terkadang pun dimanfaatkan sejumlah instansi dapat jodoh, juga memberi pengha- —# Istri: Salmah menekuni biola ketika ia di kelas IT 
berusia 60 tahun ini adalah Mustafa melakukan teknik doublestop yang memesan” lagu untuk penyu- n keluarganya. Dari lima kali pen- — & Anak: Empat orang sekolah rakyat. Jadilah saat berlatih 
p (menggesek dua nada tertutup, jari luhan. tas dalam seminggu, terutama pada memainkan biola, ia harus sembu- 
» » g g 
pemborong” untuk nyaris menekan dua senar yang berbeda 's Seperti tersurat dalam ntoko”Haju musim hajatan nikah, ia bisa menda- nyi-sembunyi dari sang ayah. 
semua jenis alat musik tradisional cara bersamaan) sehingga menghasil- (kayu) Jati" yang memaparkankondisi pat Rp 1,8 juta sekali pentas. Setelah Biola beserta penggesek miliknya 
an bunyi layaknya suara sapi. empiris di Kabupaten Bima, seperti dipotong ongkos transpor dan penge- mengemis, Dari kepiawaiannya, Ha- saat itu berupa rongsokan yang dia 
Bima, Nusa Tenggara Barat. Kadang ia menyanyikan kisah mu- lahan kosong yang terhampar luas. luaran lain, uang itu dibagi tiga untuk run bisa memiliki dua benhur, kereta” dapatkan dari tempat pembuangan 


da-mudi berpacaran lewat syair yang Jika ditanami kayu jati, kelak setelah pemain biola, pemain gambo, dan vo- khas Bima, berikut dua kuda sebagai sampah. Mustafa berusaha memper- 
mengalir spontan dan mengundang dipanen, harganya bisa puluhan kalis. penariknya. baiki biola itu agar bisa digunakan. 
tawa khalayak. Simak ah juta, maka niatkanlah hasil Pemasukan lain dia dapat dari M M Dengan semangat "ingin bisa”, ia be- 
OLEH KHAERUL ANWAR satu ntoko atau lagunya penjualannya untuk ongkos membuat biola yang dijual seharga Rp Sembunyi-sembunyi jar secara otodidak. 

ai tiwara bune ntika nggomi (M8 "94 naik haji ketanah suci Mek- 15juta-Rp2jutaperbuah. Belakang- — Pesan yang ia sampaikan kepada” Warga kampung pun mengetahui 
ustafa mahir memainkan ana dae, ese ra awana an, ia diangkat menjadi Juru Pemeli-  muridnyanyaris senada dengan pesan jika Mustafa mahir memainkan biola. 
N | gambo, gitar yang biasa digu- — wati wara iwana, sarum- hara Situs Purbakala Makam Sutan yang diterima Mu jarang ia diculik” para 
nakan untuk orkes gambu: bu niu ra diu, makarada Bima dengan honor Rp 600000 se- almarhum H Abdullah. "Jang is, lalu dibawa ke tempat hajatan 

Ia juga terampil membuat gendang ruma dae (.. tidak ada bulan. Mustafa juga mendapat peng- kiblat pada biola, tetapi jadikan biola — untuk menghibur para undangan. 


sekaligus menyetem dan memainkan- orang secantik dikau, se- hasilan dari menjual kacang mete agar bermanfaat bagi dirimu dan Sampai kini Mustafa tetap melaku- 
nya, apalagi membuat dan memain- — mpurna dari ujung ram- yang dibudidayakan di kebunnya. orang lain,” kata anak pasangan HI kan hal yang sama, mendatangi dan 
kan biola, Semua itu menjadikan dia but hingga ujung kaki, "Saya bersyukur, dari hasil ngamen — Abdullah dan Maemunah ini meni- menghibur orang banyak. Ia memper- 
dikenal di seantero Bima, Pulau Sum- apalagi dengan tubuhmu dan bikin biola, saya bisa bangun  rukan ucapan sang ayah. tahankan kesenian daerah Bima lewat 


bawa, NTB. Tak heran kalau orang yang” aduhai, 
kemudian menjuluki Mustafa sebagai — mengalahkan 
maestro biola rawa mbojo atau lagu — bidadari). 
Bima. 

Julukan itu semakin lengkap kare- 
na Mustafa, warga Lingkungan Lela, 
Kelurahan Jatibaru, Kota Bima, itu 
secara sukarela membagikan kete- 
rampilannya membuat dan mengajar 
kan cara bermain biola kepada siapa 
pun yang berminat belajar musik tra- 
disional. 

Rawa mbojo diiringi biola berpa- 
sangan dengan gambo yang umumnya 
diperkuat vokalis perempuan. Lazim- 
nya rawa mbojo ditampilkan dalam 
acara pernikahan dan hajatan. Lagu- 
nya berupa pantun bertema nasihat, 
kisah muda mudi, cerita rakyat dan 
realitas |, dan sebagainya. 

Nada yang dihasilkan biola mirip 


rumah dan membiayai sekolah — Ayahnya adalah guru men, 
anak-anak,” ucapnya menunjuk ru- tak setuju, bahkan sangat ji 
mah permanen yang masih memer- 
lukan biaya untuk merampungkan- 
nya. 

Ketika ia sedang tak bekerj ja 
lahan garapan, Mustafa meny 
dengan mengajar murid berm 
ola. Selain murid yang normal secara 
fisik, ia juga menerima murid tuna- 
netra dan sik lainnya, 

Ta bercerita, suatu saat didatangi 
Harun (bukan namasebenarnya) yang 
lumpuh. Harun ingin berguru ber- 
main biola kepadanya. Sehari-hari Ha- 
run berpenghasilan dari mengemis. 

Di bawah bimbingan Mustafa, Ha- 
run diminta datang dua kali seminggu 
dan dalam tempo tiga bulan kete- 
kunan Harun membuahkan hasil. Ia 
bisa bermain biola dengan baik. Sudah 
stemming nada gambo, yakni do, re, menjadi kebiasaan Mustafa membe- 
mi, fa, dan sol, Ini musikal kali sebuah biola yang dibuatnya ke- 
lagu-lagu daerah tersebut. Boleh jadi pada murid yang menamatkan pendi- 
pemain biola-lah yang menjadi pusat / dikan, 
perhatian penonton. Oleh karena itu- "Setelah kamu bis 


biola, sampai sebagian orang menye- 
butnya ”maestro”. 


bermain biola, 


lah, pemain biola harus pandai mem- jangan sampai dipakai menjadi alat 
baca suasana agar penonton tak bo- untuk melakukan perbuatan yang di 
s2 larang agama,” begitu pesan Mustafa 


Di sinilah kelebih- 
an Mustafa. Dia acap 
kali unjuk keteram- 
pilan memainkan je- 


kepada anak didiknya. Ta berharap 
k itu si murid bisa 
menghidupi dirinya. 

KOMPAS/BIAEUL ANWAH Hasilnya, semisal Harun, tak lagi 


Find our doalers at www.mazda.co.id 


erafone:- Ida: 


NA TeLesuop 


Asi: 
@seuta Agis 
ELECTRONIC 


ADVANCE' Mitraio 


» Health « Water BUILDING MATERIAL 8 NOME IMPROVEMENT 


Won 


ft LI 


Na ai 


Satar « 


"te PRAIRIE 


Altamonte 


aa ang Sam 


Rumah Idaman gama Anda 


ELECTRONIL 
SOLUTION 
0817-5955-8058 


| Harga Mulai Bebas Biaya 


2 TA Met 
"ae | BPHTB 
3 Akses TOL Cibubur, Cimanggis dan Jatiwarna 


“845 42 42 


www.citragran.com | www.citragrancibubur.com | 


Am 
(ob 
v 
5) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


EKONOMI 


Nusantara: Sengketa 
Diantisipasi ha 


KOMPAS JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


950,00 


925,00 


0,83256 


900,00 


14 17 18 19 
ERGI 
Konektivitas Hijau ASEAN 


S emangat membangun ketahanan energi secara regional 


m 


mengemuka dalam pertemuan menteri-menteri energi 

ASEAN yang diselenggarakan di Phnom Penh, Kamb 
pekan lalu. Hal ini disertai kesadaran bersama mengenai pen- 
tingnya konektivitas bidang energi antarnegara di kawasan itu 
dengan mengedepankan konsep hijau. 

Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, konsumsi energi 
di kawasan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa 
Asia Tenggara (ASEAN) diprediksi akan terus meningkat. Total 
konsumsi energi di tingkat regional diperkirakan meningkat 
rata-rata 44 persen per tahun, dari 875 juta ton setara miny: 
(million tonne of oil eguivalent/Mtoe) pada tahun 2007 menjadi 
1018 Mtoe pada tahun 2030 jika tanpa ada upaya efisiensi. 

Sejauh ini, konsumsi energi di kawasan itu masih didominasi 
energi fosil, yaitu minyak dan gas bumi serta batubara, Semen- 
tara pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti tenaga air dan 
panas bumi, masih minim, Jika sumber energi fosil terkuras, 
Jangannya akan makin tipis dan mengancam ketahanan ener- 
gi di setiap negara. 

Ke depan, batubara diperkirakan memainkan peran penting 
dalam mendorong pertumbuhan tenaga listrik. Porsi batubara 
dalam bauran energi primer di kawasan ASEAN diperkirakan 
meningkat dari 1,1 persen pada tahun 2005 menjadi 29,3 persen 
pada tahun 2030. Oleh karena itu, menteri-menteri energi ASE- 
AN sepakat menjamin pasokan dan perdagangan batubara di 
kawasan itu. 

Namun, tingginya konsumsi batubara dikhawatirkan makin 
mencemari lingkungan. Karena itu, negara-negara ASEAN se- 
pakat menerapkan teknologi batubara bersih pada pembangkit 
listrik untuk menurunkan emisi. 

Sebagai negara eksportir batubara, Indonesia semestinya 
memprioritaskan pasokan sumber energi primer itu untuk pasar 
domestik. Untuk meningkatkan permintaan domestik, pemba- 
ngunan pembangkit listrik tenaga uap harus digenjot, khususnya 
pembangkit listrik yang memakai teknologi batub: 
sebagaimana diterapkan di sejumlah pembangkit 
besar, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton midi 
PLTU Cirebon, 

Selain itu, kerja sama antarnegara ASEAN juga perlu diper- 
kuat dalam mengembangkan energi baru terbarukan untuk me- 
ningkatkan porsi energi ramah lingkungan itu menjadi 15 persen 
pada tahun 2015. Mengingat konsumsi energi di negara-negara 
ASEAN terus melonjak, efisiensi energi harus terus didorong 
dalam mewujudkan ketahanan energi dan menjaga ketersediaan 
pasokan energi primer. 

Terkait dengan hal itu, konektivitas di antara negara-negara 
ASEAN jadi hal kunci dalam meningkatkan ketahanan energi, 
termasuk meningkatkan rasio elektrifikasi di setiap negara, de- 
ngan mengedepankan efisiensi energi. Implementasi dan pe- 
luang kerja sama pun jadi salah satu'isu utama yang dibahas 
dalam pertemuan menteri-menteri energi ASEAN. 

Meski memiliki cadangan energi melimpah, Indonesia mesti 
menghemat energi dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan 
domestik agar ekonomi nasional tumbuh. Tanpa upaya peng- 
hematan, Badan Energi Internasional memproyeksikan sejumlah 
ASEAN yang mengekspor energi, khususnya gas, akan 
jadi importir lima tahun ke depan, (EVY RACHMAWATI) 


Ayo bergabung dalam kompetisi menarik : 
Allianz Virtual Run, untuk mempersiapkan diri 
mengikuti Allianz Jakarta Heart Run 10K. 

Jadi tunggu apalagi, 

Klik www.allianz.co.id untuk pendaftaran 
Informasi lebih lanjut hubungi (021) 799 6976. 


Jakarta IHSG Hongkong HANG SENG 

a00 22.000 

4209 —w Lol 27—u my 
a00 18.000 Gea 
3.000 16.000 


y y” 8 » 


Minyak Emas Kurs Rupiah 
dollar AS per barrel dollar AS per troy ounce per dollar AS 
100,0 - mug Pu 9.20 
90,0 Ten, 1.600 1.760,50 9400 
NN 
30,0 9118 | 1400 2500 PL 
91539 
700 1.200 9.800 
Mu y 18 » 29 4 ” 1 1» 2/9 1 y 18 1y 2/9 
'Sumber: StockWatch, Bloombarg, BI 
BMORO ”— — Ng 
Kunjungi wwwdbrilcokd 


KAA 
DAA ABAH 


KOMPAS/N ADITYA MAHENDIKA YASA 


Kerajinan kain batik mendominasi dalam Pameran 10096 Cinta Indonesia di Mal Ciputra, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (20/9). 


Batik dengan beragam motif dan model ini mulai merambah pasar Amerika Serikat, Singapura, Kanad 


da 


n Kolombia. 


Impor Beras 1 Juta Ton 


Target Swasembada Dikhianati Mafia Perdagangan 


BOGOR, KOMPAS — Pemerintah tahun ini 
memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 1 


juta ton untuk menambah cadangan berz 


nasional, 


Keputusan diambil setelah Bulog memperkirakan 
stok beras di gudang Bulog pada akhir tahun tersisa 


1 juta ton. 


Menteri Pertanian (Mentan) 
Suswono mengatakan itu, Kamis 
(20/9), di Bogor. Dia menyatakan 
hal tersebut seusai memberi 
sambutan dalam lokakarya APEC 
bertema "The Potential of Local 
Resources and Establishing Net- 
work Among Agricultural Rese- 
arch Centers on Food Diversi- 
fication”. 

Lokakarya bertujuan mendis- 
kusikan konsep pembangunan 
sektor pertanian sebagai 
satu upaya peningkatan kc 
teraan masyarakat. 

Menurut Mentan, Bulog pada 
laporannya dalam rapat koor- 
dinasi di Menko Perekonomian 
beberapa waktu lalu memper- 
kirakan stok beras Bulog pada 
akhir tahun hanya 1 juta ton. 

Presiden Susilo Bambang Yu- 
dhoyono sebelumnya meminta 
stok akhir tahun beras di gudang 
Bulog minimal 1,5 juta ton. Men- 
ko Perekonomian Hatta Rajasa 
berharap stok beras akhir tahun 
2 juta ton. 

"Dengan sendirinya kekurang- 
an 1 juta ton dipenuhi dari impor. 


(Impor) sudah diputuskan dalam 
rapat di Menko Perekonomian,” 
ujarnya. 

Meski  demikii Mentan 
mengatakan, real! besaran 
impor beras masih bergantung 
pada kemampuan Bulog mem- 
beli beras produksi dalam negeri. 
Mentan optimistis Bulog masih 
bisa mengoptimalkan penyerap- 
an dalam negeri. Apalagi, dampak 
kekeringan tidak begitu parah, 
hanya 23.000 hektar. Panen juga 
masih terjadi. 

Mentan meminta Bulog lebih 
kreatif mencari terobosan dalam 
pengadaan beras dalam negeri. 
Tingginya harga beras di atas 
HPP kerap menjadi alasan Bulog 
sulit menyerap. "Kalau hanya le- 
bih tinggi Rp 100 sampai Rp 200 
per kilogram, masak Bulog tidak 
bisa menutup?" katanya. 

Di lain, peluang Bulog 
mengoptimalkan unit komersial 
juga besar, Seharusnya Bulog 
s lebih banyak dari 
I. Namun, kenya- 
taannya hanya mampu 20 per- 
sen. "Seharusnya Bulog bisa me- 


mainkan peran kom 
seperti pedagang bi: 
lau bisa memainkan 
mersial, Bulog bisa mengendali- 
kan swasta,” ucapnya, 


Dikhianati 

Pengamat pertanian dari UGM 
yang juga Ketua PBNU, Prof M 
Maksum, yang dihubungi di Yog- 
yakarta mengatakan, target besar 
negara berupa swasembada pa- 
ngan telah dikhianati para pen- 
cari untung, baik pedagang mau- 
pun birokrasi. 

”Target swasembada telah di- 
susun, tetapi tetap saja peme- 
rintah mengimpor. Kalau kita tak 
konsisten dengan swasembada, 
semua rusak, selalu tergantung 
pada impor," katanya. 

Rangsangan produksi di dalam 
negeri diperlemah pemerintah 
dengan mengimpor beras. 


I, jadi 


”Negara dipimpin oleh sege- 
lintir orang yang mengadopsi ke- 
pentingan pedagang. Negara mu- 
dah sekali dipermainkan, seperti 
dalam kasus kedelai dan gula. 
Saya kira ada mafia baik di ka- 
langan pedagang maupun di bi- 
rokrasi yang selalu ingin impor,” 
katanya. 

Sementara itu di Jember, Jawa 
Timur, dilaporkan bahwa musim 
kering membuat produksi padi 
petani pada panen musim ke- 
marau ketiga ini susut sekitar 20 
persen karena pasokan air ke 
lahan kurang, Namun, petani di- 
untungkan dengan harga padi 
yang sangat tinggi karena ren- 
demen tinggi, sekitar 60 persen, 
dan kadar air sangat rendah. Aki- 
batnya adalah h: ah kering 
panen melonjak tinggi sampai Rp 
4000 per kilogram. 

(MAS/SIR/MAR) 


Selamat kepada Pemenang 
Samsung Galaxy Tab 2 


Perda 72 Mel» Agustus 2012 


peng upios 
Dea 27131372 


Senantiasa di sisi Anda 


KRE 
Wirausaha 


Kurangi 
Kemiskinan 


MAKAU, KOMPAS — Kewira- 
usahaan menjadi i 
masa depan Asi i 
ngan dukungan pasar domestik 
yang besar dan kesempatan un- 
tuk kembali tumbuh semakin be- 
sar ketika pasar global pulih, ke- 
wirausahaan memberi dukungan 
strategis dalam mengurangi ke- 
miskinan di Asia, 

Hal itu mengemuka dalam 
Asia Entrepreneurship Forum di 
Makau, Kamis (20/9), seperti di- 
laporkan wartawan — Kompas 
Benny D Koestanto. Forum 
yang digelar Enterprise Asia—se- 
buah lembaga nirlaba di bidang 
kewirausahaan di Asia Pasi- 
fik—itu dihadiri lebih kurang 200 
peserta dari kawasan Asia Pasifik. 
Mereka terdiri dari wakil pe- 
merintah, penggerak sektor usa- 
ha kecil dan menengah, serta 
sejumlah ekonom. 

"Secara esensi: 
an punya potensi untuk mengu- 
rangi kemiskinan, Sebab, kewira- 
usahaan juga mempunyai akses 
untuk menumbuhkembangkan 
pendidikan dasar dan pelatihan 
sekali gus membuka kesempatan 
kata Pemimpin Enterpri- 
Tan Sri Dr Fong Chan 


Bank Dunia dalam laporan 
Capturing New Sources of' Gro- 
wth, Mei 2012, mengungkapkan, 
sepertiga penduduk di kawasan 
Asia Timur dan Pasifik atau se- 
kitar 500 juta orang masih hidup 
dalam kemiskinan, 

akibat krisis per- 
n global tahun 2008 
yang berlanjut pada akibat tu- 
runan dari krisis utang di Uni 
Eropa sejak tahun lalu, tingkat 
pertumbuhan kawasan Asia Ti- 
mur dan Pasifik melambat. Per- 
ekonomian kawasan itu tumbuh 
sekitar 82 persen pada tahun 
2011 (4,3 persen jika tidak mem- 
perhitungkan China), turun cu- 
kup dalam dari tingkat pertum- 
buhan tahun 2010 yang hampir 
mencapai 10 persen (70 persen 
tanpa China). 

Chan Onn, yang merupakan 
Menteri Sumber Daya Manusia 
Malaysia dalam kurun waktu 
1999-2008, menyatakan, kebijak- 
an pemerintah tidak dapat ber- 
diri sendiri. 

Salah satu pengusaha asal In- 
donesia yang hadir, Syahrial Yu- 
suf, menyatakan, forum seperti 
Asian Entrepreneur Forum men- 
jadi tempat yang pas untuk ber- 
bagi pengalaman dan menjalin 
hubungan. Presiden Direktur PT 
Nusa Groupindo dan pengurus 
Kamar Dagang dan Industri In- 
donesia itu mengaku kemung- 
kinan jalinan kerja sama datang 


lewat forum-forum sejenis. 


FORTUNE Belleza 


The New Premium' Cluster of Graha Raya 


Graha Raya kembali mempersemb 


kan Cluster Premium "FORTUNE BELLEZA" 


lokasi strategis dengan 'akses,langsungske Boulevard Graha Raya, Dilengkapi 


dengan Bellera Park menjadikan Fortune Belleza hunian yang sangat berharga 
dan meningkat terus nilai investasinya. Fasilitas: Giant,Supermarket, Klub 
Keluarga, Sekolah TK-SD, PasanSegar, Shuttle Bus,Graha Raya-Sudirman) 


5 menit ke Living Wofldk 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


1 


Milyar 


Kunjung 


Mula Mngsuran 
lot 


Memiliki Rumah di Graha Raya adalah 
Langkah Awal Menuju Investasi yang Tepat .. 


an ae 
Logam 
"Mulia" 


Property Expo 2012 @ICC, Tgl 22-3098eptemiber 2012 


5,5 


Jutaan/blpP" 


Stand Kami BTN 


» Bird Price 


Hadiri "Launchidg 
FORTUNE BELLEZA" 


H1 


@ Kantor Pemasaran Graha Raya, 


Sabtu 22 September 2012 
Jam9.00 


C 5312 3000 


KILAS 
EKONOMI 


Shell Luncurkan Aplikasi 
untuk Pengendara 


Perusahaan Shell meluncurkan 
Shell Motorist Application, yang 
merupakan aplikasi untuk 
mempermudah pengemudi saat 
mengendarai kendaraannya. 
”Aplikasi ini bisa diunduh di te- 
lepon pintar Android ataupun 
yang berbasis Apple," kata Retail 
Marketing Manager Madhi Sur- 
yanto, yang ditemui di lokasi In- 
donesia International Motor 
Show 2012, JTExpo, Jakarta, Ka- 
mis (20/9). Peluncuran aplikasi 
tersebut dihadiri GM Retail Sa- 
les and Operations Shell Indo- 
nesia Sammy de Guzman, Ma- 
dhi menuturkan, informasi yang 
didapat diunduh beragam, mi- 
salnya lokasi SPBU Shell ter- 
dekat termasuk jaraknya, infor- 
masi produk, dan pelayanan. 
Fungsi aplikasi ini juga menca- 
kup sistem kalender, termasuk 
fitur pengingat waktu pemba- 
yaran pajak kendaraan, waktu 
servis kendaraan, dan pemerik- 
saan kendaraan. (CAS) 


Penyelundupan BBM 


ke Timor Leste 
Penyelundupan bahan bakar 
minyak dari Nusa Tenggara Ti- 
mur ke Timor Leste sulit di- 
bendung. Flarga bahan bakar 
minyak di negara itu mencapai 
Rp 15.000 per liter, sementara 
di perbatasan RI antara Rp 
4.500 hingga Rp 6.000 per liter. 
Penyelundupan terbanyak 
lakukan saat kondisi bahan ba- 
kar minyak di setiap stasiun 
pengisian bahan bakar untuk 
umum normal. Penyelundupan 
antara 100 liter hingga 5.000 li- 
ter per pelaku dan per jalur, 
Wakil Bupati Belu Ludovikus 
Taolinketika, dihubungi dari Ku- 
pang, Kamis (20/9), membenar- 
kan kabar itu. Pemerintah sulit 
mengatasi penyelundupan itu 
karena mereka selalu berpindah 
melalui jalur tikus. Masyarakat 
tergiur oleh harga BBM di Ti- 
mor Leste lalu berjuang dengan 
berbagai cara memperoleh BBM 
sebanyak mungkin kemudian 
menjualnya di sana. (KOR) 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


EKONOMI 


Penambangan Emas Tradisional 


KOMPAS/ALOYSIUS BUDI KURNTAWAN 


Penambangan emas tradisional beroperasi di Sungai Melawi, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Kamis (20/9). Di sekitar 
Kabupaten Melawi tersisa banyak bekas kawasan hutan yang tidak lagi produktif dan terbengkalai. Sebagian kawasan tersebut didiami 
masyarakat yang mencari nafkah dengan membuka perkebunan atau menambang secara tradisional. 


Tol Jawa Terkendala 


Pembentukan Perusahaan Induk Trans-Jawa Diperlukan 


JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan jaringan tol 
trans-Jawa dari Jakarta menuju Surabaya terhambat 
di kawasan pantai utara Jawa. Hambatan tersebut 
khususnya terdapat di ruas tol di Jawa Tengah, 
yakni dari Pejagan hingga Semarang (171,5 


kilometer). 


"Pembangunan tol dari Peja- 
gan hingga Semarang memang 
tersendat. Namun, pemerintah 
optimistis tol dari Jakarta hingga 
Surabaya akan tuntas tahun 
2014,” kata Ketua Badan Peng- 
atur Jalan Tol (BPJT) Ahmad 
Gani, Kamis (20/9), di Jakarta, 

Gani mengatakan, optimisme 
itu antara lain terlihat dari segera 
dimulainya pembangunan Tol 
Cikampek-Palimanan (16 kilo- 
meter). "Soal tanah sebenarnya 
sudah tidak ada masalah lagi di 
ruas tol itu,” ujarnya. 


Ruas tol yang pekerjaannya 
praktis terhenti karena kombi- 
nasi persoalan finansial investor 
dan lahan di Tol Pejagan-Pema- 
lang (57,5 km), Tol Pemalang-Ba- 
tang (39 km), dan Tol Sem 
rang-Batang (75 km). Tol Pe 
gan-Pemalang dan Tol Semi 
rang-Batang selama ini dikerja- 
kan Grup Bakrie, 

Ketika dikonfirmasi, Kamis, 
belum ada jawaban resmi dari 
manajemen inti Bakrieland, yang 
sebelumnya membangun Tol 
Kanci-Pejagan (35 km). Namun, 


salah satu Head of Media Re- 
lation Grup Bakrie, Jhonny $ 
Dharmo, mengungkapkan, ada 
rencana untuk menjual porto- 
folio tol mereka, 

Sementara Direktur Pengem- 
bangan Usaha Jasa Marga Abdul 
Hadi menginformasikan telah 
ada pembicaraan informal de- 
ngan investor tol yang terhenti. 
”Belum bicara akuisisi tol, baru 
ngobrol-ngobrol biasa,” ujarnya. 


Perusahaan induk tol 


Pemerhati infrastruktur Frans 
S Sunito mengatakan, pendirian 
perusahaan induk tol trans-Jawa 
tetaplah layak. "Banyak ruas tol 
tidak layak fina padahal per- 
lu dibangun,” ujarnya. Frans 
mencontohkan, Tol Bawen-Solo 
baru layak finansial tahun 2020. 

"Jika digabung sebenarnya da- 
pat terjadi subsidi silang antar- 
ruas tol,” ujar Frans, Dia me- 


nambahkan, yang layak untuk 
memimpin induk adalah Jasa 
Marga karena mengoperasikan 
lebih banyak jalan tol. 

Abdul Hadi juga mengatakan, 
konsep "holding” sangat layak 
untuk percepatan pembangunan 
tol trans-Jawa, "Tde itu tetap re- 
levan diwujudkan," ujarnya. 

Direktur Utama Marga Man- 
dala Sakti Wiwiek D Santo- 
no—investor Tol Kertosono-Mo- 
jokerto (41,65 km), mengatakan, 
konstruksi di tol itu terus ber- 
langsung. "Kami telah memulai 
konstruksi di seksi 1 dan 2. Per- 
kerasan rigid (beton) telah men- 
capai 6 kilometer," katanya. 

Abdul Hadi mengatakan tetap 
berkomitmen untuk memba- 
ngun Tol Surabaya-Mojokerto 
(8405 km). Jasa Marga juga se- 
dang membangun Tol Unga- 
ran-Bawen setelah mengoperasi- 
kan Semarang-Ungaran. (RYO) 


KELISTRIKAN 


Kenaikan Tarif untuk 
Tiap Golongan Dikaji 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
merintah dan manajemen PT 
Perusahaan Listrik Negara (Per- 
sero) mengkaji dan membuat si- 
mulasi mengenai besaran ke- 
naikan tarif tenaga listrik untuk 
tiap golongan pelanggan. Kajian 
itu ditargetkan rampung paling 
lambat akhir tahun ini. 

Menurut Direktur Manajemen 
Risiko dan Investasi PT PLN 
Murtagi Syamsuddin, Kamis 
(20/9), di Jakarta, hal ini dila- 
kukan sebagai tindak lanjut atas 
persetujuan DPR terhadap usul- 
an pemerintah mengenai kenaik- 
an tarif tenaga listrik rata-rata 15 
persen pada tahun 2013. Namun, 
golongan pelanggan 450 volt am- 
pere (VA) dan 900 VA tidak ikut 
terkena kenaikan tarif tenaga lis- 
trik itu. 

Murtagi menjelaskan, peme- 
rintah dan PLN duduk bersama 
untuk mengkaji dan melaksana- 
kan simulasi mengenai besaran 
kenaikan tarif tenaga listrik un- 
tuk setiap golongan tarif. "Meski 
golongan 450 VA dan 900VA 
tidak naik, itu bukan berarti ter- 
jadi subsidi silang dengan ke- 
lompok pelanggan lain, melai 
kan terjadi pengurangan subsidi 
listrik untuk golongan pelanggan 
tertentu,” ujarnya, 

Selain itu, pemerintah dan 
PLN juga akan melaksanakan 
restrukturisasi tarif tenaga listrik 
sesuai dengan permintaan DPR. 
"Prinsipnya, struktur tarif tenaga 
listrik disederhanakan agar bisa 
lebih mudah dipahami pelang- 
gan,” kata Murtagi. 

Di tempat terpisah, Direktur 
Jenderal Kelistrikan Kementeri- 
an Energi dan Sumber Daya Mi- 
neral Jarman menyatakan, pe- 
merintah dan PLN sedang me- 
laksanakan simulasi mengenai 
besaran kenaikan tarif tenaga lis- 
trik untuk setiap golongan, "Any 
ka baru untuk tarif listrik seti: 
golongan pelanggan itu akan di- 
umumkan setelah APBN 2013 
ditetapkan,” ujarnya. 

Jarman menjelaskan, kenaik- 
an tarif tenaga listrik pada tahun 
depan direncanakan rata-rata 15 


persen dan maksimal sesuai har- 
ga keekonomian. Penghitungan 
harga keekonomian adalah biaya 
pokok penyediaan listrik ditam- 
bah margin usaha PLN sebesar 7 
persen. "Dalam hitungan kami, 
harga keekonomian sekitar Rp 
1300 per kWh,” ujarnya. 

Pihaknya mengkaji kemung- 
kinan menerapkan harga ke- 
ekonomian itu pada golongan 
bisnis, khususnya pusat perbe- 
lanjaan, pelanggan rumah tangga 
6500 VA ke atas, dan gedung 
pemerintah. Alasannya, pema- 
kaian daya pada beberapa go- 
longan pelanggan itu termasuk 
besar, 

Agar biaya pemakaian listrik di 
gedung pemerintah tidak mem- 
bengkak, tutur Jarman, program 
penghematan listrik terus dija- 
lankan, Upaya penghematan 
tenaga listrik itu antara lain me- 
matikan lampu di kantor peme- 
rintah pada malam hari dan me- 
matikan alat pendingin jika ru- 
angan tidak digunakan. 

Sementara untuk golongan pe- 
langgan industri, subsidi listrik 
tetap akan diberikan. "Jadi, go- 
longan pelanggan satu tidak akan 
membebani kelompok pelanggan 
lain. Namun, besaran subsidi lis- 
trik untuk golongan pelanggan 
tertentu akan dikurangi hingga 
maksimal dihapus atau sesuai 
harga keekonomian,” ujarnya. 

Wakil Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral Rudi Ru- 
biandini sebelumnya menyata- 
kan, dengan kenaikan tarif tenaga 
listrik 15 persen tahun 2013, 
dibutuhkan subsidi tahun ber- 
jalan Rp 78,03 triliun. Sebab, jika 
tidak dinaikkan, diperlukan sub- 
sidi listrik Rp 93,52 triliun, Arti- 
nya, mendapat penghematan 
anggaran Rp 14,89 triliun. 

Untuk menekan biaya pokok 
penyediaan listrik, pemerintah 
akan menekan konsumsi bahan 
bakar minyak (BBM) bagi pem- 
bangkit listrik. Porsi BBM dalam 
bauran energi PLN tahun 2013 
ditargetkan 97 persen, lebih ren- 
dah dibandingkan tahun ini yang 
sebesar 13,83 persen. (EVY) 


Kementerian Keuangan RI 


ORI009 


Hijauku Negeriku 


Masa Penawaran: 21 September s.d. 5 Oktober 2012 | Penerbitan: 10 Oktober 2012 
Kupon: 6,25 9 pertahun | Pembayaran Kupon: tanggal 15 setiap bulan | Jatuh Tempo: 15 Oktober 2015 
Minimum pemesanan: Rp. 5.000.000 | Maksimum Pemesanan: Rp. 3.000.000.000 


Minimum Holding Period 1 masa pembayaran kupon (10 Oktober — 15 November 2012) 


citibank 


bank bjb 


ANZ Pr 


PermataBan 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


2 BANK BUKOPIN 


BCA 


“UOB 


BS CIMBNIAGA 


(C panareksa 


Pembelian Obligasi Negara Ritel Seri ORI009 dapat dilakukan di 22 Agen Penjual dibawah ini 


maa 
Danamon TT 


kpei DX SO 


ORI 


.. 
00 
bii mandiri 
Reriance TTimegah" 


BNI &ocscwse — #PaninBank 
vabuya Sak HSBC 


Jangkauan Kualitas | & 
Terluas5Terbaik 1 


| Paling Murah! 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


20 EKONOMI KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


PERTANIAN PERTAMBANGAN KONSUMSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
232000 —bm . 2:140,00 | — 162000 — | 900,00 | 519,00 53219 | 72000 : 11120,00— 
2.282,47 Ia Gn" 1557,80 NA 
2280,00 201000 11580100 37000 ga4 | 33000 Tang maa | HO 1.092,40 
2260.0 | 11860100 151900 | 810100 — | 520,00 710,00 1010,00—| h 
Uu Y 8» 19 20/9 Uu ” 1 4 MY 18 19 209 YM 1 18 19 2/9 14 17 18 19 20/9 4 7 1 19 2/9 Uu y” 1» 1 2/9 


PENERBANGAN 


Garuda 
Tingkatkan 
Pasar Eropa 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 
DATA KAMIS, 20 SEPTEMBER 2012 


K OMI AA AMSTERDAM, KOMPAS — 
Pasar Eropa tetap menjadi target 
yang signifikan bagi industri pe- 

vote Era EA... DN 2 PAN nerbangan. Apalagi saat ini jalur 
Adaro Enetay Tbk 1570 1560 1510 1530 -40 17STLOOO 932 penerbangan Eropa-Asia atau se- 
an ae balikaya terus mengalami pe- 
AKG Coporindo Tok IT PI LAILA ningkatan, Untuk itu, PT Garuda 


Alam Soto Resty TBC A5 A95 AP AR) LSI SL Indonesia berupaya merebut pa- 
ambang (persero) TBC LAIO T230 300 “T.390 2) 9000 3:93 1 

iba Tn EM IM ME M7 GT sar Eropa, antara lain, dengan 

Asta Aro TO DAN LI Din TI — a00 emiriibahani #rekuenat pelak: 

Asti TAMO TAS 7.250 7250 150 17613500, penambahan. frekuensi pener 


Astra Otoparts Tok, 37/3815 37753: 50 177500 bangan. 

7 Dn AD » GE tawa kt TT 
Bakrie Sumatra Mantan: TBK 120 152” 147 Ig 2 TIA at 200 Wattawakt Kompas M Subi 
an NI ag Ie 50.5 D0 SD melaporkan dari Amsterdam, 
Ban Bukopin Tok To 2 a10 Tandan eaat UN penabaaa 
Kodndna Pe — HA Belanda, saat ini penerbangan 


Bank Danamon Indonesia TBK, “6,100 
Bank Mandiri (Persero) Tbk, 2.000 
Bank Negara Indonesia 


Garuda ke Eropa (Amsterdam) 
sebanyak empat kali dalam se- 
minggu, yaitu Senin, Rabu, Jum- 


06.051 -6030 50 037.500 
2850 7.900 100 15.221000 
3875 3925 25 18486000 
63) 630 20 1L15LO00— GL 


s1 23 5 : 
AA ? “| at, Minggu, sedangkan dari Am- 
LION “70 26000— Tb komPAs/PUYOMhODO , 4 : 
5 Tea an sterdam pada Senin, Selasa, Ka- 
ATA ATT ATT PA HM YM IST MENANTI TT Suasana hari pertama pameran The 20" Indonesia International Motor Show di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis mis, dan Sabtu. 
Beri Coal Eneray Tdk 22) 2 2) 255 Tatan (20/9). Pameran otomotif tahunan ini menurut rencana diresmikan Wakil Presiden Boediono pada hari Jumat ini. Pameran akan Sebetulnya, sejak penerbang- 
Bhatt nvestama Tok 20546) 245 42 9 ES) PA ANTAR 3 P $ 
BISI International Tbk, TL106 00 1060 TOe9 cah 3734500 berlangsung hingga 30 September 2012. an Garuda ke Eropa dibuka kem- 
Tumming EpargTE METAL 500 600-350 570 —IO 307.000 383 alipada Juli 2010 awalnyarfres 
Il Resources Merata Tk —3/D San 349 30 192230025 Relipara Jl 2010-awelnyetine 
Hum Retoyces Tk 20 TO Rep 0 GA 00001 22 kuensinya enam kali dalam se- 
Ba Sean 10 an AT kl kl @ minggu. Namun, akibat kondi: 
Champion Pacifc Indonesia TBK 20 2gp —5— 154500 116 r n 1 1 1 ekonomi Eropa tidak baik, pasar 
Charan Pokohang Indonesi Z1 Ta 5 37 NA LAN 
Gta Dewelooment Ink — 6 SOKO 186 Bepe puntag an, AI anyal 
Cia Maran Musophla Persada TO) Too 3 38 kuensi penerbangan diturunkan 
Gipan Fianca Indonesia Tak. 400 2g A01 Ag na empal ali ANlampsan 
BA AP — HN . " Bg : menjadi empat kali dalam se 
Darma Hana Tk ES MEI DE MAF FT Ada Bank S ti Batas M U Muka Kredit Kend minggu. 
PTT TANI MA ESEK GE a bank Siasati batas Minimum Uang Muka Kreait Kendaraan NN TENUN 
Einusa To 1 AA 4 3 62000 227 Namun, sekarang pasar Ero- 
Inna MTI, We, B0 6200 pa tumbuh, terutama untuk des- 
Garuda Indonesia (ET) TBK OOG2I GO $0 TOL 99 365 JAKARTA, KOMPAS — Aturan Bank Indonesia mengatakan, segmen pasar BII tiaatmadja dengan tegas menya- | tinasi Eropa-Asia. Kalau Ero- 
Mediacam Tbk. Iso Lo0f L940 L980 30 25114000 16,36 TN y Finance selama ini memang ti- takan, BCA tidak akan mem- | pa-Amerika turun. Kami terus 
GGRM Gudang Garam Tbk. 92.600 A8.200 47.750 07.900 -7O0. 15200 205 entang batas a "3 Ka 3 Pi 4 re ta P3 
Ga Me tentang batas minimum uang muka kredit dak pernah bermain uang muka berikan KTA bagi calon debitor | melakukan perbaikan sehingga 


EA .122 Fa La 2 z jai Bg kendaraan bermotor ternyata disiasati sejumlah rendah. Dengan Mean, ai Ko li pemilikan umah atau 9 Tenditnya terus membaik" kata 
Img G0,950 40,200 30.950 166000 983 Tha & . me Se an uang muka seperti aturan b: bil. "Hal itu jelas melanggar atur- | General Manager Garuda Belan- 
Mp —higama ImniPaaa A07 MOP) MA TON AO UAP pihak, Untuk itu, Bank.Indonesia meminta rutersebut selama ini juga sudah an BL,” kata Jahja, da dan Dubai Kokoh Ritonga, di 
Kp — Io PSR IRI 100 Gan Tao Tao Hai perbankan menaati aturan tersebut. Namun, bank jaan, sebaran Baen Merusahaan Fan Aepatrian, Belanda, Kamis 
MaeNam un SN an aD A8 min anjon rae tenan Sapna asma pa Sebelumnya, Deputi Gubernur Syariah Bukopin Evi Yulia meng- | (20/9). 

nasa PA NA AT TO EL TA menyatakan telah menjalankan aturan tersebut. BI Flalim Alamsyah menyampai, akui, pembiayaan pemilikan mo- |“ Menurut rencana, Juni tahun 

Pan etik o— A—3 Ban kan, ada bank yang menyiasati bil di perusahaannya meningkat | depan Garuda kembali akan ter- 
20 Cun INGOnGIN TEKI 472 TA 372 A72 TO) — 34000 AOA Peraturan itu tertuang dalam Sejumlah pemimpin bank de- aturan uang muka minimum itu k Juni lalu. Penyebabnyaada- | bang enam kali dalam sepekan. 
HERAN BA PARA, 3 2 NA Surat Edaran Bank Indonesia ngan tegas menaati aturan ter- dengan memberikan kredit tanpa lah aturan pembatasan uang mu- | Targetnya, agar permintaan pa- 
LN 1: EA 20 AON Lot (BD) Nomor 14/10/DPNP ber- sebut. Ditemui dilokasi pameran agunan (KTA) kepada calon de- ka pembiayaan kendaraan bagi | sar semakin bisa diserap. Selama 
Jean Pe db Tok a— Aa tanggal 15 Maret 2012 tentang Indonesia International Motor  bitor. KTA itu digunakan untuk bank konvensional sehingga kon- | ini pasar Garuda terbesar adalah 


yan Glaran Int 220 2 Rp — AN — 3 Penerapan Manajemen Risiko Show 2012, di Jakarta, Kamis menggenapi uang muka kredit sumen beralih ke syariah. "Pe-| orang Eropa, yaitu 55 persen. 
Malindo Fun TSI T00 Tayo Tan 10 ass — 636 pada Bank yang Melakukan Pem-  (20/9), Presiden Direktur PT BII pemilikan rumah atau kendaraan — ningkatannya masih kurang dari | Dengan melihat pasar tersebut, 
Hyan NE il) 2 mn an Kredit Pemilikan Rumah Finance Center Alexander me- sehingga persentase minimum- 20 persen,” kata Evi menurut Senior Manager Pre- 
Media Nusantara Cita ID 4275 FE M YAOI EU dan Kredit Kendaraan Bermotor,  ngatakan, aturan soal uang muka nya sesuai dengan aturan, Ketua Umum Gabungan In- | mium Sales Garuda Indonesia 
Mita, Aainorkasa To CAN SAN Aa) 32220 “J3 Aturan berlaku sejak 15 Juni tersebut bukan merupakan ma- — "Ada bank yang seperti itu, dustri Kendaraan Bermotor In- | Moh R Pahlevi, ke depan tengah 
MDUNT Modern Re LTIT 435 20 Dp 12200 — Ia Pusat : 1 : Rear : 5 
MAL Ratu Tb 5 53) Ap — 1513001 2012, salah bagi bisnis perusahaannya. tetapi tak banyak," kata Halim. donesia Sudirman MRmasih me- | direncanakan untuk kelas uta- 
Aa nanallhk Ra Untuk kredit di bank konven- — "Tidak ada pengaruh ketentu- — BI berencana mengirimkan nunggu terkumpulnya data un- | ma. 
PNE — Panin Hani Inc V3 LES D0 203 sional, uang muka minimum an soal DP (down payment, uang surat kepada bank yang menyi- tuk mengetahui dampak aturan | Harapan agar Garuda melaku- 


PGAS— Perusahaan Gas Negara 
“polychem Indonesia. Tok 


Aa ad pembelian mobil 30 persen dari ' muka) itu terhadap bisnis BIT asatiaturan batas minimum uang uang muka terhadap kine 


japen- | kan peningkatan juga disampai- 


PP (Persero) Tbik G0 649000 23,99 harga mobil dan untuk pembel Finance karena, sebelum per- muka melalui KTA. "Bank pasti jualan otomotif, — Sudirman | kan Vice President Wita Tour 
Bak dome data oat Lana an sepeda motor 25 persen dari aturan itu keluar, rata-rata DPdi tahu bahwa caranya itu salah, memperkirakan penjualan mobil | Rudy Luhur yang bergabung da- 
Sa ai ae aa ni kami sudah 31 persen. Setelah Jangan terobos cara-cara pem- di Tanah Air hingga akhir tahun | lam famtrip ke Eropa. Target 
aa AN (EA ARE FA biayaan, uang muka minimum — keluaraturan, malah naikjadi 84 berian kredit yang sehat,” ujar ini akan mencapai 1 juta unit. | Garuda tidak hanya dari Jakarta 
Sen Ieya——7ARU— AO AI dip ps2 DA pembelian mobil 25 persen dari — persen," kata Alexander, Halim. : . "Tahun depan diperkirakan tum- | saja, tetapi juga dari Eropa. "Na- 
Tale AAN ana ah Aa Ari harga mobil, sedangkan sepeda” Direktur Pemasaran PT BII Namun, Presiden Direktur PT buh sekitar 5 persen,” kata Su- | mun, Garuda harus meningkat- 
Summarecon Agung Tok, 1390 1511 1570 1.390. 249.000 motor 20 persen dari harga Finance Center Miki Effendi Bank Central Asia Tbk Jahja Se-  dirman. (IDR/CAS kan pelayanan,” kata Ruddy, 


52TDK1220-12801,210 ,2/0—50 29/98.000— 182 


Tambang Batubara Bukit Asam 16.050 16.250 16.100 16.300 “350 1.626.001 17 
mapikasi Indone 9400 9AON 9250 9.400 T1 319.000 TO 
Tiga Pilar Sejahtera Food TOK, 690 69. 679 690 MEN ENYA 
Timah (Persero) T Tego T690 390 T600 10 


Tower Bersama Infra 4000 100 3,975 4050 50 32M830 3117. DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS Transaksi Mata Uang 
TAN rada Maritime Tak TO RON TEO J0 AN TNA/0230 0455 
UNYR Unilever Indonesia Tbk. 21100 27,350 26600 26650-1050 — L/48.M0 43,64 Bank (Rp/USO) Lbulan (5) 3 bulan (4) bulan (V) 12 bulan (5) aa Ta La Ng) 1» La IPP Lu 12 La 3) San Uu v3 Sid ai ta 
United Tr 22100 22IM 22001 22000 -700 3820500 13,32 Uso MBM MA OOM OOMI OMIM 0308 OM 009 ABIBL OR pam ARRI  LO73 vit 
INCO— Vale Indo 3000 3400 2900 2975 -d5 I/GLOM 2825 Bank Danamon. 5:25/0,25 550/0,25 6100/0125 6100/0125 
aya Karya Persegi TBK — 140 160 at Ta 50 2 TR 1 gong Ona OOP OIOL AMRA OM3 gp M0 AIM DMOP Amp. DOS Ada 12 
Mi dmunetan bnsania. Wal Jae INA On ha ORA tan va ht 425/n25 — 450/025 475025 — 500/025 HKD PU AMA Ops 9004 gawe 250m : Ding” 4325 oo Fa 02 gam 1006 SM 
Bank BRI (co 100 Juta) Mas/o25— ATB/OSI oo 500050 5257025 sa - Mi SARA BN sign A80 5 P2 1 2 Aa 9 
Bank OCBC NISP C9 100 Juta) 4s0/so—— 450709 sofoso”—as0ps0 IM BS BAGI AOA Dota Dea MIWO Mma IMA6 MARM O0M6 asn 1TMA MRI TA MOS 
NN AgaMas Asas AT25 SO0/osD TOR OSIS BOLA LM AO 1219AT 81083898 aruman ASMA MMASI2 BAM OIL AANG IAIN 120200 SARI 
KURS UANG KERTAS ASING Bank TN istynas ”—” 475/008 5007005” IN BAP INKA LAM pom BASIS tag LAME BARPA DI DI 252. BAP. INL2R LAN 
Ca pr Bank CIMB Ng (Co 100 Juta) 457 dasn38 500075 528015” WR 3m 3iba6 OaM8 Ommas” om03 An 204 MMA 250 OOM Orde IMA 3015 30 
Lj Ll lh aw Citibank 378/035 400/0,35 400/075 —— 400/1985 Pre Ina AD D7 003 A0 GS GH MROL UML DOK gaM2 OR LAMO 182 106 
us$ 202900 951500 ion 257500 Dan Panin 5801025 5SOMSO SIS 6OO/OI5 pap It Un oa I 23 SS Ia 1 ni Ka B3 
Pond inden an5an 6222 1500 Bank V08 Ide (R0 100 ta) Bst/os0— 3SOMAO  SAAGO 38/00 sap Saw wa Ku an ai & Ik 
msts asa a90s00 1050501 955.0 Bank DKI (Ro Juta 5 R01 Mar) 45/30 A15hS0 47580 
KAW Anya Limp Mag ASAM ONi7a MINS JAM IMB MMA DAN AhpIN 1005 1/67 LAI 
sm$ 130030 1masa0— n2050 Bank 00 SonMao 58000 S80MMO — 5S0/LAD 
IMD BIS Ms Ian OSMp OMN Aga ISAB Atas OM AA Opo na 
sak oo 251500 im soon Permata Bar 450015 ASUMIS — A80/015 4807075 
Ing MOS BAM AMP AKh AO ON MMI 2, amp Bt 006 1g Bun 00 Moe 
MR 000 209000 900 Bank Sukogin (umum) 500/050 500100 ssnfosn — 550/050 AAA 1 
HIKS 116583 L22g0n— n290ga 123900 Bank intemasiona Indonesia 459/050— 450050 asoposo— HP 09888 A9 MAMA Oon 0019 Gama. Opa O0022 O76M OMG NIK OOM 12089. 1817 
Yen 115,20 1210 120,09 12225 Bank Chinatrwst Indonesia s00/IL00. 500/00 seo/ao.— FUR mm AB: Dek “On ph Sig KA Kam Uk Tak IN ak TI UN ka 
turo 177962 1210000 13016,84 12450100 cup OS176 AKAL DOT MOM DOKOL  AOMI  O2OIN  MAMP  MOA8 MSM OOM6  Ormo OKWO  OKkI? A76 


Berita dari Bandung 


KOTA BARU PARAHYANGAN 


KOTA MANDIRI BERWAWASAN PENDIDIKAN 


KOTA BARU PARAHYANGAN proudly presen 


21 - 23 SEPTEMBER at BALE PARE 


JAZZ FESTIVAL 


Tompi « Molig D' Essentials « Kahitna e Andien « Barry Likumahuwa Project « The Groove « Maya Hasan « ESOI-EF Syaharani and @ueenfireworks 
Benny Likumahuwa « Margie Segers «Jubing « Sandi Winarta Ovartet «Tjut Nyak Deviana « Lala Suwages « Nora »Mery Kasiman «The 42 Tribute Band «Sierra « Dip' ah 


Starlite Sister Duke Shadow Puppet « Daeng Udjoe Ivan Handojo «Stretta Chambers Orchestra 


LOCAL LABEL FESTIVAL 


More than 40 curated Indonesia Local Label will display thsir latest design & produ 


CONTEMPORARY ART EXHIBITION 


bowrosing the works of 12 Indonesian Contemporary Artist with their sculptures & objects on outdoor setting, curated by Asikin Hasan 


MENIT pages MA Teman muka 022680 3888 Hi 


Loc : su 
(Mason Ping www.kotabaruparahyangan.com 1 
an , Ten Anang CET G22-OBU5TTS 1 penganan ayu Hajat 


Get Special Rate 


cafore | 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


EKONOMI 


Resi Gudang 
Masih Minim 


Daya Tarik Berkurang 


SURABAYA, KOMPAS 
— Meski sudah 
beroperasi sejak tahun 
2008, pemanfaatan 
sistem resi gudang masih 
rendah. Pemerintah 
daerah diminta untuk 
turut mengambil peran 
agar sistem tersebut 
dapat dieskalasi. Lewat 
resi gudang, fluktuasi 
komoditas pangan bisa 
ditekan sehingga inflasi 
lebih terkendali, 


Kepala Badan Pengawas Per- 
dagangan Berjangka Komoditi 
Syahrul R Sempurnaja, dalam 
acara seminar resi gudang di Su- 
rabaya, Kamis (20/9), mengata- 
kan sampai saat ini baru 623 resi 
gudang yang diterbitkan, dengan 
jumlah — komoditas sebanyak 
24.523 ton. Nilainya berkisar Rp 
12,3 miliar, Dari total resi gu- 
dang, sebanyak 485 di antaranya 
dijaminkan ke bank untuk pem- 
biayaan senilai Rp 63,2 miliar. 

"Ini masih sangat kecil diban- 
dingkan dengan total produksi 
komoditas di Indonesia. Jumlah 
gudang yang sudah kami bangun 
tercatat 80 buah yang tersebar di 
58 kabupaten. Kami membutuh- 
kan peran pemerintah daerah 
untuk mempercepat operasiona- 
lisasi sistem resi gudang,” tu- 
turnya. 

Dalam kesempatan tersebut, 
Wakil Menteri Perdagangan Bayu 
Krisnamurthi mengatakan, sej 
awal sistem resi gudang dides 
untuk mer 
produk pertanian, Namun, dalam 
perkembangannya, fluktuasi ti- 
dak lagi setajam dulu. 

"Akibatnya, daya tarik resi gu- 
dang mulai berkurang. Padahal, 
resi gudang juga bisa digunakan 
untuk pembiayaan," katanya. 

Menurut dia, peran pemerin- 


RESI GUDANG DAN LEMBAGA JAMINAN 


Definisi 


» Sistem resi gudang merupakan kegiatan terkait dengan penerbitan, peng- 
alihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi, Resi gudang ini merupakan 
dokumen bukti kepemilikan atas penyimpanan barang di gudang yang 


diterbitkan oleh pengelola gudang, 


» Pemerintah membentuk lembaga jaminan rasi gudang untuk menjamin hak 
dan kepentingan pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan terhadap 
kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan pengelola gudang dalam 


melaksanakan kewajibannya menyimpan dan menyerahkan barang. 


Tujuan 


Dengan resi gudang, petani masih punya opsi menahan hasil panen 
saat harga rendah. Petani bisa menjadi petani "price maker" 
(pembuat harga) sehingga posisi tawarnya lebih kuat. 


Manfaat lain 


hasil panen di gudang. 


Sumber: Liang "Kompas" /Bim, cisarikan dar Undang-undang No. 9/2006 dan 
Undang-Undang No 9/2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta Perubahannya, 


tah bisa berupa asi pem- 
bangunan gudang dan pengguna- 
an anggaran untuk mendukung 
biaya operasional. 

”Untuk tahap awal operasi, 
perlu dukungan dana dari peme- 
rintah daerah supaya sistem resi 
gudang bisa lebih kompetitif. Du- 
kungan dana akan memperkecil 


tigajenis biaya, y: 
lardisasi barang, biaya trar 
isi, dan biaya sewa gudang. 
Terkait dengan pembiayaan, 
saat ini sudah ada enam bank 
yang melayani, yakni Bank Jatim, 
Bank Jateng, Bank DIY, Bank 
Jabar, Bank Kalimantan Selatan, 
dan Bank BRI. Keenam bank itu 
berkomitmen menyalurkan pin- 
jaman lewat re: 
nyak Rp 101 miliar, tetapi 
sinya baru Rp 27 miliar atau 
26,7 persen. 


Masih rendah 


Pengamat pertanian Bustanul 
Arifin mengatakan, dari sembilan 


Resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, 
atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang, 
Resi gudang bisa meningkatkan minat bank dalam me- 
nyalurkan kredit karena dokumen resi dapat dijadikan ja- 
minan utang sepenuhnya tanpa adanya agunan lainnya, 
Meningkatkan akses petani kelompok tani, dan 
pengusaha mikro memasuki sistem perdagangan 
berjangka dengan mengandalkan bukti penyimpanan 


GUNAWAN 


komoditas yang direkomendasi- 
kan, baru empat komoditas yang 
masuk ke sistem resi gudang, 
yakni gabah, beras, jagung, dan 
kopi. Sementara kakao, lada, 
rumput laut, rotan, dan karet 
belum masuk rekomend 

"Artinya, pemanfaatan sistem 
resi gudang memang masih sa- 
ngat rendah,” katanya. 

Dia mengatakan, sistem resi 
gudang sebenarnya menjadi in- 
strumen penting untuk menekan 
gejolak inflasi. Oleh karena itu, 
pengoperasian sistem itu harus 
terus didorong semua kalangan. 

"Dalam jangka panjang, resi 
gudang menjadi instrumen un- 
tuk ketahanan pangan nasional,” 
ujarnya. 

Bustanul menambahkan, per- 
bankan seharusnya mampu me- 
nangkap peluang pembiayaan 
melalui resi gudang. Apalagi pe- 
merintah memberikan subsidi 
bunga. Jadi, bunga yang ditang- 
gung petani hanya 6 persen, se- 
lisih dengan bunga komersial di- 
tanggung pemerintah. (ENY) 


KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT 


Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu (kanan) bertemu Menteri Ekonomi, 


Perdagangan, dan Industri Jepang Yukio Edano (paling kiri) di Tokyo, Jepang, Kan 
ma terkait dengan pengembangan industri pariwis 


menteri membicarakan ker. 


bertepatan dengan ajang Japan Association of Travel Agents 2012. 


PARIWISATA 


s (20/9). Kedua 
ata, Kunjungan Mari 


Indonesia Ingin Rebut Pasar Jepang 


TOKYO, KOMPAS — Peme- 
rintah Indonesia ingin menarik 
kunjungan lebih banyak wisai 
wan dari Jepang. Selain promosi, 
Pemerintah Indonesia aktif men- 
jalin kerja sama dengan peme- 
rintah dan sektor swasta "Negeri 
Sakura" tersebut. 

Wartawan Kompas, Andy Riza 
Hidayat, melaporkan dari Tokyo, 
Jepang, pada Kamis (20/9) sam- 
pai Minggu (23/9), Menteri Pa- 
riwisata dan Ekonomi Kreatif 
Mari Elka Pangestu memimpin 
delegasi Indonesia menghadiri 
serangkaian pertemuan dan pa- 
meran. 

Salah satu agenda penting di 
Jepang adalah keikutsertaan In- 
ia dalam pameran Japan 
ation of Travel Agents 
2012. Kali ini merupakan keikut- 
sertaan Indonesia yang ke-12 st 
jak a itu digelar. Acara ini 
diikuti paling tidak 150 negara, 
Indonesia mengirimkan 30 pe- 
laku usaha pariwisata Indonesia, 

"Jepang menjadi pasar yang 
penting bagi industri pariwisata 
Indonesia. Saat ini kunjungan wi- 


sata dari Jepang menempati 
urutan kelima dari seluruh wi- 
satawan, Target sampai akhir tz 
hun ini sebanyak 450.000 orang,” 
tutur Mari. 

Sampai dengan Juli 2012, kun- 
jungan wisatawan ke Indonesia 
tumbuh 4,5 persen dibandingkan 
dengan tahun 2011, Wisatawan 
dari Jepang tahun 2010 sebanyak 
406011 orang. Angka ini ber- 
tambah 2,24 persen pada tahun 
2011 sebesar 415.088 orang, 

Setelah tiba di Tokyo, Kamis 
pagi, Mari langsung menggelar 
pertemuan dengan pelaku indu 
tri wisata dan pemerintah. Mari 
menemui pemimpin perusahaan 
Sony Music Entertainment Ja- 
pan Inc. "Kami ingin belajar da 
Sony mengembangkan industri 
kreatif. Kami sama-sama meng- 
anggap pembajakan menjadi 
tangan yang harus disc 
Menghadapi itu, perlu ide kreatif, 
misalnya, membangun gedung 
konser agar ada pendapatan 
muncul dari sektor lain,” ujarnya 
lebih lanjut. 

Mari selanjutnya menggelar 


pertemuan dengan Menteri Eko- 
nomi, Perdagangan, dan Industri 
Jepang Yukio Edano di Tokyo. 
Kedua menteri membicarakan 
kerja sama terkait pengembang- 
an industri kreatif dalam bidang 
animasi, mode, desain, dan kuli- 
ner, "Tidak lama lagi kami ingin 
Kementerian Ekonomi, Perda- 
gangan, dan Industri datang ke 
Jakarta dalam acara pekan kre- 
atif,” kata Mari. 
ari juga bertemu dengan 
asosiasi pelaku usaha wisata yang 
melayani pasar Jepang. 
vid John, Chief Operating 
Officer CurioAsia, perusahaan 
yang bergerak dalam bidang de- 
sain dan pariwisata, menyatakan, 
upaya Pemerintah Indonesia 
mendekati Jepang adalah hal 
yang positif. Namun, pendekatan 
dengan sektor swa 
merintah Jepang harus di 
kan dengan tindakan nyata. 
"Jangan hanya berhenti pada 
pendekatan, pertemuan, dan tan- 
da tangan kesepakatan. Tetapi, 
harus ada langkah berikutnya,” 
kata David John. 


ANGGARAN 


Dana Alokasi 
Khusus 
Direformulasi 


JAKARTA, KOMPAS — Re- 
formulasi dana alokasi khusus 
perlu segera dilakukan guna 
mengefektifkan dana transfer. 
Namun, sejauh ini, pembahasan 
revisi Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbang- 
an Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah 
yang mengaturnya belum masuk 
dalam agenda pembahasan anta- 
ra pemerintah dan Dewan Per- 
wakilan Rakyat. 

Demikian disampaikan Kepala 
Subdirektorat — Pengembangan 
Kapasitas Keuangan Daerah Ba- 
dan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Wariki Sutikno di Ja- 
karta, Kamis (20/9). 

Pemerintah kabupaten 
kota di seluruh Indonesi 
ta-rata masih menggantungkan 
sumber keuangan dari dana 
transfer dari pusat. Dana transfer 
terdiri dari dana alokasi umum 
(DAU), dana alokasi khusus 
(DAK), dana bagi hasil, serta dana 
otonomi khusus dan penye- 
suaian, 

Menurut Wariki, porsi terbe- 
saradalah DAU yang pengelolaan 
sepenuhnya diserahkan ke peme- 
rintah daerah sebagaimana a1 
nat Undang-Undang Nomor 3: 
Tahun 2004. Faktanya, DAU ter- 
sedot untuk belanja pegawai dan 
belanja barang, 

Sementara DAK yang mayo- 
s diarahkan untuk pemba- 
ngunan infrastruktur, alokasiny 
hanya kurang dari 2 persen total 
belanja 1 Skemanya pun 
acap kali tidak tepat sasaran dan 
masih bisa disimpangkan. 

ada tahun ini, alokasi dana 
transfer senilai Rp 478,8 triliun 
atau 81 persen dari total belanja 
negara, Alokasi untuk DAK ada- 
lah Rp 26,1 triliun atau 1,6 persen 
dari total belanja negara. Dari 
total dana transfer, porsinya ha- 
nya 5,5 persen, 

"DAK perlu ditambah karena 
inilah skema anggaran yang ma- 
sih bisa dikontrol oleh pemerin- 
tah pusat guna menjamin pem- 
bangunan infrastruktur di dae- 
rah. Meski begitu, harus diakui, 
DAK sendiri masih bisa dimain- 
kan. Oleh karena itu, mekani: 
perlu diperbaiki,” 
Wariki. (LAS) 


dan 


Economic & Hygienic 


Closet OD1 


" »1.380.800 


BOOK Now 


Mega Trave 
021-2 g 


Antatour 


Vayatour 


1 Centre 


Nami Island, Mt 


08,15,29 Nov / 


Korea Viesta 
start from USD 1,078 


Yeoju, Suwon, Everland, Seoul 
Departure : 20 Sep /04,18,25 Oct / 1 


ntatour Vayatour 


the BMART way to 


, 


“above travel, bayong joumoy 


& Europe Selection 


start from USD 999 
Amsterdam, Brussels, Paris 


Departure : 


Sorak, Resort, 
Departu 


06 Doc 2012 


ton) 


Italy Viesta 
start from USD 1,298 


Rome, Pisa, Venice, Milan 


10,16 Oct / 09,21 Nov / 07 Dec 2012 
03 Jan / 08,22 Feb / 06,29 Mar 2013 


LIMITED SEAT 


re: 22 Sep /06.20,27 Oct / 
).24 Now / Ot Dec 2012 


D 


27 vantastiA Famous 


Japan 


start Irom USD 1,668 
Tokyo, Kawaguchi, Mt. Fuji, 


Toyohashi, Kyoto, Osaka 
Departure : 29 Sep / 06,20.27 Oct 
10,24 Nov / 01,08 Doc 2012 


Anda Butuh Spareparts? 


kunjungi W online store 
www,americanstandard.co.id 


vantastiO Highlight 
of Turkey 


start from USD 1,188 
Istanbul, Canakkale, Izmir, 
Kusadasi, Ephesus, Pamukkale, 


Konya, Cappadocia, Ankara 
Doparture : 27 Sep / 04.11,18,25 Oct 
01,08,15,22.29 Nov /06 Dec 2012 


vantastiA Hongkong 
Shenzhen Macau 


start from USD 788 


Hongkong, Shenzhen, Macau 
Departure : 17,19.21,24,26,28 Sep 2012 


TOLL FREE 0-800-1-267823 
(3 customercare-indonesia@asia,lixil.com 


48” 


CASH 
BACK 


“Min. transaction USD1,000 


Affordable & 
Toilet Bowl V 
Comfortable S 


for Elegant Look lue for 


Easier Cleaning Money 


MEGA 


Mega Tujuan Ando 


Amuricam Siemdard. 


Your Style, Your Way 


APPLY NOW! 


Tanya and conatera many 


L CALL | 500010 | 60010 melalui ponsel 
www.bankmega.com 


mrioperkoran @ 


NUSANTARA 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


KILAS DAERAH 


Produksi Jamur Tiram di Sumatera Selatan Turun 
PALEMBANG - Produksi jamur tiram di Palembang, Sumatera 
Selatan, akibat musim kemarau tahun ini turun sekitar 30 
persen. Tingginya suhu udara membuat pertumbuhan jamur 
tiram tidak maksimal. Kondisi itu diakui petani jamur tiram di 
Celentang, Palembang, Ahmad Thohir, petani jamur di Bukit 
Lama, John Hery, dan Ketua Koperasi Tiram Gemilang, Fau- 
zan, di Palembang, Rabu (19/9). Menurut Ahmad, selama 1,5 
bulan terakhir hasil panennya turun sekitar 8 kg setiap hari. 
Sebelumnya, ia bisa memanen hingga 15 kg jamur tiram setiap 
hari. Fauzan menambahkan, jika tanpa penyiraman, penurunan 
hasil panen jamur tiram itu bisa mencapai 50 persen. (RE) 


Pengurus Desak Ketua SPSI Batam Mundur 


BATAM - Sebagian pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 
(PSI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mendesak Ketua SPSI 
Batam Syaiful Badri mundur, Tuntutan itu terkait dugaan 
penganiayaan yang dilakukan Syaiful terhadap teman wani- 
tanya, Pr (27). Ketua Federasi SPSI LEM Kepri Edwin Harjono, 
di Batam, Kamis (20/9), menuturkan, kasus itu menyeret or- 
ganisasi. Anggota SPSI mempertanyakan perlakuan khusus ter- 
hadap Syaiful. "Kasus itu tanggung jawab pribadi,” katanya. 
Karena itu, Edwin meminta Syaiful mundur demi nama baik 
organisasi. Sekretaris SPSI Batam Saripan pun meminta polisi 
tidak menunda penindakan kasus itu sehingga ada kejelasan. 


(RAZ) 


Nelayan Kota Baru Kembali Melaut 


BANJARMASIN - Setelah 
tiga bulan istirahat akibat 
gelombang tinggi, lantar- 
an pengaruh angin 
tenggara, nelayan di Kota 
Baru, Kalimantan Selatan, 
mulai melaut kembali. 
Mulyadi, tokoh nelayan 
Kota Baru, Kamis (20/9), 
menuturkan, sekitar se- 
pertiga dari jumlah nela- 
yan di kawasan itu sudah 
melaut lagi. "Nelayan mu- 
lai beraktivitas sejak be- 
berapa hari lalu. Sekarang 


NGK 


MANDINING 


bisa membawa pulang 10 kilogram per hari, meski ikannya 
masih berukuran kecil, seperti ikan tembang,” ujarnya. (WER) 


Kekeringan Picu Kejadian Luar Biasa Diare 


TASIKMALAYA - Kekeringan memicu penyebaran diare. Dinas 
Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menetapkan 
status kejadian luar biasa akibat tingginya kasus diare hingga 
September 2012. Demikian dikatakan Sudana Machmud, Ke- 
pala Bidang Pengendalian Penyebaran Penyakit Menular Dinas 
Kesehatan Tasikmalaya, Rabu (19/9). Hingga awal September, 
1.325 warga Tasikmalaya menderita diare. Tasikmalaya ber- 
penduduk sekitar 1,7 juta orang. (CHE) 


PENERANGAN 


Listrik Kota Bengkulu Kritis 


BENGKULU, KOMPAS — Pa- 
sokan listrik Provinsi Bengkulu, 
terutama Kota Bengkulu, kini 
kritis. Kapasitas daya yang tersisa 
untuk sambungan pelanggan ru- 
mah tangga baru hanya sekitar 1 
megawatt. 

Manajer Cabang PT PLN Wi- 
layah Sumatera Selatan, Jambi, 
dan Bengkulu Area Bengkulu Ha- 
di Saputra, Kamis (20/9), menga- 
takan, pertumbuhan Kota Beng- 
kulu sebagai ibu kota provinsi 
harus diantisipasi dengan me- 
nambah suplai listrik, dengan ca- 
ra menambah gardu induk dan 
jaringan transmisi. 

Beban puncak pemakaian lis- 
trik di Provinsi Bengkulu 100 
megawatt, sudah termasuk beban 
di Kota Bengkulu yang mende- 
kati 60 megawatt. Selama ini pa- 
sokan listrik di Kota Bengkulu 
berasal dari Gardu Induk (GT) 
Sukamerindu yang berkapasitas 
75 megavolt ampere atau setara 
dengan 60 megawatt. 

Dengan kondisi itu, suplai lis- 
trik yang masih memungkinkan 
untuk penambahan pelanggan 
rumah tangga hanya tinggal 1 
megawatt. Penambahan sam- 
bungan untuk sektor industri sa- 
ngat tidak memungkinkan. 


GI Pulau Baai 

Karena itulah, sejak tiga tahun 
terakhir, PLN sudah merencana- 
kan pembangunan GT Pulau Baai 
berkapasitas 80 megawatt. Akan 
tetapi, proses pembangunan ter- 
hambat pembebasan lahan yang 
lamban. Padahal, hampir seluruh 
material pembangunan gardu su- 
dah tersedia. 

"Kalau GT Pulau Baai sudah 
jadi, akan banyak pelanggan baru 
angga yang bisa diako- 
Target sambungan baru 
tidak hanya sektor rumah tangga, 
tetapi juga industri," kata Ha 

Ketua Panitia Khusus Usaha 
Ketenagalistrikan Dewan Perwa- 
kilan Rakyat Daerah Provin: 
Bengkulu Burhandari meng: 
kan, lambatnya pembebasan la- 
han untuk pembangunan gardu 
induk terjadi akibat adanya saling 
lempar tanggung jawab antara 
Pemprov Bengkulu dan Pemkot 
Bengkulu. 

Burhandari — mencontohkan, 
gardu induk di Manna yang baru 
dibangun sudah direncanakan 10 
tahun lalu. Namun, karena pem- 
bebasan lahan yang lambat, 
akhirnya rencana itu tertunda 
dan baru 10 tahun kemudian 
terealisasi. (ADH) 


KEBAKARAN PASAR TURI 


Listrik Bukan Penyebab 


SURABAYA, KOMPAS — Tim 
petugas laboratorium forensik 
Polri dinyatakan telah selesai 
melakukan olah tempat kejadian 
perkara di lokasi Pasar Turi yang 
terbakar, Kepolisian Daerah Ja- 
wa Timur memastikan penyebah 
kebakaran bukan karena instalasi 
listrik. 

”Hasil pemeriksaan tim labfor 
(laboratorium forensik) menun- 
jukkan, api berasal dari lantai dua 
terlebih dahulu. Kami masih se- 
lidiki siapa yang membakar atau 
terbakar karena apa? Yang jelas, 
jaringan listrik tidak ada. Kami 
perlu dalami dulu,” ujar Kepala 
Polda Jatim Inspektur Jenderal 
Hadiatmoko setelah meninjau 
lokasi kebakaran Pasar Turi, Su- 


rabaya, Jawa Timur, Kamis 
(20/9). 
Hadiatmoko mengungkapkan, 


ada tiga faktor yang membuat 
973 kios di pasar tiga lantai ter- 
sebut ludes dilalap api. Selain 
karena titik api yang berasal dari 
lantai dua pasar dan angin ken- 
cang, peristiwa itu juga terjadi 
karena adanya bahan yang mu- 
dah terbakar yang berada di pa- 
sar. 
Polisi telah menyita semua ba- 
rang bukti yang diduga menjadi 


penyebab kebakaran, termasuk 
botol air mineral berisi spiritus 
0,3 liter. Selain itu, 17 saksi juga 
telah dimintai keterangan. Na- 
mun, polisi belum bisa memas- 
tikan apakah Pasar Turi memang 
dibakar terkait temuan spiritus 
tersebut. 


Sisa dagangan 

Hadiatmoko menambahkan, 
dengan berakhirnya olah tempat 
kejadian oleh tim Labfor Polri, 
pedagang sudah dapat mengam- 
bil barang dagangan yang tersisa 
di kios masing-masing secara 
bertahap, Pedagang akan didata 
dulu untuk mengetahui pemilik 
kios yang terbakar dan petugas 
dapat ikut memeriksa ada ti- 
daknya barang yang hilang. "Lan- 
tai dasar dulu dibuka, setelah itu 
lantai dua dan tiga,” katanya. 

Saat kunjungan Kepala Polda 
Jatim tersebut, banyak pedagang 
yang sudah berkerumun menanti 
untuk bisa melihat kios mereka 
yang terbakar. "Selama ini saya 
susah mau mengambil barang 
dagangan. Kenapa harus berbe- 
lit-belit” ujar Saudi (48), yang 
menderita kerugian lebih dari Rp 
1 miliar setelah 15 kiosnya di 
pasar itu ludes. @LO) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Pasokan Air PDAM Berhenti 


KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA 


Petugas memeriksa instalasi pengolah air dan reservoir Kudu di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (20/9). Berhentinya pasokan air 
dari Waduk Kedung Ombo membuat instalasi pengolah air ini tidak bisa menyuplai pelanggan PDAM. 


Sengketa Diantisipasi 


Pada Pilkada Kalbar, Cornelis-Christiandy Klaim Unggul Sementara 
PEROLEHAN SUARA SEMENTARA 


PONTIANAK, KOMPAS — Pemilihan Umum 
Kepala Daerah Kalimantan Barat dilaksanakan 
serentak di 11.009 tempat pemungutan suara, Kamis 
(20/9). Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat 
mengantisipasi sengketa hasil dengan menyiapkan 


dokumen perhitungan, 


Ketua KPU Kalbar AR Mu- 
zammil mengatakan, seluruh pe- 
nyelenggara "pemilu sudah di- 
minta untuk menjalankan tugas- 
nya dengan baik. Salah satunya 
adalah dengan menyusun doku- 
men penghitungan suara dengan 
benar dan lengkap serta tidak 
berpihak kepada salah satu pa- 
sang calon. 

Pilkada Kalbar diikuti empat 
pasang calon. Keempat pa: 
calon itu adalah Cornelis-Chri 
tiandy Sanjaya (petahana), A1 
imyn Ali Anyang-Fathan A Rasyid, 
Morkes Effendi-Burhanuddin A 
Rasyid, dan Abang Tambul Hu- 
sin-Barnabas Simin. KPU Kalbar 
akan berpegangan pada hasil 
penghitungan surat suara mulai 
dari tempat pemungutan suara 
(TPS) hingga KPU di tingkat ko- 
ta/kabupaten sehingga belum 
ada hasil sementara dari pemu- 
ngutan suara, 

Panitia Pengawas Pemilu Ke- 
pala Daerah Kalbar juga mem- 
persiapkan penanganan sengketa 
pemilu bersama dengan penyidik 


kepolisian dan jaksa. Ketua Pan- 
waslu Kalbar Hawat Sriyanto 
mengungkapkan, sudah dibuat 
nota kesepahaman dengan Ke- 
polisian Daerah Kalbar dan Ke- 
jaksaan Tinggi Kalbar untuk me- 
nangani bersama sengketa pe- 
milu. 

Pantauan sepanjang Kamis 
menunjukkan, masyarakat me- 
nyalurkan hak pilih mulai dari 
pukul 0700 hingga pukul 13.00 
sesuai dengan jadwal yang di- 
tetapkan KPU Kalbar, Setelah 
pukul 13.00, Panitia Pemungutan 
Suara (PPS) menolak warga yang 
hendak mencoblos. Kondisi ke- 
amanan Kalbar juga kondusif se- 
lama kampanye hingga hari pe- 
mungutan suara. 

Terkait hasil pilkada, Dewan 
Pimpinan Daerah Partai Demo- 
krasi Indonesia Perjuangan Kal- 
bar melakukan penghitungan ce- 
pat bersama lembaga Rekode. 
penghitungan cepat dipa- 
parkan oleh calon gubernur Kal- 
bar sekaligus petahana Cornelis 
dalam jumpa pers di kantor DPD 


PILKADA KALBAR 


1, Cornelis-Christiandy Sanjaya 
44,26h 


2. Armyn Ali Anyang-Fathan A Rasyid 


19,485 


19485” 55 
JI Morkes End Burhanudai A Rasyid ta 
us 


29,395 


4, Abang Tambul Husin-Barnabas Simin 


6,871 


Sumber: Oulck Report RRI Pontianak, sampal pukul 1700 Kamis (20/9) 


PDI-P Kalbar, Kamis malam. 

Cornelis mengatakan, data 
yang sudah masuk menunjukkan, 
pasangan — Cornelis-Christiandy 
mendapatkan 51,2 persen dengan 
data yang masuk s 
persen. Tingkat partisipasi pe- 
milih 67 persen. 


Jatim cari sosok 

Dewan Pimpinan Daerah Par- 
tai Golkar Jawa Timur kini se- 
dang melaksanakan survei untuk 
mencari sosok calon gubernur 
dan wakil gubernur, Ketua DPD 
Partai Golkar Jatim Martono di 
Surabaya, Kamis, mengatakan, 
paling lambat Oktober, nama ba- 
kal calon gubernur dan wakilnya 
dari partai ini sudah diumum- 


Dtcky 


kan, 

Sementara itu, Kepala Polda 
Sulawesi Tenggara Brigadir Jen- 
deral (Pol) Tubagus Anis Angka- 
wijaya menegaskan kesiapan ja- 
jarannya mengamankan pilkada 
4 November. Sebanyak 4000 
personel siap dikerahkan. 

Pilkada Sultra memasuki ta- 
hapan verifikasi yang dilakukan 
Komisi Pemilihan Umum Sultra, 
Terdapat enam pasang bakal c: 
lon yang telah mendaftarkan diri. 
Mereka adalah petahana Nur 
Alam-Saleh Lasata, Buhari Mat- 
ta-Amirul Tamim, Ridwan BAI 
Haerul Saleh, Ali Mazi-Wuata S: 
ranani, — Sabaruddin — Labam- 
ba-Kasir, dan Laode Asis-Jusrin, 

(AHA/ENG/ETA/ELD) 


BOM MAKASSAR 


Pelaku 
Sudah 
Diketahui 


MAKASSAR, KOMPAS — Ke- 
polisian Resor Kota Besar Ma- 
kassar, Sulawesi Selatan, telah 
mengantongi identitas pelaku 
peledakan bom di anjungan tunai 
mandiri Bank Mandiri di Jalan 
Kakatua, Rabu (19/9). Namun, 
polisi belum berhasil menangkap 
tersangka yang tinggal di Jalan 
Rajawali dan Rappocini itu. 

Kepala Satuan Reserse Kri- 
minal Polrestabes Makassar Ajun 
Komisaris Besar Himawan Su- 
geha, Kamis, mengemukakan, pi- 
haknya telah membuat sketsa 
wajah kedua pelaku peledakan 
dari rekaman kamera pemantau 
(CCTV) di anjungan tunai man- 
diri (ATM). 

Dalam rekaman itu, wajah ke- 
dua pelaku terlihat jelas karena 
tidak memakai helm atau penu- 
tup wajah saat meletakkan bom. 
Kedua pelaku yang memakai tas 
ransel itu diduga berusia 20-25 
tahun dan sama-sama memiliki 
tato di bagian tangan. 

Polisi lalu mendapatkan in- 
formasi lebih detail soal identitas 
pelaku dari salah satu pengguna 
narkotika dan obat-obatan ber- 
bahaya yang diringkus sebelum 
terjadi peledakan. 

"Saat kami tunjukkan hasil 
sketsa wajah pelaku pengebom- 
an, salah satu tersangka (peng- 
guna narkoba) mengakui dia 
bagai saudara iparnya. Mereka 
bahkan tinggal satu rumah di 
Jalan Rajawali” ungkap Hima- 
wan yang masih merahasiakan 
identitas pengguna — narkoba 
ataupun pelaku peledakan itu. 
Satu pelaku lainnya tinggal di 
Jalan Rappocini. 


Digerebek 
Setelah mengetahui identitas 
pelaku, anggota — Polrestabes 


menggerebek kediaman mereka 
pada Kamis dini hari, Namun, 
kedua pelaku tidak berada di 
rumah, Polisi pun terus mem- 
buru kedua tersangka itu guna 
mengungkap motif peledakan. 

Berdasarkan hasil penyelidik- 
an sementara, pelaku diduga ti- 
dak berencana merampok karena 
kondisi ATM tidak rusak sama 
sekali, Ledakan bom hanya me- 
nyebabkan kaca di keempat sisi 
ruang ATM pecah, Langit-langit 
ruangan ATM juga hancur mes- 
kipun penyejuk ruangan ber- 
fungsi normal. 

"Kemungkinan pelaku seka- 
dar mencari sensasi dan meng- 
ganggu stabilitas keamanan men- 
jelang pemilihan kepala daerah 
Sulsel,” ujar Himawan. 

Polisi terus mendalami motif 
di balik peledakan bom itu. 

(RIZ) 


Alat Peraga TPS 


Staf kantor 
Komisi Pemilihan 
Umum Jawa 
Barat Menata 
boneka yang 
menunjukkan 
suasana tempat 

- pemungutan 
“suara (TPS), 
Rabu (19/9). 
Perangkat itu 
sebagai media 
sosialisasi pe- 
mungutan suara 
saat Pilkada Jawa 
Barat 2013. 


KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO, 


PEGAWAI NEGERI SIPIL 


Hasil Seleksi Tes PNS Kalteng Kacau 


PALANGKARAYA, KOMPAS 
— Hasil seleksi tes penerimaan 
calon pegawai negeri sipil untuk 
Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah dikembalikan kepada pe- 
merintah pusat. Sejumlah keka- 
cauan ditemukan sehingga hasil- 
nya belum dapat diumumkan ke- 
pada peserta tes. 

Sekretaris Daerah Kalteng Si- 
un Jarias di Palangkaraya, Kal- 
teng, Kamis (20/9), menuturkan 
sejumlah persoalan yang dite- 
mukan dalam hasil tes. Persoalan 
pertama, jumlah peserta dalam 
lampiran surat yang dimaksud 
hanya 1489 orang, Padahal, jum- 
lah itu seharusnya 1.694 orang 
berdasarkan berita acara penye- 
rahan panitia daerah kepada Pa- 
nitia Pengadaan CPNS Nasional. 

"Jadi, ada selisih 205 orang. 
Kami mempertanyakan, ke mana 
nama-namanya. Mereka ikut tes. 
tetapi nama-nama mereka tidak 


ada. Kami telah melakukan uji 
petik” ujarnya. 

Pada formasi perawat gigi, dari 
10 peserta yang melamar, hanya 
dua nama yang terdapat dalam 
lampiran pengumuman. 


Tercantum dua kali 

Persoalan lain, banyak nama 
yang tercantum dua kali dalam 
hasil tes, Nomor ujian mereka 
pun dobel. Siun mengatakan, pi- 
haknya sedang menghitung jum- 
lah nama yang tertulis dua kali. Ia 
mencontohkan, dalam formasi 
untuk pegawai D-3 dan S-1 dam- 
pak lingkungan saja, ditemukan 
17 nama yang tercantum dobel. 
Dalam tes, terdapat total 15 for- 
masi. 

"Lalu, nilai passing grade 
antarjurusan berbeda-beda. Ti- 
dak jelas batas nilai kelulusannya 
berapa, Standar yang digunakan 
berbeda,” katanya. Di satu kate- 


'a, peserta dengan 
lulus. Namun, pa- 
da kategori lainnya, ada peserta 
tidak lulus meski nilainya sama 
50, 

Kepala Badan Kepegawaian, 
Pendidikan, — dan — Pelatihan 
(BKPP) Kalteng Agustina Dewel 
menjelaskan, pihaknya tidak me- 
nolak hasil tes, tetapi hanya me- 
nunda pengumuman selama ha- 
sil tes itu belum diperbaiki. Soal 
perbaikan hasil tes itu, Pemprov 
Kalteng tidak mengetahuinya ka- 
rena sangat rumit. 

Gubernur Kalteng Agustin 
Teras Narang membenarkan di- 
temukannya kejanggalan dalam 
hasil tes yang diterima Pemprov 
Kalteng pada 19 September 2012. 
”Beberapa peserta dengan nilai 
lebih rendah, misalnya, dinyata- 
kan lulus. Sementara peserta de- 
ngan nilai tinggi justru tidak di- 
terima,” paparnya. (BAY) 


KORUPSI 


Kejaksaan Panggil 
Anggota KPU Batam 


BATAM, KOMPAS — Tiga dari 
lima anggota Komisi Pemilihan 
Umum Batam sudah diperiksa 
Kejaksaan Negeri Batam, Kepu- 
lauan Riau. Mereka diperiksa se- 
bagai saksi atas dugaan korupsi 
sekitar Rp 500 juta yang me- 
libatkan Ketua KPU Batam Hen- 
driyanto sebagai tersangka. 

Anggota KPU Batam, Ngali- 
man, diperiksa, Kamis (20/9). Se- 
mentara itu, Netty Herawaty dan 
Ziendra Yanuardi diperiksa Ra- 
bu. Tinggal Abdurrahman yang 
belum diperiksa. 

Kepala Kejaksaan Negeri Ba- 
tam T Made Astiti mengatakan, 
pemeriksaan itu untuk berkas 
perkara Hendriyanto. Bersama 
mantan Sekretaris dan Benda- 
hara KPU Batam, yakni Sari- 
puddin Hasibuan dan Dedy 
Syaputra, Hendri diduga korupsi 
sedikitnya Rp 500 juta. Nilai ke- 
rugian negara itu berdasarkan 
penilaian Badan Pemeriksa Ke- 
uangan. 

Korupsi dilakukan dengan 
modus membuat aneka kegiatan 
fiktif. Kegiatan itu, antara lain, 
perjalanan dinas dan rapat-rapat 
yang tidak pernah dilakukan. 

Kejaksaan sudah menemukan 
saksi yang mengakui soal pe- 
ngeluaran fiktif itu. Saksi yang 
berstatus staf di Sekretariat KPU 
itu, Mr, mengaku pernah diminta 
membuat laporan perjalanan di- 
nas ke Medan, Sumatera Utara. 
Padahal, perjalanan itu tidak per- 
nah dilakukannya. 


Sidang KPU Batu 


KPU Kota Batu, Jawa Timur, 
segera menggelar sidang pleno 
kembali untuk menyikapi hasil 
putusan hakim Pengadilan Tata 
Usaha Negara (PTUN) Surabaya 
hari Kamis, yang menyatakan ke- 
putusan KPU dalam hal pen- 
calonan telah cacat hukum. 


(Si 


Kejaksaan sudah 
menemukan saksi yang 
mengakui soal 
pengeluaran fiktif itu. 


Menyusul putusan hakim 
tunggal PTUN Esau Ngefak ter- 
sebut, pasangan bakal calon pe- 
tahana Wali Kota Batu Eddy 
Rumpoko menyimpulkan dirinya 
berhak mengikuti pilkada 2 Ok- 
tober 2012. 

Supriyanto dari Humas KPU 
Kota Batu mengatakan, pihaknya 
sudah berkoordinasi antaranggo- 
ta KPU yang berjumlah semua- 
nya lima orang, termasuk Ketua 
KPU Batu. 

Gugatan calon petahana, pa- 
sangan Eddy Rumpoko sebagai 
calon wali kota dan calon wakil 
wali kota Punjul Santoso, anggota 
DPRD Kota Batu, terjadi akibat 
penolakan KPU Batu atas pen- 
calonan mereka. KPU menolak 
berdasarkan tidak adanya ke- 
lengkapan ijazah SMP milik Eddy 
Rumpoko, sebagai persyaratan 
administrasi pencalonan. Peta- 
hana hanya menyampaikan surat 
pengganti ijazah dari sekolah. 

Komisi Pemilihan Umum Kota 
Bengkulu menyiapkan anggaran 
khusus sengketa Pilkada Kota 
Bengkulu 2012. "Walau di pu- 
taran kedua jumlah kandidat wali 
kota-wakil wali kota berkurang 
dari 11 menjadi dua pasang, po- 
tensi sengketa pilkada masih 
tetap besar,” kata anggota KPU 
Kota Bengkulu Juniarti Boer- 
mansyah. (RAZ/ODY/JON/ADH) 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


NUSANTARA 


Ternak dan Sawah 
Terpaksa Dijual 


Kemarau Membuat Petani Cari Pekerjaan Lain 


TEMANGGUNG, KOMPAS — Musim kemarau 
berdampak terhadap kehidupan sebagian petani 
di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, 
Jawa Tengah. Agar dapat memenuhi kebutuhan 
sehari-hari, mereka terpaksa menjual hewan ternak. 


Bahkan ada di antara petani 
yang sampai menjual lahan atau 
banting setir jadi buruh bangun- 
an dan pedagang barang bekas. 

Trfa'i, warga Desa Caruban, Ke- 
camatan Kandangan, mengata- 
kan, baru saja menjual lima ekor 
sapi miliknya, dengan harga Rp4 
juta per ekor. Hal ini terpaksa 
dilakukan karena hampir semua 
lahan mengering dan pakan hi- 
jauan semakin sulit diperoleh. 

”Saya tidak lagi sanggup me- 
melihara ternak sapi. Pada 


musim kemarau ini, biaya yang 
harus dikeluarkan untuk peng- 
adaan pakan tidak sedikit dan 
cukup membebani ekonomi ke- 
Kamis (20/9). 


jabat sebagai Sekreta 
Tubarilal lagi rawat rornyla 
atau hijauan karena seluruh area 
sawah dan pekarangan menge- 
ring. Jika dipaksakan terus me- 
melihara sapi, dia harus membeli 
n dan membayar ja- 
sa angkutan dengan biaya lebih 
Rp 100000 per hari. 

Menurut dia, menjual ternak 
menjadi solusi yang terbaik. Da- 
lam enam bulan terakhir, dia 
tidak mendapatkan tambahan 
pemasukan dari aktivitas bertani, 


Sawah seluas 4.000 meter persegi 
kini dibiarkan menganggur ka- 
rena tidak tersedia air dan tidak 
dapat ditanami apa pun. 

Trfa'i mengatakan, sebagian ta- 
nah sawah yang kini tidak pro- 
duktif tersebut, saat ini dijual 
oleh pemiliknya masing-masing. 

"Selain untuk mencukupi ke- 
butuhan sehari-hari, hasil men- 
jual tanah tersebut biasanya di- 
gunakan sebagai modal untuk 
memulai usaha atau bekal me- 
rantau, beralih profesi, mencari 
pekerjaan di luar kota” 

Pemerintah Desa “Caruban 
mencatat saat ini ada lima warga- 
nya yang telah memberi tahu 
akan menjual tanah sawah. 

Kekeringan membuat sekitar 
55 hektar dari 70 hektar sawah di 
Desa Caruban dibiarkan meng- 
anggur dan 15 hektar lainnya 
yang ditanami tembakau dan pa- 
lawija mengalami gagal panen, 

Amin Yahya, Kepala Desa Ma- 
lebo, Kecamatan Kandangan, 
mengatakan, krisis air dan ke- 
keringan pada musim kemarau 
ini membuat 60 persen dari 121 
hektar lahan sawah di Desa Ma- 
lebo dibiarkan menganggur. Agar 
tetap dapat mencukupi kebutuh- 
an sehari-hari, petani penggarap 


dan pemilik lahan tersebut ber- 
alih kerjaan menjadi buruh ba- 
ngunan, pedagang barang bekas, 
ataupun berdagang kebutuhan 
rumah tangga. 

Kekeringan dan belum turun- 
nya hujan membuat Muhlasin 
(70), salah seorang petani asal 
Desa Madyocondro, Kecamatan 
Secang, saat ini juga memutus- 
kan menganggur. Setelah mema- 
nen jagung pekan lalu, dia belum 
berani melanjutkan aktivitas ber- 
cocok tanam. 


Panen kedelai 


Hasil panen kedelai pada 
musim kemarau TI tahun 2012 di 
Kabupaten Madiun, Jawa Timur, 
merosot tajam hingga 40 persen 
dari kondisi normal. Penyebab- 
nya,pertumbuhan tanaman tidak 
maksimal dan produksi buah ti- 
dak memadai. 

Anggota Kelompok Tani Maju 
Desa Pulerejo, Kabupaten Ma- 
diun, Suwarto, mengatakan, hasil 
panen kedelai rata-rata hanya 
700 kilogram (kg) per hektar 
hingga 800 kg per hektar, Jumlah 
itu jauh dari produksi normal 1,5 
ton atau 1.500 kg per hektar, 
Sejumlah petani bahkan hanya 
panen 0,5 ton per hektar. 

Suwarto mengatakan, tanam- 
an kedelai tetap memerlukan air 
untuk menunjang pertumbuhan- 
nya, walaupun jumlah air yang 
diserap tidak sebanyak tanaman 
padi. Kebutuhan air ini harus 
terpenuhi, terutama saat tanam- 
an tumbuh dan menjelang masa 
pembuahan. (EGI/NIK/ACD) 


GUNUNG API 


Lokon, Soputan, dan Karangetang Mereda 


MANADO, KOMPAS — Akti- 
vitas vulkanik tiga gunung api di 
Sulawesi Utara, yakni Gunung 
Lokon, Soputan, dan Karange- 
tang, berangsur mereda, Kamis 
(20/9). Aktivitas Lokon mereda 
meski pada petang hari puncak 
kawah Tompaluan diselimuti 
awan putih. 

Pemantauan hingga Kamis 
malam menunjukkan kehidupan 
warga Kota Tomohon berlang- 
sung normal. Di pusat kota, arus 
kendaraan tampak padat. Demi- 
kian pula kehidupan warga Kini- 
low dan Kakaskasen yang berada 
di kaki Gunung Lokon. 

Sejumlah warga bahkan tam- 
pak sibuk melakukan aktivitas 
galian C, dengan memecah batu 
menggunakan mesin untuk ke- 
mudian diangkut ke sebuah truk 
untuk dijual. Biasa saja, karena 


letusan Lokon sudah sering ter- 
jadi,” kata Herdie Togas, warga 
Kinilow. 

Padahal, Gunung Lokon, Rabu 
malam, meletus besar dengan 
mengeluarkan material vulkanik 
debu hingga mencapai Kota Ma- 
nado, Debu Lokon itu menyeli- 
muti Manado sejak Rabu tengah 
malam, dimungkinkan karena si 
at Lokon meletus pada Rabu ma- 
lam, angin bertiup ke arah utara 
hingga mencapai Manado ber- 
jarak sekitar 25 kilometer, 

Sekretaris Kota Tomohon Ar- 
nold Poli mengatakan, pemerin- 
tah kota melarang warga untuk 
masuk ke radius 2,5 kilometer 
dari kaki gunung. "Kami sudah 
menandai lokasi itu dengan ben- 
dera dan terus mengimbau de- 
ngan pengeras suara,” katanya, 

Petugas pengamat Gunung 


Api Soputan, Sandi Manengkey, 
menyebut Soputan seperti tidur 
setelah meletus dahsyat Selasa 
lalu, Namun, pihaknya tetap 
mencatat gerakan vulkanik ka- 
wah Soputan. 

Meski letusan Soputan dan 
Lokon seperti berbalas pantun, 
kedua gunung itu tidak saling 
memengaruhi. "Letusan Lokon 
Rabu malam bukan pengaruh da- 
ri letusan Soputan pada Selasa 
lalu,” kata Sandi, 

Demikian pula dengan letusan 
Gunung Karangetang di Pulau 
Siau yang berangsur menurun. 
Meski demikian, petugas masih 
melarang warga untuk pulang ke 
rumah dari lokasi pengungsian. 
”Karangetang dalam statu: 
masih berbahaya untuk diting- 
kata Yudi Tatitapang, petu- 
junung Karangetang. (ZAL) 


Pencemaran Lingkungan 


(UNTUTAN merEua 


Pabean 21 


Ha 
Me out rani 


PANCU AMAN LMEAKUNGAN 
MA UT UNGIUEAN BA KeSengyAy 


HM unmEu PET ramuan 


un 


P1 


KOMPAS /DAHLIA IRAWATI 


Ribuan warga dari enam desa di Kota dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (20/9), berunjuk 
rasa menuntut rehabilitasi lingkungan atas pencemaran yang diduga dilakukan oleh PT Cheil Jedang 
Indonesia di wilayah mereka. Warga menilai pencemaran yang diduga diakibatkan perusahaan pakan 
ternak dan penyedap rasa itu menimbulkan polusi udara dengan bau menyengat. 


NARKOBA 


Vonis Mati untuk Memberikan Efek Jera 


BANDAR LAMPUNG, KOM- 
PAS — Pengadilan Negeri Kali- 
anda, Lampung, menjatuhkan 
hukuman mati dan pidana penja- 
ra seumur hidup kepada sejum- 
lah pelaku bisnis narkoba yang 
tertangkap di Kabupaten Lam- 
pung Selatan. Hukuman maksi- 
mal diberikan untuk memberi- 
kan efek jera kepada pelaku keja- 
hatan narkoba. 

Dalam tiga bulan terakhir ter- 
catat dua orang divonis mati dan 
empat lainnya pidana penjara se- 
umur hidup dalam sejumlah ka- 
sus penyelundupan narkoba, an- 
tara lain berupa ganja dan sabu, 
yang terungkap di Pelabuhan Pe- 
nyeberangan Bakauheni, Lam- 
pung Selatan. 

Yang terbaru, Rabu (9/9), 
Pengadilan Negeri Kalianda 
memvonis hukuman mati Enri- 


zal (45), sopir truk asal Bekasi, 
karena mengangkut 3,5 ton ganja 
asal Aceh pada 20 Februari 2012, 
PN Kalianda juga memvonis pi- 
dana penjara seumur hidup Juni 
Ardiawan (39), sopir truk asal 
Bogor, yang juga rekan Enrizal. 

Afit Rufiadi dari Humas PN 
Kalianda, Kamis (20/9), menga- 
takan, vonis hukuman mati ini 
diputuskan secara bulat, tanpa 
perdebatan, oleh majelis hakim 
yang terdiri dari dirinya, Aryo 
Widiatmoko, dan Anak Agung 
Budita. Aryo merupakan ketua 
majelis hakim kasus itu. Majelis 
hakim juga memvonis hukuman 
penjara seumur hidup kepada 
Juni Ardiwan, warga Bogor yang 
juga rekan Enrizal. 

"Vonis mati terhadap Enrizal 
dijatuhkan karena terdakwa ada- 
lah bagian dari sindikat pere- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


daran narkoba tingkat nasional.” 

Secara terpisah, Kepala Kan- 
tor Wilayah Kementerian Hu- 
kum dan HAM Lampung Mur- 
djito membenarkan bahwa tren 
kasus narkoba masih sangat ting- 
gi di Lampung. Sebanyak 60 per- 
sen dari total penghuni lembaga 
pemasyarakatan di Lampung 
merupakan terpidana narkoba. 
"Perlu efek jera untuk jenis ke- 
jahatan ini," ujarnya. 

Sementara itu, dua pejabat Pe- 
merintah Kota Gorontalo, yakni 
Kepala Badan Kepegawaian Da- 
erah Andi Arfan dan Kepala Ba- 
gian Hukum Adhy Mov, didakwa 
menganiaya anggota staf Badan 
Narkotika Nasional Kota Goron- 
talo, Ronal Dude. Dakwaan di- 
sampaikan jaksa penuntut umum 
Aedi dalam persidangan di PN 
Gorontalo, Kamis. (JON/APO) 


KOMPAS/PRANS SARONG 


Taman Wisata Alam Menipo di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (14/9). Karena merupakan habitat 250 


rusa timor, di taman wisata ini tidak sulit untuk menyaksikan satwa liar itu sedang minum air, merumput, 


MENJAGA NUSANTARA 


Mengamankan Menipo, Menghormati Leluhur Menifon 


alai Besar Konservasi 
B Sumber Daya Alam Nusa 
Tenggara Timur memiliki 

jumlah taman wisata alam, 
Salah satu di antaranya adalah 
Taman Wisata Alam Menipo di 
Desa Enoraen, Kecamatan Ama- 
rasi Timur, Kabupaten Kupang 
Ternyata Menipo adalah peru- 
bahan sebutan dari Menifon, 
yang adalah leluhur terhormat 
masyarakat Enoraen dan seki- 
tarnya. 

Menifon adalah paduan dua 
nama leluhur yang merupakan 
pasangan suami-istri, Meni dan 
Fon, Menurut kisahnya, pasang- 
an tetua itu di waktu silam 
memperlakukan rusa (rusa ti- 
mor atau Cervi 
perti hewan piar: 


hutan, Tiar suatu ketika mem- 
butuhkan daging untuk 
lauk di rumah atau ke- 


wasan rusa secara berlebihan 
untuk bersenang-senang. 
Mengetahui tindakan negatif 
yang dilakukan lingkungan ke- 
rabatnya, Menifon segera ber- 
tindak. Sepasang rusa (jantan 
dan betina) hasil panggilannya 
langsung ditangkap dan kemu- 
dian dilepasliarkan kembali di 
sebuah kawasan relatif aman, 
yang belakangan bernama Me- 
nipo, dan berstatus taman wi- 
sata alam sejak tahun 1992. 
"Kawasan aslinya dahulu ber- 
nama Menifon, yang belakangan 
mengalami perubahan sebutan 
menjadi Menipo. Kata menifon 
sendiri paduan nama suami is- 
tri, Meni dan Fon, yang adalah 
leluhur terhorm: $ 
Pnoraen dan sekitarnya,” tutur 
Kristofel Taopan (54), tetua 
Enoraen di Menipo, Jumat 
(44/9) malam. 
Penjelasan Ki 


ofel 


perluan lainnya, Meni- MENJAGA Taopan diamini tetua 

fon mudah saja "me- lainnya, Ruben Amfoni 

manggil” kawanan rusa 52), yang disebut se- 

hanya dengan meniup- but sebagai turunan 

kan feku agar satwa liar lurus leluhur Menifon. 
ga. NUSANTARA 


itu mendekat ke sekitar 
rumah. 

Meski akrab der 
kawanan rusa, Menifon selalu 
berusaha menjaganya agar tidak 
sampai punah hanya karena ke- 
serakahan manusia. Salah satu 
penegasannya adalah agar rus 
yang ditangkap untuk kebutuh- 
an di rumah tidak boleh ber- 
lebihan. Cukup disesuaikan de- 
ngan kebutuhan. Mengabaikan 
larangan itu akan langsung me- 
renggangkan keakraban dengan 
kawanan rusa, juga terancam 
petaka, 

Memasuki usi ja, Meni- 
fon merasakan relasinya dengan 
kawanan rusa kian luntur, Bu- 
tuh kesabaran disertai perjuang- 
an serius untuk memanggil ka- 
wanan rusa agar mendekat ke 
rumah mereka, Setelah diusut, 
ternyata ada leluhur lain di ling- 
kungan Menifon, yang bertindak 
serakah dengan menangkap ka- 


"Yang kami tahu lelu- 
bur Menifon dahulu 
memindah klan si 
sang rusa ke Menipo agar bi- 
natang kesayangannya itu tidak 
sampai punah akibat keserakah- 
an manusia,” hnya. 

Kawasan cagar alam Menipo 
seluas 2449,50 hektar, jaraknya 
dari Kota Kupang—arah timur 
bagian selatan—sekitar 19 km 
bila melalui Oekabiti. Atau se- 
jauh 124 km jika bepergian me- 
lalui Batuputih, wilayah kabu- 
paten tetangga, Timor Tengah 
Selatan. Kawasannya berkarak- 
ter ganda, yakni menjadi pulau 
tersendiri saat pasang naik atau 
menyatu dengan daratan Timor 
saat pasang surut. Permukaan 
kawasan berbalut sabana dan 
ditumbuhi ribuan lontar (Boras- 
si Jabellife ra laut (Ca- 
suarina eguisetifolia) serta 
mangrove jenis Rhizophora mu- 
cronata dan Brugutera spp. 


KEBAKARAN HUTAN 


Merbabu Terbakar Lagi 


SEMARANG, KOMPAS — Ke- 
bakaran hutan kembali terjadi di 
kawasan Taman Nasional Gu- 
nung Merbabu, tepatnya di atas 
kawasan Tlogo Gede, sekitar 2 
kilometer dari Dusun Thekelan, 
Desa Batur, Kecamatan Getasan, 
Kabupaten Semarang, Jawa 
Tengah. Untuk mencegah ter- 
ulangnya kejadian serupa, ma- 
syarakat diimbau tidak memba- 
kar dedaunan kering di hutan. 

Koordinator Masyarakat Pe- 
duli Api (MPA) Pandhu, Agoes 
Surolawe, Kamis (20/9), menye- 
butkan, kebakaran mulai dike- 
tahui sekitar pukul 10,30. Luasan 
lahan yang terbakar mencapai 2 
hektar, Kebakaran kali ini me- 
rupakan kebakaran ketujuh yang 
terjadi di kawasan tersebut. Se- 
belumnya terjadi empat keba- 
karan kecil dengan luas total se- 
kitar 1 hektar serta dua keba- 
karan dengan luasan masing-ma- 
sing 11 hektar dan 5 hektar di 
lokasi berbeda. 

Kepala Seksi 1 Kopeng Balai 
Taman Nasional Gunung Mer- 
babu Marawayan mengungkap- 
kan, kebakaran hutan selama ini 
banyak disebabkan oleh aktivitas 
warga di sekitar Taman Nasional 
Gunung Merbabu. Banyak ma- 
syarakat setempat yang mem- 
buat arang di sekitar kawasan 
hutan atau membakar rumput 
kering di dalam hutan. 


Hujan buatan 


Di Jambi, walaupun ratusan 
titik api tersebar, belum satu pe- 
laku pembakaran lahan pun di- 
tangkap. Dinas Kehutanan Pro- 
vinsi Jambi beralasan tim ter- 


fokus pada pemadaman api dan 
berharap kepolisian turun tangan 
menangkap para pembakar. 

Kamis kemarin, hujan turun di 
Kota Jambi, Kabupaten Muaro 
Jambi, dan Tanjung Jabung Ti- 
mur, setelah sehari sebelumnya 
Tim Modifikasi Cuaca (TMC) da- 
ri Badan Pengkajian Penerapan 
Teknologi (BPPT) untuk Provinsi 
Jambi menyemai hujan buatan di 
perbatasan Tanjung Jabung Ti- 
mur dan Barat. 

Pesawat pembuat hujan juga 
didatangkan ke Kalimantan 
Tengah untuk menanggulangi 
kebakaran dan kabut asap. Akan 
tetapi, pesawat justru sempat ti- 
dak beroperasi karena asap mun- 
cul dan mengganggu penerbang- 
an. "Kondisi itu belum bisa di- 
jadikan ukuran gagal atau tidak- 
nya hujan buatan,” kata Koor- 
dinator Pemanfaatan Teknologi 
Modifikasi Cuaca Budi Harsoyo 
di Palangkaraya, Kalteng, Kamis. 

Menurut Budi, pihaknya ber- 
upaya melakukan hujan buatan, 
tetapi aktivitas itu sangat ber- 
gantung pada kondisi di Bandara 
Tjilik Riwut, Palangkaraya. 

Di Palembang, pekatnya kabut 
asap mengganggu penerbangan 
di Sumatera bagian selatan se- 
lama beberapa hari terakhir ini. 
Sejumlah pesawat menuju Ban- 
dara Sultan Mahmud Badarud- 
din TI, Palembang, Sumatera 
Selatan, terpaksa ditunda karena 
jarak pandang bandara yang 
terbatas. Gangguan kabut asap 
juga menyebabkan beberapa 
pesawat ke daerah lain dialihkan 
ke bandara internasional terse- 
but. (UTI/ITA/IRE/BAY) 


au mencari hijauan baru. 


TAMAN WISATA ALAM MENIPO, KABUPATEN KUPANG 


W A5 Sa 
NUSA TENGGARA TIMUR KL 
s) | | 
$ 
C 


Kabupaten -Xabupaten Timor 
Kupang Tengah Selatan 
LAUT , - F 
SAWU Y Batuputih. Menipo 
P Semau Amarasi ,, 


Timur ? 


S 3 INDONESIA 


GUNAWAN 


Berbalut garis pan 
putih gemulai yang sekaligus 
menjadi tempat penyu bertelur, 
kawasan cagar alam itu kini me- 
rupakan habitat utama sekitar 
250 ekor rusa timor, Satwa lain- 
nya yang juga hidup di sana 


berbagai satwanya seperti rusa 
timor, penyu, kakatua, dan bu- 
aya, termasuk gundukan darat- 
annya yang berkarakter gandi 
Bila cuaca sedang cerah dan di- 
sertai alat bantu teropong, ke- 
lap-kelip cahaya lampu malam 


adalah kakatua kecil jambul ku- 
ning (Cacatua sulphurea), buaya 
muara (Crocodylus porosus), dan 
kalong (Pteropus vampyrus). 


Relatif terjaga 


Keberadaan Menipo beserta 
ji wanya me- 
mang relatif terjaga. Salah satu 
faktor pendukungnya adalah ka- 
rena sikap positif masyarakat 
sekitarnya yang secara aktif 
membantu petugas konservasi 
mengamankan kaw: 
Kepala Balai Bes: 
servasi Sumber D: 8 
(BBKSDA) NTT Wiratno meng- 
akui, Taman Wisata Alam Me- 
nipo menyimpan sejumlah ke- 
unikan, mulai dari keberadaan 


di tepi pantai utara Australia bi- 
sa disaksikan langsung dari Me- 
nipo, 

Keunikan Menipo memang 
tidak terbantahkan, Keberadaan 
kawasan dan berbagai satwanya 
relatif terjaga, berkat pengabdi- 
an total kalangan petuj 
tai dukungan kuat m: 
setempat. itif, teruta- 
ma dari warga, tentu juga ber- 
sumber penghormatan mereka 
bagi leluhurnya, pasangan Meni 
dan Fon atau Menifon. Hingga 
sekarang, masyarakat setempat 
tetap beranggapan bahwa keber- 
adaan rusa timor di Menipo ha- 
rus dijaga karena merupakan 
harta peninggalan leluhur me- 
reka, Menifon. (FRANS SARONG) 


SABTU & MINGGU 


22-23 SEPTEMBER 2012 


pkl 10.00 - 20.00 WIB 


Grand Hyatt Jakarta Rinjani Room 
RUMAH ATAU APARTMENT 


v AUSTRALI 


HAK MILIK TANPA BATAS UNTUK WARGA NEGARA ASING 


HANYA DENGAN CICILAN 
lor $ JUTA ysutan 


RUMAH 2 TINGKAT DENGAN 3 KAMAR 
TIDUR LOKASI 1 DAERAH 
BERKEMBANG, Marga emulai dari 


AUD $ 595,000 
IDR 5.800.000.000 


MELBOURNE — 


APARTMENT DEPAN YARRA RIVER DAN 
PEMANDANGAN CITY, LOKASI 
BENSEBELAHAN DENGAN 
MELBOURNE CBD. Marga mulai dari 


AUD $ 610,000 
IDR 5.900.000.000 


GOLD COAST '”— 


RUMAH DENGAN 3 KAMAR TIOUR 
MEWAH, LOKASI STRATEGIS, 
Marga mud gan 


AUD $ 375,000 
IDR 3.500.000.000 


PERTH 


RUMAH 1 ATAU 2 TINGKAT, 
Marga mudi dasi 


AUD $ 530,000 
IDR 5.100.000.000 


“Harga proparty AUD $598.000 dangan KPR 80X. based on AUD S1 « Hp 9-400.00 


Lwesrin 


a21 7218 1210 


www centerisapu.coman Far 


C ENTURION 


P1 cintunon Endy 


BNP MELBOUNN, PENTN BRSMAN, 8 GOLO COAST | 


Sydney Head Office 
Tol 1 2 IL 10816 
it HKI 1088 

Laval 1 Suite 105 
460 Mucteay Sir 

Pum Point NSW - 2011 


Jakarta Office 
Darmawangr 

Te City Wal 16 
JL Darmawangsa VI dan OK 


Austnaua | moonesia 


NUSANTARA 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


& 


III 


smmimemai “BRO 


2 
7 PERTAMINA 


PERTAMINA 
— Sobat Bumi — 


Menelusuri Jalur Eksotis Sumbawa 


Warga Antusias Menyambut Tim “Kompas” Jelajah Sepeda dengan Lambaian 


SUMBAWA BESAR, KOMPAS — Hari ketiga, 
Kamis (20/9), tim Kompas Jelajah Sepeda 
Bali-Komodo sampai di Sumbawa Besar. Mereka 
menelusuri pantai utara sepanjang 68 kilometer dan 
mendapat sambutan meriah dari warga di sepanjang 
jalan. Pada etape ini, cuaca panas dan medan 
bergelombang menjadi tantangan para pesepeda. 


Peserta jelajah sepeda seba- 
nyak 67 orang bertolak dari Desa 
Dalam, Kecamatan Alas, Kabu- 
paten Sumbawa, Nusa Tenggara 
Barat, dimulai pukul 07.30 Wita. 
Mereka menempuh perjalanan 
selama 4,5 jam dengan tiba di 
Sumbawa Besar pukul 12.00. 

Cuaca selama perjalanan sa- 
ngat cerah, bahkan men 
siang sinar matahari tere 
nyengat. Di kanan dan kis 
menuju Sumbawa Besar sebagian 
hanya ada tanaman perdu, atau 
tanpa pohon peneduh, Peserta 
mengayuh sepeda dengan kece- 
patan 23-25 kilometer 
per jam. Jalur berlu- 
bang menjelang Kilo- 
meter 20 menjadi salah 
satu penghambat laju 
pesepeda, tetapi mere- 
ka bisa melaluiny 

Setelah pembu n- 
tian pertama, di Kilo- 
meter 20, kantor Ke- 
polisian Sektor (Pol- 
sek) Utan, jalur tidak 
lagi datar. Bahkar Istirahat 
kedua, peserta harus melalui ba- 
nyak tanjakan dan turunan. Ma- 
de Gede Sugiartha dari Samas 
Cyele Club, Denpasar, Bali, 
mengatakan, meski jalur naik-tu- 
run, jalur yang dilalui belum di- 
rasa berat karena ia bisa me- 
manfaatkan laju turunan dengan 
menambah kecepatan di tanja- 
kan (rolling). 

Sejumlah anggota tim Jelajah 
Sepeda Bali-Komodo yang ter- 
tinggal pun didorong oleh mo- 
toris agar bisa menyatu dalam 
tim. Mereka pun saling memberi 
semangat saat melewati tanja- 
kan. Mereka bahkan saling mem- 
bantu dorong agar tidak ada yang 
tertinggal. 

Meski medan mulai berat, ke- 
elokan alam Sumbawi Sam- 
butan warga membuat peserta 
bersemangat. Hamparan perbu- 
kitan, ladang, rumah panggung, 


BAU 


KOMPAS 


elajah 
sepeda 


pohon kelapa yang hijau, hingga 
pantai utara yang berair jernih 
menjadi pemandangan sepan- 
jang perjalanan, Namun, di be- 
berapa lokasi dijumpai hutan ba- 
kau yang gundul. 

Di Kilometer 17, peserta her- 
papasan dengan kawanan sapi di 
tengah jalur yang diapit ham- 
paran sawah tadah hujan yang 
luas. Tampak pula kuda-kuda 
Sumbawa yang dilepasli 
ladang. Peserta juga ke 
berpapasan dengan kereta kuda 
atau cidomo, yang melintasi per- 
bukitan perdu Sumbawa. Pulau 

Sumbawa memiliki la- 
dang sabana luas dike- 


ap 
“dan kam- 


da, ke ba Uu, 
bing. 


Disambut warga 


Sambutan masyara- 
kat pun membuat pe 
serta bersemangat. 
melintas di pasar-p: 
mereka disambut dengan lam- 
baian tangan dari para ibu yang 
sedang berbelanja dan pedagang 
di p a dari belasan SD 
dan SMP di sepanjang perjalanan 
sering keluar ruang kelas dan 
berdiri di tepi jalan bersorak-so- 
rai saat tim Jelajah Sepeda 
Bali-Komodo melintas. Tim je- 
lajah pun membalas lambaian 
tangan mereka sambil ikut ber- 
sorak, 

Warga pun ramai-ramai keluar 
dari rumah untuk melihat konvoi 
sepeda dari tim Jelajah Sepeda 
Bali-Komodo. Bahkan ada warga 
yang menyambut dengan me- 
nyemprot air untuk memberi 
efek dingin ketika tim melintas. 

Di Kilometer 40, Kecamatan 
Rhee, peserta kembali beristi- 
rahat di pinggir pantai, Sebagian 
dari mereka memanfaatkan mo- 
men itu untuk mengambil foto, 
"Sepertinya saya harus sekali lagi 


KOMODO 


RBI BALI-KOMODO 


KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO 


Peserta Jelajah Sepeda Bali-Komodo mengambil konsumsi 
dari mobil perbekalan ketika istirahat pertama di kawasan 
Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 
saat menuju garis finis ctape III di Sumbawa Besar, Kamis 
(20/9). Di etape ketiga, sebanyak 67 peserta menempuh jarak 


68 kilometer. 


Waswas 


Suasana amat berbeda dirasakan tim keamanan dari Kepo 


sian 


Daerah Bali yang mengawal peserta Jelajah Sepeda Bali-Ko- 
modo, Di Bali, mereka tak terlalu repot memberikan penga- 
walan. Namun, begitu peserta menyeberang dan tiba di Kota 
Mataram, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, tim keamanan 


dibuat w: 


”Perilaku masyarakatnya berbeda sel 


i. Kalau 


di Bali lebih tertib, pengendara sepeda motor ataupun mobil 
dapat menghormati pesepeda, Begitu pula ketika sirene di- 
bunyikan, pengendara lain mau memberi jalan untuk pesepeda. 
Namun, di Lombok, sepeda motor suka nyelonong, bahkan 


meski 


rene sudah dibunyikan sampai dua kali, mobil atau 


truk dari arah berlawanan sering kali tak mau memberi jalan, 
Terkadang hati kami dibuat waswas karena selain mengawal, 
kami juga harus memperhatikan keselamatan peserta ataupun 
panitia,” kata Brigadir Kepala TW Suastawa, Kamis (20/9), di 


Sumbawa. (NTT/SEM) 


Penggowes Peduli Pilkada Jakarta 


Meski asyik genjot sepeda, penggowes Jelajah Sepeda Bali-Ko- 
modo ternyata masih sempat-sempatnya memantau berita Pil- 
kada DKI Jakarta. Sebelum berangkat dan tiba di tempat 
istirahat, Kamis (20/9), salah satu topik yang ramai dibicarakan 
adalah, "Loe nyolok siapa?” Saat tiba di hotel, mereka ra- 
mai-ramai membuka link berita tentang hasil pencoblosan, 
padahal saat itu masih pukul 12.00 Wita alias penghitungan 
suara belum dimulai. Saat masuk ke kamar, peserta juga me- 
nonton siaran terbaru tentang hasil penghitungan cepat Pilkada 
Jakarta. Sampai-sampai ada peserta yang setia berada di kamar 
hanya untuk memantau hasil penghitungan terbaru. (NIT/SEM) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Peserta Jelajah Sepeda Bali-Komodo melalui kaw: 


garis 


SUMBAWA, 
BESAR 4 | 


UMBAWA 


ETAPE 4 


————— Plampang 


Empang-Pidang 


ke sini” ujar Dhika Pranastyasih 
(80), peserta dari komunitas se- 
peda Bike to Work Bandung, 

ari ini peserta akan mencm- 
puh jarak 19 kilometer dari 
Sumbawa Besar menuju Pidang, 
Di Pidang pesertaakan menginap 
di tenda di tengah padang sa- 


KEINDAHAN ALAM 


Batu Payung, Sajian Alam yang 


ebuah tiang batu berben- 
Su payung berdiri kokoh 

sekitar 50 meter dari bibir 
pantai. Warga setempat menye- 
but wato mayong atau batu pa- 
yung, Warga Larantuka, Kabu- 
paten Flores Timur, Nusa 
Tenggara Timur, dan sekitarnya 
selalu menyempatkan diri men- 
cari keteduhan di batu ini. 
Hamparan pasir pantai, dihiasi 
rindang pohon bakau, mengun- 
dang pengunjung untuk melepas 
lelah, mencari kekuatan, inspi- 
rasi, dan keteduhan batin. 

Batu payung terletak di se- 
belah barat Tanjung Gemuk, 
Pulau Adonara, Flores Timur. 
Lokasi wisata ini berhadapan 
dengan Kota Larantuka dan Pu- 
lau Solor, Batu payung berupa 
tiang karang berdiameter sekitar 
70 sentimeter (cm) dan keting- 
gian 3 meter dari dasar laut. Di 
ujung puncak tiang karang ter- 
dapat bentangan karang yang 
melebar mirip payung. 

Warga Desa Botung, Keca- 
matan Wotan Ulumado, Flores 
Timur, Fransiskus Arkian Duli 
(56), beberapa saat lalu, mengi- 
sahkan, zaman dulu raja dan pe- 
mimpin perang sering mencari 
kekuatan di bawah tiang batu 
itu. Hal itu dilakukan malam 
hari, saat bulan purnama, de- 
ngan berendam dalam air laut. 

"Dahulu tempat ini angker, 
tak boleh masuk dan keluar ka- 
wasan ini sembarangan. Harus 
ada izin dari pemilik lokasi atau 
sesepuh adat. Pernah sepasang 
anak muda ke lokasi ini tanpa 
izin. Mereka tertahan di tepi 
pantai batu payung, meski me- 
rasa sudah berjalan jauh,” kisah 
Duli, 


Tempat berteduh roh 

Ada kepercayaan, payung 
yang membentang itu menjadi 
tempat perteduhan roh, terma- 
suk arwah leluhur. Kesopanan 
berperilaku di sekitar lokasi di- 
perlukan untuk mencapai tuju- 
an kunjungan. 


DICKY/DIMAS 


bana, 


Adat manuk kapu 

Acara adat khas Manggarai Ra- 
ya bernama manuk kapu agu 
tuak curu akan mewarnai pe- 
nyambutan tim Jelajah Sepeda 
Bali-Komodo setiba di Labuan 


5 


Namun, pada musim 
hujan pengunjung 
selalu kesulitan mencari 
tempat aman untuk 
berteduh. 


Laut yang teduh dengan air 
bening juga membuat pengun- 
jung tak melewatkan untuk 
mandi di sana. Namun, kawasan 
itu belum dikelola pemerintah 
atau warga dengan baik. Tak ada 
toilet atau tempat berteduh. 
Permukiman warga terdekat 
pun berjarak sekitar 5 kilometer 
dari lokasi itu. 

Di sebelah timur batu payung 
terdapat bukit batu karang, yang 
menjadi tempat tinggal gerom- 
bolan kelelawar. Sore dan ma- 
lam hari hewan itu keluar-ma- 
suk di lubang batu, sekitar 50 
meter dari bibir pantai. Kele- 
lawar ini diyakini sebagai peng- 
huni pantai dan memiliki ke- 
kuatan gaib. 

Tiada warga yang berani ma- 
suk ke lubang itu. Ada cerita, 
tahun 1960-an seorang pemuda 
akan menangkap kelelawar itu, 
tetapi hilang sampai kini. Tem- 
pat itu diyakini keramat. 

Tebaran payung, kata Duli, 
sampai tahun 1987 masih tam- 
pak lebar dengan panjang seki- 
tar 1,5 meter dari tiang batu 
karang. Namun, karena ulah se- 
jumlah pengunjung, bagian pa- 
yung itu dihancurkan sehingga 
perlahan-lahan menjadi kecil, 
tersisa sekitar 40 cm saja. 

Lokasi batu payung dapat di- 
jangkau dari Larantuka dengan 
memakai kapal motor sekitar 15 
menit perjalanan. Tiba di der- 
maga Tobilota, Pulau Adonara, 
perjalanan dilanjutkan dengan 
ojek menuju batu payung se- 


Bajo, Kabupaten Manggarai, Flo- 
res, Nusa Tenggara Timur, Ming- 
gu (23/9) petang. Wujud acara 
adat itu berupa penyerahan se- 
ekor ayam jantan dan tuak (b 
asanya dari hasil sadapan nira 
aren dalam wadah khusus di- 
sebut tawu) dari tuan rumah ke- 
ng tamu, 


anya dilakukan di dua Io! Per- 
tama, di Pelabuhan Feri di tepi 
barat Labuan Bajo, sesaat setelah 
tim Jelajah Sepeda Bali-Komodo 
turun dari kapal penyeberangan 
feri. Penyambutan berikutnya 
berlangsung di Rumah Jabatan 
Bupati di Labuan Bajo, aat 
setelah tim menjelajahi 
dut-sudut kota, 
Demikian — arahan 
Manggarai Barat Agustinus Ch 
Dula, dalam rapat koordinasi de- 
ngan jajaran terkaitnya di Labu- 
an Bajo, Kamis (20/9) pagi. Rapat 
itu diikuti Sekretaris Daerah Ro- 
finus Mbon, Asisten 3 Yohanes 
Jinus, Kepala Dinas Pariwi 2 
Theodorus Suardi, Kepala Din: 
jangan, dan 
UKM Edward, serta Kepala Di- 
nas Perhubungan, Komunikasi, 


Bupati 


Menguatkan 


kitar lima menit. Batu payung 
terletak sekitar 2 kilometer arah 
timur dermaga Tobilota. 

Tak ada pungutan untuk me- 
nikmati keindahan alam ini. 
Masyarakat sekitar justru ramah 
menyambut pengunjung dan 
memberi penjelasan singkat me- 
ngenai batu payung. 

”Tahun 2009, pemerintah 
daerah melakukan semenii: 
jalan sepanjang 100 meter, dari 
ruas jalan utama ke lokasi pan- 
tai batu payung. Sebelum se- 

sasi, kendaraan roda dua 
empat tidak bisa ma- 
itu. Namun, setelah 
semenisasi, beberapa truk ma- 
suk dan mengambil pasir, ke- 
rikil, dan batu di pantai,” kata 
Duli lagi. 

Setiap hari selalu saja ada 
pengunjung ke pantai wisata ba- 
tu payung. Umumnya mereka 
adalah warga Botung, Larantu- 
ka, dan desa sekitar, Pengunjung 
terbanyak pada hari libur. 


Air bersih 


Seorang pengunjung, Alex 
Dasilva (28), warga Kelurahan 
Pantai Besar, Kecamatan Laran- 
tuka, mengatakan, kesulitan uta- 
ma ke obyek wisata ini adalah 
air bersih. Pemerintah diharap- 
kan bisa membenahi lokasi wi- 
sata itu dengan mengadakan su- 
mur gali yang dilengkapi dengan 
toilet dan tempat berteduh. 

”Lokasi di sini sudah sangat 
sejuk oleh rindangan pohon ba- 
kau, kusambi, dan pohon asam. 
Namun, pada musim hujan 
pengunjung selalu kesulitan 
mencari tempat aman untuk 
berteduh,” kata Alex. 

Kondisi di bawah rindangan 
batang pohon cukup bersih. Ka- 
rena itu, pengunjung selalu me- 
milih duduk di bawah pohon. 
Pada beberapa cabang pohon 
pengunjung menggantungkan 
tas, pakaian, bekal, dan lainnya. 
Hal ini terjadi karena di lokasi 
itu belum ada penginapan. 

(KORNELIS KEWA AMA) 


n perkebunan kelapa di Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, saat menuju 
Is ctape III di Sumbawa Besar, Kamis (20/9). Etape ketiga yang diikuti 67 peserta tersebut menempuh jarak 68 kilometer, 


dan Informatika — Dominikus 
Damsut. Rapat itu khusus me- 
nyongsong kehadiran tim Jelajah 
Sepeda Bali-Komodo. 

"Inisiatif Kompas menggelar 
Jelajah Sepeda  Bali-Komodo 
adalah momentum langka dan 
sangat berharga hingga sepantas- 
nya mbut gembira. Namun, 

rus ditangkap dan dimanfa- 
atkan semaksimal mungkin demi 
pariwisata Manggarai Barat yang 
semakin bergema,” ujarnya, 

Ta menugaskan khusus Kepala 
Dinas Perhubungan, Komunika- 
si, dan Informatika Dominikus 
Damsut agar mengatur dan me- 
nata rapi rute yang akan dilalui 
tim Jelajah Sepeda Bali-Komodo 
setiba di Labuan Bajo, Minggu 
petang. Jika dimungkinkan, se- 
luruh jaringan jalan utama dan 
jalan pendukungnya dilalui tim 
jelajah sepeda. Kegiatan itu harus 
didahului pemberitahuan keli- 
ling disertai jaringan rute yang 


akan dilalui. (NIT/SEM/JAN/ANS) 
Lihat Video Terkait 
"Jelajah Sepeda" 
di vod.kompas.com/ 
Jelajahsepedalombok 


TAMBANG 


HEWAN PURBA 


Komodo di 
TNK Lebih 


Gempal dan 
Lebih Gelap 


LABUAN BAJO, KOMPAS — 
Keberadaan Taman Nasional Ko- 
modo di Flores, Nusa Tenggara 
Timur, semakin mencuat, “ter- 
utama setelah komodo (Varanus 
komodoensis) sukses menjadi tu- 
juh keajaiban dunia. Di taman 

asional itu, binatang purba itu 
bebas berkeliaran, terutama di 
Pulau Komodo dan Pulau Rinca, 

Namun, Kepala Balai Taman 
Nasional Komodo (TNK) Sustyo 
Triyono di Labuan Bajo, Kabupa- 


ten Manggarai Barat, Nusa 
Tenggara Timur, Kamis (20/9), 
menjelaskan, komodo juga hidup 


di sejumlah kawasan di Flores, 
Postur komodo di Flores lebih 
ramping dan berkulit terang. Ku- 
lit komodo di TNK berwarna 
coklat gelap, berpostur gempal, 
dan badan jauh lebih besar dari 
komodo seusianya di Flores, 

Menurut $ perbedaan 
warna kulit dan postur komodo 
lebih karena kondisi lingkungan 
sekitarnya. Komodo di Flores, di 
luar TNK, kulitnya lebih terang 
karena jarang berendam dalam 
lumpur dan lebih sering di bawah 
naungan pohon. Begitu juga ba- 
dannya yang ramping akibat kian 
nya ketersediaan satwa 
-eperti rusa atau babi hutan 
sebagai mangsa bagi komodo. 

Komodo di TNK berbadan le- 
bih gempal karena satwa mang- 
sanya relatif terji Komodo di 
TNK juga lebih sering hidup di 
padang sabana sehingga selalu di 
bawah panggangan terik menye- 
ngat 

Kepala Balai Besar Konservasi 
Sumber Daya Alam Nusa Tengga- 
ra Timur Wiratno menambah- 
kan, penelitian jajarannya sejak 
tahun 2011 menemukan setidak- 
nya terjadi perjumpaan dengan 
40 komodo secara terpencar di 
Flores, Komodo itu tersebar di 
Cagar Alam Wae Wu'ul (Mang- 
garai Barat), Sambi Rampas 
(Manggarai Timur), dan Riung 
(Ngada), 

Bupati Manggarai Barat Agus- 
tinus Ch Dula di Labuan Bajo, 
Kamis, menyebut komodo di luar 
TNK itu sebagai biawak besar. 
"Yang benar-benar komodo ha- 
nya di Pulau Komodo dan Pulau 
Rinca,” tegasnya. (ANS) 


Dilema Emas Rakyat 
di Tanah Sumbawa 


ambang emas di Pulau 
| Sumbawa, Nusa Tenggara 

Barat, bak pedang berma- 
ta dua: bisa menyejahterakan, 
tetapi juga bisa menimbulkan 
konflik sosial dan persoalan 
lingkungan. Benih-benih perso- 
alan itu sudah tumbuh di dae- 
rah pertambangan, 
s dalam perut bumi Pu- 
lau Sumbawa bukan saja 
banyak kalangan, melainkan ju- 
ga menjadi obrolan "pana 
lama lebih kurang dua jam per- 
jalanan, sepanjang penyeberang- 
an Kayangan (Pulau Lombok)- 
Poto Tano (Pulau Sumbawa), 
akhir Agustus lalu. 

”Sekitar dua tahun terakhir 
ini pertambangan emas rakyat 
tak terkendali di Sumbawa Ba- 
rat. Yang mengkhawatirkan, di 
tempat saya tinggal, limbah di- 
buang ke Danau Lebo. Ini bisa 
mengakibatkan pencemaran be- 
rat,” kata Samsul Rizal (32), 
warga Desa Seteluk Atas, Ke- 
camatan Seteluk, Kabupaten 
Sumbawa Barat. 

Bapak dua anak itu khawatir 
dengan makin banyak tambang 
emas rakyat, yang kian merusak 
hutan. Lubang tambang berke- 
dalaman ratusan meter di pe- 
gunungan pun bisa memicu 
bencana longsor. 

Emas dipercaya terkandung 
di delapan kecamatan di Sum- 
bawa Barat. Daerah yang paling 
banyak emasnya diperkirakan 
ada di Kecamatan Maluk. Di 
tempat ini dari satu karung ba- 
tuan gelondong atas saja, bisa 
dihasilkan emas lima gram. 
Apabila mendapat 10 karung, si 
penambang akan memperoleh 
sekitar Rp 20 juta, dengan 
catatan harga per gram emas 
Rp 400.000. 

Orang-orang dari luar NTB 
pun kini banyak yang "menyer- 
bu” Sumbawa, memburu emas, 
Mereka adalah penambang lama 


E 


yang dulu beroperasi di Seko- 
tong di Lombok Barat, Banyu- 
wangi di Jawa Timur dan Ci- 
kotok di Banten. 


Demam emas 

Selain penambangan rakyat, 
di Kabupaten Sumbawa juga ada 
eksplorasi emas oleh PT New- 
mont Nusa Tenggara (PT NNT). 
Kabupaten Dompu juga sedang 
demam emas. Kepala Dinas 
Koperasi Perindustrian Perda- 
gangan dan Pertambangan 
Energi Kabupaten Dompu Kha- 
irul Insyan mengatakan, saat ini 
ada eksplorasi emas di Keca- 
matan Hw'u oleh PT Sumbawa 
Timur Mining. 

"Eksplorasi sudah berlang- 
sung di 30 titik dengan keda- 
laman mencapai 4000 meter, 


akhir Agustus 2013,” kata Kha- 
irul. Namun, kekayaan emas 
ternyata membuat warga Sum- 
bawa resah. Selain pencemaran 
seperti yang dikhawatirkan 
Samsul Rizal, kesuburan tanah 
dan kehidupan agraris juga ter- 
ancam. Safi'i 40), peternak dari 
Sumbawa besar, mengatakan, 
emas justru lebih banyak dinik- 
mati oleh orang luar. 

Selama ini, petani telah men- 
dapatkan manfaat dari tanah 
Sumbawa. Jagung, kacang hijau, 
kedelai, dan bawang merah, 
serta berbagai macam ternak 
tumbuh dan hidup baik di pulau 
itu. Sumbawa juga menjadi pe- 
nyuplai rumput laut terbesar di 
NTB, Bahkan, kodok pun jadi 
komoditas ekspor di pulau ini. 

Tambang emas memang 
menjadi satu anugerah bagi 
Sumbawa, tetapi jika tak dike- 
lola dengan baik dan adil yang 
timbul adalah setumpuk perso- 
alan. Jangan sampai karena 
emas, kasus kerusuhan tambang 
di Kabupaten Bima terulang lagi 
di Sumbawa. (SEM/NIT/RUL) 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


METROPOLITAN 


25 


Perbaikan Jembatan Penyeberangan 


KOMPAS/RADITYA HELABUMI 


Pekerja memperbaiki kerangka atap jembatan penyeberangan 


sebelum pemasangan ataj 


fas $ UMUM, 


kit Medika Permata Hijau, Jakarta, Kamis (20/9). Perbaikan ini 
akan memberikan kenyamanan bagi warga 
seperti jembatan penyebe 


ng menggunakan 
ngan, 


Peron Stasiun Diperpanjang 


Harga Tiket Tetap Naik akibat Dukungan Pemerintah Masih Rendah 


JAKARTA, KOMPAS — Peron stasiun yang dilewati 
kereta rel listrik akan diperpanjang sehingga dapat 
memuat sepuluh kereta dalam satu rangkaian, 
Penambahan panjang peron ini ditargetkan selesai 


tahun 2013. 


Upaya ini dilakukan, kata Ke- 
pala Humas PT Kereta Api In- 
donesia Daerah Operasi 1 Mateta 
Rijalulhag, Kamis (20/9), untuk 
meningkatkan layanan penum- 
pang kereta. Penambahan pan- 
jang rangkaian akan meningkat- 
as angkut penumpang 
KRL Jabodetabek. 


hanya terd 
kereta karena peron di sebagian 
besar stasiun hanya cukup untuk 
menampung delapan unit kereta 
" kata Mateta. 


Target 27 stasiun 


Mateta menambahkan, per- 
panjangan peron tahun ini akan 
dilakukan di 27 stasiun di Ja- 
bodetabek, Pada tahap pertama, 
tiga stasiun akan diprioritas 


yakni Stasiun Cilebut, Bojong 
Gede, dan 

Peron stasiun yang masih pen- 
dek juga akan ditinggikan. De- 
ngan begitu, penumpang tinggal 
melangkah untuk masuk ke ka- 
bin penumpang KRL. 

PT KAI juga akan membangun 
stabling atau tempat parkir ke- 
reta di Stasiun Parung Panjang, 
Bogor, dan Dao. Langkah ini un- 
tuk mengantisipasi penambahan 
kereta yang terus dilakukan guna 
meningkatkan kapasitas angkut 
penumpang. 

Catatan PT KAI Commuter 
Jabodetabek (KCJ), jumlah pe- 
numpang KRL saat ini berki 
401.122 orang per hari. Angka ini 
diraih k 2011 hingga kini. Se- 
men tahun 2009-2010, ra- 
tasrata — penumpang — adalah 


357895 orang per hari. Dengan 
angkut ini, KRL baru me- 
layani 2 persen dari semua per- 
jalanan komuter, 


Tiket naik Rp 2.000 

Di sisi lain, Mateta memas- 
tikan bahwa tiket KRL untuk 
semua lintas akan dinaikkan mu- 
lai 1 Oktober, yaitu sebesar Rp 
2.000, "Sejauh ini belum ada per- 
ubahan,” ujarnya. 

Tiket merupakan salah satu 
pendapatan PT KAI yang dipakai 
untuk pengembangan KRL. 

Secara terpisah, peneliti mad- 
ya Badan Kebijakan Fiskal Ke- 
menterian Keuangan, Agunan 
Paulus Samosir, mengatakan, du- 
kungan keuangan dari pemerii 
tah bisa membantu mengurangi 
harga tiket tanpa mengorbankan 
pengembangan KRL. 

Namun, dukungan pemerin- 
tah lewat subsidi penumpang 
(public service obligation/PSO) 
kereta ekonomi di seluruh In- 
donesia masih sangat terbatas. 
Tahun 2012, PSO kereta ekonomi 
berjumlah Rp 77042 miliar, se- 


dangkan tahun 2013 menjadi 
Rp 804,8 miliar. 

Bila dibandingkan dengan ang- 
garan perjalanan dinas untuk se- 
mua kementerian dan lembaga 
pemerintah tahun 2013 sebesar 
Rp 21 triliun, subsidi untuk pe- 
numpang kereta ekonomi masih 
sangat kecil. Sementara subsidi 
BBM direncanakan Rp 198,8 tri- 
liun tahun 2013. 

"Sebenarnya PSO merupakan 
salah satu bentuk dukungan pe- 
merintah atas kereta api. Bisa 
juga anggaran dialokasikan lewat 
bentuk lain, seperti belan 
toral peme 
toral pemerintah ini bi 
judkan lewat pembangunan in- 
frastruktur perkeretaapian, se- 
perti gardu Iistrik, persinyalan, 
hingga stasiun,” kata Agunan. 

Bila alokasi subsidi BBM di- 
ambil 5 persen saja untuk pe- 
ngembangan KRL, banyak yang 
bisa dilakukan dan memberikan 
yang baik, terutama untuk 
meningkatkan infrastruktur p 
keretaapian yang tergolong ma- 
hal, Dengan begitu, keselamatan 


perjalanan akan meningkat serta 
gangguan-gangguan bisa dimini- 
malkan. 

Kebijakan ini akan membe- 
rikan hasil yang lebih baik ke- 
timbang menugaskan pengadaan 
sarana dan prasarana untuk KRL, 
kepada PT KAI, seperti yang di- 
amanatkan dalam Peraturan Pre- 
siden Nomor 83 Tahun 2011. 

”Perbaikan KRL tidak bisa di- 
lakukan dengan menerbitkan re- 
gulasi A untuk masalah A. Se- 
baiknya, perbaikan dilakukan 
menyeluruh, mulai dari peren- 
canaan, pelaksanaan, hingga eva- 
luasi,” katanya, 

Pengamat — perkeretaapian, 
Taufik Hidayat, mengatakan, bila 
negara tidak berani menyediakan 
dana besar untuk mengembang- 
kan perkeretaapian, tidak usah 
membuat perencanaan yang be- 
sar, "Kita tidak perlu memal 
kan kereta menjadi tulang pung- 
gung transportasi bila memang 
tidak ada kemauan memberikan 
pendanaan yang cukup. Tanpa 
didukung pendanaan, mustahil 
bisa terwujud,” ujarnya. (ART) 


KECELAKAAN 


Gadis Itu Tidak Tahu Ayahnya Telah Meninggal 


rurat Rumah Sakit Umum Dae- 
rah Koja, Jal Utara, Kamis 
(20/9) siang. Gadis belia itu 
tampak berusaha menahan rasa 
sakit di kakinya. Kaki kirinya 
retak akibat sepeda motor yang 
ditumpanginya tertabrak truk 
trailer di J: Cakung Cilin- 
cing, Jakarta Utara, pukul 11.15. 
Baesri saat itu membonceng 
sepeda motor yang dikemudikan 
ayahnya, Sugianto (55). Semen- 
tara keponakannya, Alif (6), 
yang membonceng di bagian de- 
pan lebih beruntung Ta ter 
tuh, tetapi tidak terluka serius, 
'Tragisnya, Baesri yang meru- 


pakan anak bungsu dari tiga 
bersaudara ini belum mengeta- 
hui ayahnya meninggal dalam 
kece 
ayahnya dirawat di rumah sakit 
yang berbeda dengannya. Bebe- 
rapa kali ia menanyakan keber- 
adaan ayahnya. "Bapak dibawa 


Sementara ji 
dibawa RSCM, 
menemani Ba 
mondar. 


ang IGD. 
an terjadi, Sugian- 
to, warga Bojong, Desa Segara 

jaya, Bekasi, Jawa Barat, hen- 
dak berkunjung ke rumah ke- 
rabatnya di Koja. Baesri mem- 


bonceng di belakang tanpa 
menggunakan helm dan Alif 
membonceng di depan sepeda 
motor Honda Astrea Grand hi- 
tam bernomor polisi B 3819 ZJ. 
Sugianto mengarahkan ken- 
annya memutar dari utara 
selatan dan berada di 
Tiba-tiba & 


peda motor 
truk trailer 
angkut pe 
nomor poli: 
dikemudikan Agus Supr 


ng meng- 
Trailer ber- 


(27) saat itu melaju pelan dari 
arah Marunda, 
Baesri mengaku tak tahu pas- 


ti kecelakaan yang menimpanya. 
Ia hanya tahu sepeda motor 
ayahnya tertabrak. Setelah ja- 


DuDiE sw 


tuh, ia berteriak minta tolong, 
sedangkan ayahnya masih ter- 
geletak di aspal, "Ayah kerja di 
Marunda sebagai buruh mang: 
gul (kuli angkut) beras dan gula. 
Hari ini libur, jadi mengajak 
pergi 


beker 
pergi ke Koja. 
rumah di Bojong,” katanya, 
Agus dibawa ke Pos Satuan 
Lalu Lintas Kepolisian Sektor 
Cilincing untuk dimintai kete- 
rangan, Ta mengaku mengemu- 
dikan kendaraan pelan karena 
lalu lini at itu padat. 
mengingat ada beberapa sepeda 
motor di depannya. "Saya lihat 
spion kanan sudah tidak ada se- 


jang. Pengawi 


peda motor, Saat mulai angkat 
ba dengar kraak, 
la sepeda mo 


sung si 
Kepala Unit Kec 
Lintas Kepolisian Resor Jakarta 
Utara AKP Daud Iskan 
ngatakan, kawasan Jakarta Uta- 
ra rawan kecelakaan yang me- 
libatkan trailer. Ta meminta pe- 
ngend. peda motor lebih 
hati-hati bila sedang be 
atau hendak mendahului tr 
"Trailer itu besar dan pan- 
1 sopir juga bisa 
kurang maksimal. Apalagi ka 
sopir capek. Karena itu, pengen- 
dara sepeda motor sebaiknya 
meningkatkan kewaspadaan,” 
katanya. (RWN) 


1. 


SaRAnan? 


@ eCO menawarkan 5 gaya hidup hunian - SOHO, Suite, Loft, Kondominium dan Townhouse 

@ 5 menit berjalan kaki ke stasiun Interchange MRT Tanah Merah dan terhubung baik ke jalan tol 

@ 13 menit berkendara ke Airport Changi Singapura, 20 menit berkendara ke Central Business District 

@ Terletak dekat dengan Changi Business Park, Singapore EXPO, Universitas ke-4 Singapura - Singapore University of 
Technology and Design dan jalur MRT Eastern Region yang akan datang 

@ Institusi pendidikan ternama seperti St. Anthony's Canossian Primary School, Anglican High School dan Temasek Junior 
College berlokasi dalam jarak 2 km 


Pameran Properti Singapura 22-23 sept 


mber 2012 | 10.00-20.00 WIB 


t me 


Tampa 


OPEN FOR SALE | 


Condo . Suite . Loft . SOHO" Townhouse 


pertumbuh: 


Manajen 


Singapore 


Singapura adalal 


nomiI 


ekonomi 


ingkungan 


da bat 


umah non: 


ya Sal 


hidup yang 
uang Singapura yang kuat 


isan bagi kepemilil 


kualitas 


dan 


untuk 


n asing 


landed 


Hotel Hilton 


Ruang Jovo, Lt.3 
Jl. HOS. Tjokroaminoto No.41-43, Bandung 


Shangri-La Hotel 
Ruang Sumatra Lt.1 
Jl. Jend Sudirman kav 1, Jakarta 


Hotel Gumaya Tower 
Ruang Redwood, Lt.5 
Jl. Gajah Mada No. 59-61, Semarang 


hing: 


serendah 1,5 


LAYANAN BEBAS PULSA Indonesia Representative Office 


00800-1-931000 | Men. 


www.fareast.co.id ' Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 


FRASERS 
CENTREPOINT 
'HOMES 


Le Daaomi 
SEKISUI HOUSE TP INSPIRING BETTER LIVES 


Sing 


FAR EAST ORGANIZATION IS THE ONLY DEVELOPER IN THE WORLD TO WIN SEVEN 


NN 


FIABCI PRIX D'EXCELLENCE AWARDS, THE HIGHEST HONOUR IN INTERNATIONAL REAL ESTATE 


mrioperkoran @ & 


METROPOLITAN 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


Spanduk imbauan untuk menyambut pemimpin baru terpasang di kawasan Tebet, Jakarta, Kamis 


pilkada. 


20/9). M: 


KOMPAS/RIZA PATHONI 


arakat DKI Jakarta menyambut pasangan Jokowi-Ahok hasil 


Partisipasi Pemilih Meningkat 


Putaran | 63,62 Persen, Putaran II 65,52 Persen 


JAKARTA, KOMPAS — Secara keseluruhan, 
partisipasi pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta 
putaran kedua meningkat. Hitung cepat Litbang 
Kompas menunjukkan partisipasi pemilih naik 
sekitar 2 persen, yaitu dari 63,62 persen pada 
putaran I menjadi 65,52 persen pada putaran II. 


Adapun jumlah yangtidak ber- 
ar 3448 persen 
juta pemilih, me- 
nurun dibandingkan dengan pu- 
taran pertama (36,38 persen). 

Kondisi ini seperti terpantau 
pada beberapa tempat pemu- 
ngutan suara (TPS) di wilayah 
Jakarta Timur. Di TPS 29, Batu 
Ampar, Kramat Jati, tempat ca 
lon wakil gubernur Nachrowi 
Ramli menggunakan hak suara- 
nya, tingkat partisipasinya naik 
16 persen, 

Pada putaran pertama, pemilih 
yang datang ke TPS 29 sebanyak 
267 orang, sedangkan putaran 
kedua 818 orang, Jumlah pemilih 
terdata di daftar pemilih tetap 
(DPT) sebanyak 479 orang. 

Di kampung Tanah Merah, Ke- 
lurahan Rawa Badak Selatan, Ke- 
camatan Koja, Jakarta Utara, 
warga bahkan sudah mendatangi 
TPS sejak pagi. Ketua Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Sua- 
ra (KPPS) TPS 66 Kampung Ta- 
nah Merah, Rawa Badak Selatan, 


Koja, Naman merasa tidak me- 
nemui kendala dalam pelaksa- 
naan pemungutan suara. 

Slamet (38), warga RT 008 RW 
004, Kelurahan Warakas, Keca- 
matan Tanjung Priok, Jakarta 
Utara, Kamis (20/9), mengaku 
antusias memberikan suara. Bah- 
kan, banyak yang datang pagi 
sebelum TPS buka, Warga ju, 
tidak terpengaruh dengan ber 
bagai isu negatif yang muncul 
menjelang putaran kedua, 

Selepas melihat hasil hitung 
cepat, warga juga tak memper- 
masalahkan siapa yang menang, 
Mereka hanya berharap siapa 
pun yang menjadi gubernur bisa 
memperbaiki kehidupan mereka. 
“Siapa pun yang jadi, kami ingin 
Jakarta yanglebih baik," kata Roy 
Mangindaan, warga RT 001 RW 
014, Muara Karang, Pluit, Pen- 
jaringan, Jakarta Utara, 

Menurut Roy, warga sangat 
antusias memberikan s y 
Dari 584 pemilik suara di RT 001 
RW 014, sebanyak 418 di an- 


taranya menggunakan suara pa- 
da putaran kedua. 

Di Jakarta Selatan, rata-rata 
pemilih yang menggunakan hak- 
nya bahkan di atas 70 persen. 
Beberapa pemilih mengaku ter- 
gerak memilih karena meras 
ada calon pemimpin yang mem- 


"Waktu masih banyak calon di 
putaran pertama kemarin malah 
enggak nyoblos, malas. Tetapi, be- 
a mu- 
lai banyak mengikuti berita ten- 
tang kedua calon dan tertarik 
nyoblos,” kata Alexia (28), warga 
Pondok Ind 


Aman 
Dari pantauan di sejumlah 
daerah, baik waktu pemilihan 


upun $ pemilihan, 
na Jakarta terlihat aman. Di ka- 
wasan bekas kebakaran di RT 
008/009 RW 001, Kelurahan Ta- 
nah Sereal, Kecamatan Tambora, 
dan di RT 004 RW 002, Ke- 
lurahan Tambora, Kecamatan 
Tambora, warga menyatakan bisa 
memilih dengan bebas, 
”Kami bisa memilih sesuai ke- 
inginan, tidak ada yang meng- 
ancam atau mengintimidasi. 
Warga, meski berbeda pilihan, 
juga tidak ada masalah,” kata 
Aceng (50), warga RT 004 RW 
002, Kelurahan Tambora. 
Menurut Aceng, sebelum pe- 


milihan memang sempat ada ru- 
mor meresahkan, "Tapi kami ti- 
dak takut, kami tetap memilih,” 
kata Aceng di TPS 04. 


Peran banyak pihak 

Hal ini juga tidak terlepas dari 
peran banyak pihak. Petugas 
KPPS di TPS 15 Kelurahan Ge- 
dong, Kecamatan Pasar Rebo, mi- 
salnya, berupaya meningkatkan 


pemilih — dengan 
menggelar hiburan musik di TPS 


an pemusik jalanan. 
putaran pertama, ting- 
kat partisipasi di TPS hanya 68 
persen dari 531 pemilih dalam 
DPT, Putaran kedua, jumlah pe 
milih yang datang mencapai 
hampir 70 persen,” kata Ketua 
KPPS TPS 15 Eddy Suyono. 
Untuk meningkatkan partisi- 
pasi pemilih, petugas di TPS 22 
Kelurahan Kenari, Kecamatan 
Senen, juga sempat mendatangi 
dua pasien yang menjalani rawat 
inap di Rumah Sakit Cipto Ma- 
ngunkusumo, Kedua pasien itu 
sedang menderita sakit ginjal. 


Gubernur nilai antusias 

Gubernur DKI Jakarta Fauzi 
Bowo saat meninjau ke sejumlah 
TPS menilai, masyarakat antu- 
sias mengikuti pilkada putaran 
kedua 

"Ini barangkali boleh dikata- 
kan kesadaran berdemokras 


Toyib Tewas Jatuh dari 
Kereta Rel Listrik 


Remaja berusia 15 tahun, Toyib, 
ditemukan tewas di pinggir rel 
kereta api di Jalan Kemuning 
Raya, Pejaten Timur, Pasar 
Minggu, Jakarta Selatan, Kamis 
(20/9) pukul 11.55. Menurut In- 
spektur Satu Sudiro, anggota 
Kepolisian Sektor Pasar Minggu, 
yang datang ke lokasi tersebut, 
korban adalah warga Jalan Su- 
kabumi Menteng, RT 003 RW 
003, Menteng, Jakarta Pusat. 
Korban diduga tew: 
jatuh dari KRL jun 
gor-Jakarta. Polisi membawa j 
sad korban ke RSCM. (RTS) 


Taman Safari Lebih Ramai 


Jumlah pengunjung Taman Sa- 
fari Indonesia, Cisarua, Bogor, 
Jawa Barat, hari Kamis (20/9) 
lebih ramai ketimbang hari bia- 
sanya. Kehadiran pengunjung 
mulai melimpah sejak pukul 
13.00. Sebagian pengunjung ber- 
dari Jakarta. Sebagian da- 
tang setelah mengikuti Pilkada 
DKI Jakarta, sebagian lagi justru 
tak berminat mengikuti Pilkada 
DKI dan memilih menghal 
kan waktu bei 
sana. Menurut Yulius Suprihar- 
do dari Humas Taman Safari 
sebagian besar pengunjung jus- 
tru datang dari luar Jakart: 
"Memang tidak seramai hari li- 
bur di akhir pekan, tetapi lebih 
ramai dari hari biasa,” ujarnya 
saat ditemui kemarin. (WIN) 
Puncak Diguyur Hujan 


Hujan deras mengguyur kawas- 
an Puncak, Bogor, hingga Ci- 
binong, Jawa Barat, sejak pukul 
1700 hingga pukul 20.00, Kamis 
(20/9). Akibatnya, lalu lintas se- 
panjang jalur Puncak-Jakarta 
tersendat. Sebagian ruas jalan 
bahkan macet total, terutama di 
sekitar pasar. Sebelumnya, lalu 
lintas di jalur Jakarta-Puncak 
sudah macet pukul 0900-1100 
dan pukul 12.00-14.00. Untuk 
memperlancar arus kendaraan, 
polisi melakukan sistem buka- 
tutup di jalur utama itu. (WIN) 


Wisata Botani 


Wisatawan 
asing melihat 
pohon raksas: 
jenis 


yang menjadi 


koleksi Kebun 
Raya Bogor di 
Kota Bogor, 
Jawa Ba 
Kamis (20/9). 
Kebun seluas 
sekitar 87 
hektar ini jadi 
laboratorium 
botani dengan 
koleksi 


jenis tanaman. 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


(AAN 


Polisi Selidiki Jatuhnya Angga 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
polisian masih mendalami kasus 
jatuhnya anak berusia lima ta- 
hun, Angga, dari Lantai 28 Apar- 
temen Mediterania 1 Tower B, 
Kelurahan Tanjung Duren Se- 
latan, Kecamatan Grogol Petam- 
buran, Jakarta Barat. Peristiwa 
jatuhnya korban tersebut terjadi 
hari Rabu (19/9) sekitar pukul 
17.30. 

Kami memang membantu 
penyelidikan kasus jatuhnya 
korban. Saat ini belum dipastikan 
korban jatuh karena kelalaian 
atau sebab lain. Semoga dalam 
waktu dua-tiga hari ke depan 
kami bisa mengungkap kasus ini 
secara jelas,” kata Direktur Re- 
serse Kriminal Umum Kepoli- 
n Daerah Metro Jaya Komi- 
saris Besar Toni Harmanto, Ka- 
mis (20/9) siang. 

Secara terpisah, Kepala Ke- 
polisian Sektor Tanjung Duren 
Komisaris Dwi Indra Laksmana 
menjelaskan, pihak kepolisian 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


mengetahui ada korban jatuh da- 
ri apartemen itu dari laporan 
petugas keamanan setempat, 
yang melaporkan 30 menit sete- 
lah kejadian. Saat kepolisian da- 
tang ke lokasi, polisi mendapat- 
kan korban sudah tewas di dekat 
kolam renang di lantai dasar. 

Korban adalah putra Ny Dewi 
Rahayu dan Li Zaihong. Menurut 
Dwi Indra, saat kejadian, kedua 
orangtua korban mengaku tidak 
ada di apartemennya, tetapi be- 
lum dapat kepastian korban saat 
itu tengah diasuh atau bersama 
siapa. 

"Ini yang sedang kami telusuri. 
Sejumlah saksi memang sudah 
kami ambil keterangannya. Saat 
ini, kami masih menyelidiki dan 
mendalami kasus ini,” katanya. 

Berdasarkan keterangan se- 
orang saksi, ada seseorang ber- 
sama korban sesaat sebelum 
korban jatuh ke bawah. Saksi itu 
tinggal di apartemen Tower A, 
atau berseberangan dengan apar- 


temen dihuni 
korban, 

Menurut keterany 
sebut kepada polisi, dirinya me- 
lihat ke arah korban, awalnya 
karena mendengar suara ken- 
cang tangi: anak. Ter- 
nyata suara itu dari seberang 
apartemennya. 

Yang dilihat saksi saat itu, kaki 
sang anak yang tengah menangis 
kencang itu dipegang oleh dua 
tangan, yang tidak kelihatan wa- 
jah atau tubuh pemilik tangan 
itu. Lalu, tangan itu melepas pe- 
gangannya pada kaki kiri korban. 
Kemudian tangan satunya juga 
melepaskan kaki kanan korban. 
Akibatnya, korban jatuh ke ba- 
wah dan akhirnya tewas di ping- 
gir kolam renang dengan kondisi 
tangan kanan memar, kaki kanan 
patah, serta mulut dan hidung 
mengeluarkan darah. 

Saksi lain melihat hal itu saat 
dia tengah berada di taman apar- 
temen tersebut. (RTS) 


keluarga 


yang 


tadi kegembiraan 
dan rasa cinta mereka pada per- 
yan, Meskipun platform po- 
litik mereka berseberangan, 
ga tetap menjaga kerukunan,' 
ta Fauzi 

Sementara itu, Manaji 
Lingkaran Survei Indone 
Darma menilai, peningkatan par- 
tisipasi pemilih tergolong tidak 
ignifikan karena masih 
na dengan Pilkada DKI 2007, 
yaitu 65 persen. "Hanya ada pe- 
ningkatan sedikit,” katanya, 

Berdi an pengaduan yang 
masuk ke Kompas, tidak signi- 
fikannya peningkatan partisipasi 
pemilih bisa juga diakibatkan 
h lemahnya sistem pendaf- 
an pemilih. Sejumlah warga 
mengeluhkan, mereka tidak bisa 
memilih pada putaran kedua, y 
dahal pada putaran pertama bisa 
memberikan s uara. 

(FRO/RWN/MDN/RAY/NEL/ART) 


lalu 


Pp 


Navigasi Pergerakan 
Pesawat Diperbarui 


TANGERANG, KOMPAS — 
Prosedur sistem pemanduan lalu 
lintas udara di Bandara Inter- 
nasional Soekarno-Hatta, Kota 
Banten, mulai diper- 
is (20/9). 

Sistem navigasi itu mencakup 
pola pengaturan pemanduan ke- 
berangkatan pesawat (standard 
instrument departures/SID) serta 
pemanduan keberangkatan dan 
kedatangan pesawat (standard 
terminal arrival routes/STAR). 

Terhitung mulai pukul 07.00, 
PT Angkasa Pura TI juga meng- 
operasikan sistem pemanduan di 
n menara kontrol. Se- 
m pemanduan ha- 
nya dilakukan dari sisi utarz 

"Pengoperasian kedua fasilitas 
baru ini adalah upaya mening- 
katkan keamanan dan kesela- 
matan penerbangan di wilayah 
udara Bandara Soekarno-Hatta 
dan Flight Information Region 
(FIR) Jakarta. Selain itu, juga 
untuk mengantisipasi pertum- 
buhan pergerakan lalu lintas pe- 
menda- 
tang” kata Direktur Utama PT 
Angkasa Pura II Tri $ Sunoko 
kepada wartawan di Kota Ta- 
ngerang, Kami: 

Sistem ini, kata Sunoko, akan 
menentukan pola pengaturan 
pergerakan pesawat yang berang- 
kat dan datang melewati koridor 
udara, baik batasan ketinggian 
pesawat maupun kecepatannya. 

Sistem ini juga akan memi- 
sahkan antara pergerakan pesa- 
wat yang datang dan pergi de- 
ngan tingkat akurasi sangat 
tinggi. 

”Tanpa sistem pola pengatur- 
an pemanduan SID dan STAR, 
pesawat harus terbang dalam lin- 
tasan yang mengikuti posi 
siun navigasi di bum 
dengan sistem ini, p 
terbang dalam lintas 
bih efisien, melint: 


Iknya, 
awat dapat 
an yang le- 
i rute berupa 
titik-titik imajiner yang disebut 


waypoints,” kata Sunoko. 


Sebagai acuan 


Menurut Sunoko, em ini 
dapat menentukan posisi dan ke- 
cepatan pesawat dengan mema- 
kai acuan dari data yang dipan- 
carkan stasiun navigasi bumi. 

Dari sistem ini, lanjut Sunoko, 
pilot akan mudah memperoleh 


informasi sebagai acuan dalam 
penerbangan melalui navigation 
display, baik berbentuk peta di- 
ital, rencana rute yang akan di- 
lewati, maupun tanda-tanda na- 
vigasi lain, semisal bandara dan 
stasiun navig: 

Selain itu, sistem ini bisa ter- 
hubung dengan sistem autopilot 
pesawat untuk memberikan au- 
tomatic guidance, 


Kurangi komunikasi 
Corporate Secretary PT Ang- 
kasa Pura TI Trisno Heryadi 
mengatakan, sistem ini meru- 
pakan sebuah desain rute yang 
dapat mengurangi jumlah komu- 
nikasi antara pilot dan petugas 
pengatur lalu lintas udara (ATC) 
it datang maupun meninggal- 
kan bandara sehingga pilot me- 
miliki otoritas menerbangkan 
pesawat dengan sangat sedikit 
intervensi dari ATC. 
”Berkurangnya intervensi ATC 
tersebut secara otomatis mengu- 
rangi beban kerja ATC dan pilot 
serta peningkatan kewa 
(situational awareness) pilot da- 
lam melakukan manuver, Juga, 
sumsi bahan bakar berku- 
ijar Trisno 
lam pengoperasian sektor 
pemanduan baru pada se- 
latan menara, kata Sunoko, peng- 
awas akan mereduksi waktu 
antrean pesawat di pinggir lan- 
dasan pacu menjelang lepas 
landas. 


Tingkatkan kewaspadaan 

Pengoperasian ini juga bisa 
meningkatkan kewaspadaan pe- 
ATC dan pilot saat dalam 
ah pergerakan di bandara. 
a sebelumnya menara ha 
nya dilengkapi one-deck peng- 
awas yang menghadap ke lan- 
an pacu sebelah utara, kini 
sudah berlaku double-deck con- 
Irol sehingga pola pengawasan 
dan pemanduan perge pe- 
sawat di kedua runway (sisi utara 
dan selatan) bisa lebih maksi- 
mal," kata Sunoko, 

Proses pengkajian pengopera- 
ian double-deck ini dilakukan 
sejak tahun 2009. 

Hasil kajian itu ditindaklanjuti 
dengan penggantian peralatan 
pendukung pengoperasian « 
selatan tahun 2010. (PIN) 


thie garden residen 
— LA 


N 
NEXGNUSIVE dengan INGKUNGAN HUAU di Pusat Kota Jai 


ad 


SEMANGGI/ 
CAWANG 


BARAT 


Ayo Bergembira Bersama Keluarga 


HIDANGAN : 


@54372225 


JL. DAAN MOGOT RAYA KM 11 
Hanya 10 Menit dari PIK & Kampus Untar-Trisakti ' WWW.CASAJARDIN-RESIDENCE.COM 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 METROPOLITAN 27 


Menuju 
Jakarta 1 


ntusiasme warga Jakarta menu- 
As: bilik suara untuk memberi- 

kan hak suaranya bagi calon 
pemimpin DKI Jakarta dalam lima 
tahun ke depan sudah terlihat sejak 
pagi. Dua pasangan, Fauzi Bowo- 
Nachrowi Ramli dan Joko Widodo-Ba- 
suki Tjahaja Purnama, yang bertarung 
dalam putaran kedua, berusaha tampil 
memikat warga dan santun. 

Sementara itu, J: , yang biasa- 
nya macet oleh kesibukan pada pagi 
emarin pagi terlihat lengang dan 
berdenyut pada siang hari 
it mencoblos, Pasang- 
an Jokowi-Ahok yang unggul dalam 
hitung cepat mendapatkan ucapan se- 
lamat dari lawannya, pasangan Fo- 
ke-Nara, Kini masyarakat tinggal me- 
nagih janji si pemenang. (DNU) 


1 5 
'#f P 


“espp aa 


KOMPAS/SRI REJEKI 


Warga Solo, Jawa Tengah, 
mengenakan topeng pasangan 
calon gubernur/wakil gubernur 
DKI Jakarta dan mengacungkan 
jari tanda damai selepas 
menonton hitung cepat di 


| televisi di kediaman Miyono, 
Pakde Jokowi, Kamis (20/9). 
Warga Solo men, n rela 
melepas Jokowi sebagai Wali 
Kota Solo untuk menjadi 
Gubernur DKI Jakarta, 
| —ayl 
KA 
Pn ten 
AN ng . | Calon gubernur 
. — ' “— 'auzi Bowo bersama 
aa Ana Yana | yya, Sri Hartati 
KOMpAS/AOUS SUSANTO | ' BI Fauzi Bowo, di TPS 
: k $ A ' : Ol, Kelurahan 
Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang tengah || | — ! Gondangdia 
menggunakan hak pilihnya. Te aa aa | Menteng, Jakarta, 


'KOMPAS/LASTI KURNIA 


Acer recommends Windows" 7. are 


All-in-One PC 
Less Space More Performance 


Aspire 75801 (24") Aspire 25771 (23”) / 
Mulb-tooch Widescreon Multi-touch Widoscreen Mi se | 


Rp 8,999jt" 


Inter” Core" (7-20008 Processor (BM GHz) « Genuine Windowa" 7 | intel" Core" 13-2120 Processor (3.30 GH - Ganuine Windows" 7 
Home Premium (Touch Pack) « 2GB Nada” GTSIO » 4 GB DORI » | Home Premium (Touch Pack) - 1GB Nvsdia" GT 520 - 4GB DDAI 
KOMPAS/PRIYOMHODO 1STB HOD « DVD » Dual TV tuner support « rerota control » Wrelesa | 1rB HDD DVD 

mena and keyboard 


Alno Avatar & 
'Aapire 25801 (24”) wth Int" Core"" (-2M008 Processor, 168 (am 3) 2) MI 
Media” GTS20 & ITB HOD 


Rp 12,999jt" 
TER USB.) kam MM 9 Ea 


Aspire 21850 (20”) 1 
Rp 5,6a9jt' : 


Inter” Pertikarn” Processor GE40 (28 GH3) « Genuine Windows" 7 | Inter" Atomrw 02500 Duat Core Processor « Genuine Windows" 7 
Morne Basic » Inter" HD Graphics « 2GB DOKS » 500GB HBO » DVD » | MHome'Basie « Nia" ON" Grapines « 2GEI DDAS « SOGE HDO DVD 


Aspire 21650 (18.5") 


npasesir Rp 4,049jt" 


sem maa Le NN 
Peaara karate 
Page aan) 
Rp 4,999jt" ME massa Rp 3,399jL 
3G & WSC 


ASPIRE 
O- O— — @- 


www.acer.co.id 
Pastikan produkmu ansi resmi PT Acer Indonesia 


TPS 22 di Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. 1 
WN Ga 2 MALAM aa n 
Aa Da ca Oris BAUMpAPAN sa kang 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Hadiah (rupiah) yang diterima pemenang 
sayembara logo PON XIII, 1993, Rudy Sri 
Handoko dari Sidoarjo, Jawa Timur. Jumlah 
naskah yang masuk 2.650 buah 


43 Cabang 
di PON 


Jabar 


2016 


KONI Pusat Setuju jika Arena Siap 


PEKANBARU, KOMPAS 


— Komite Olahraga 


Nasional Indonesia Jawa Barat mengusulkan 43 
cabang olahraga dipentaskan dalam Pekan Olahraga 
Nasional XIX 2016 yang digelar di provinsi itu. 
KONI pusat mengisyaratkan, hal itu dimungkinkan 
jika semua arena yang dibutuhkan siap digunakan. 


Ketua KONI Jabar Azis Syarif, 


di Pekanbaru, Riau, amis 
(20/9), mengatakan, pihaknya 


mengusulkan agar semua cabang 
olahraga yang digelar dalam PON 
Sumatera Selatan 2004 dan PON 
Kalimantan Timur 2008 kembali 
dipentaskan. Adapun PON Riau 
2012 menggelar 39 cabang olah- 
raga. 

Dia menga 
dan pembini 
berhak 


akan, semua atlet 
cabang olahraga 
menikmati kompetisi 
yang memadai, seperti PON, 
Apalagi PON diselenggarakan 
empat tahun "Pembina, 
atlet, dan pengurus telah ber- 
susah payah membina, berlatih, 
mencurahkan tenaga, pikiran 
dan air mata untuk berpre 
kata Azis. 

Lebih lanjut dia menyatakan, 
keputusan PB PON Riau tidak 
melangsungkan beberapa cabang 
olahraga nomor lomba me- 
nuai kekecewaan banyak pihak, 
Sejumlah cabang olahraga an- 
dalan Jabar juga tak dipentaskan, 
seperti berkuda dan dansa. Be- 
pa kali KONI Jabar mem- 
protes keputusan PB PON Riau, 
diperkuat dengan putusan peng- 
adilan tata usaha negara yang 
mengesahkan pelaksanaan dua 
cabang olahraga itu. Namun, PB 
PON bergeming, 

Secara terpisah, Ketua Umum 
KONI Tono Suratman mengata- 
kan, meski bar cabang olah- 
raga dipertandingkan pada PON 
2016, bukan berarti cabang olah- 
raga olimpiade dan Asian Games 
tidak menjadi fokus utama. 

Lebih lanjut, dia menjelaskan, 
sebagai tuan rumah, seperti hal- 
nya SEA Games, Jabar berhak 
menentu cabang 
olahraga yang akan digelar, Na- 
mun, tetap saja, KONI juga me- 
miliki kewenangan untuk me- 
lakukan pengawasan terhadap 
sabang olahraga dan nomor yang 
akan dipertandingkan. ati, 
semua cabang yang akan diper- 
tandingkan akan dimusyawarah- 


R 


n terlebih dulu dalam rapat 
kei ional KONI. Di 
akan dibicarakan usulan 43 ca- 
bang tersebut,” katanya. 

Senada dengan Azis Sy 
no menyatakan, PON dila 
kan empat tahun s At 
let cabang olahraga di luar cabang 
olahraga yang dipertandingkan di 
olimpiade, menurut Tono, juga 
memerlukan media untuk ber- 
kompetisi. "Mereka juga harus 
diwadahi,” katanya. 


» 


Inventarisasi arena 
Azis mengatakan, langkah per- 

a yang akan dikerjakan KONI 
adalah menginventari: 
ngada di seluruh wi 
Semua arena akan diteliti 
tingkat kesiapan penggunaannya, 
terutama yang sudah tua, dima- 
kan usia, 

"Penggunaannya belum al 
ditetapkan sekarang. Kami 


menginventarisasi dulu tingkat 
dan 


rusak 
rena 


keru: 
perlu dipert: 
segera diperbaiki. Bila ta 
kami akan meminta pemeri 
untuk membangun venue baru," 
tuturnya, 

Dia mengatakan, kemungkin- 
an besar, penyelengg: 
2016t n terpusat hanya di 
sekitar Kota Bandung, Cimahi, 
dan Kabupaten Bandung. Me- 
nurut rencana, arena-arena akan 
disebar, disesuaikan dengan kon- 
disi lingkungan. ti Danau 
Cipule di Kara 
nakan untuk ang olahr: 
dayung atau perahu naj 
dimungkinkan. Sementara 
bang balap sepeda akan dipus 
kan di Subang dan sekitarn, 
Nanti akan kami lihat kondis 
setiap kawasan dan venue,” kata 
Aris lebih lanjut. 

Tono sendiri mengatakan, 
jumlah cabang olahraga akan di- 
sesuaikan dengan kesiapa 
di daerah penyelenggai 
berharap, persiapan PON Jabar 
lebih optimal. (MHD) 


“ca- 
t- 


KOMPAS, 


JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


Banyak Atlet Sudah Pulang KONI Siap 


PEKANBARU, KAMIS — Se- 
banyak 8.170 atlet dan ofisial se- 
jumlah cabang olahraga telah pu- 
lang ke da mereka ma- 
sing-masing st a berkala. De- 
ngan demi a penutupan 
Pekan Olahraga Nasional Riau 
2012 yang dihadiri Wakil Presi- 
den Boediono tidak diikuti se- 
mua peserta, bahkan sebagian 
atlet peraih me cmas. 

idah sekitar 3.170 atlet dan 
ofisial yang telah pulang melalui 
jalur udara. Gelombang kepu- 
langan berlangsung s 
tember hingga hari ii 
posko utama untuk 


ransportasi kontingen di 
Pekanbaru, Kamis (20/9). 
Merujuk rekapitulasi daftar 


kepulangan kontingen di posko 
utama di Bandara Sultan 
Kasim II, Pekanbaru, 
September terdapat 205 atlet dan 
ofisial yang pulang dengan trans- 
portasi udara dan darat, Merek 
antara lain, berasal dari Sumate 
arat, Jambi, Gorontalo, Nusa 
nggara Timur, Sulawesi Teng- 
ara, Jawa Barat, Sumatera Uta 
ra, Nusa Tenggara Barat, Aceh, 


Jabar Pertahankan Gelar Juara Umum 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Jawa Barat mempertahankan ge- 
lar juara umum cabang catur 
dengan 4 emas, 2 perak, dan 2 
perunggu. Pencapaian itu lebih 
tinggi 1 perak dan 1 perunggu dari 
lawan terberatnya, DKT Jak: 


1 Hak 
perunggu. Pos tiga ditempati 
Kalimantan Timur (0-3-1), lalu 
Jawa Timur (1-0-0) di peringkat 

at, dan Riau (0-1-2) di po- 


ampung dan Bali, 
ma meraih satu per: 

Pada final nomor catur stan. 
yang digelar di Pekanbaru, Rabu 
(19/9) malam, Jabar menambah 2 
emas dan 1 perunggu dari nomor 
ndar, Grand Master Interna- 
Wanita (GMIW) Irene 
Kharisma menambah emas bagi 
Jabar dari perseorangan putri se- 
telah mengemas poin 75. Se- 
mentara Master Fide Wanita Di- 
ta Karenza (Kaltim) meraih pe- 
rak dengan poin 6 dan Diah Rah- 


mawati (Banten) mendapat pe- 
runggu dengan poin 

Pecatur Jabar lainnya, Master 
Fide Deni Sonjaya, menambah 
emas dari nomor standar per- 
seorangan putra. Perak nomor ini 


diraih pecatur Kaltim, Igra Moe- 
a Putra, dan perunggu oleh Ruby 
Tamono (Sumatera Barat). 


DKI juga menambah dua emas 
dari nomor standar, Pada hari 
terakhir, tim DKT menyabet dua 
emas beregu putra dan putri. 
DKI diperkuat Danny Yuswanto, 


Yogyakarta, dan Banten. 

Wajar jika para peserta PON 
Riau itu pulang karena pertan- 
dingan memang telah rampung. 
Sejak 16 September, cabang olah- 
seperti renang, sepak bola, 
arate, tarung derajat, dan atletik 
telah selesai. 

Sehari setelahnya, 17 Septem- 
ber, terdapat 415 orang pulang ke 
Sumatera Barat, Gorontalo, Kali- 
mantan Timur, Sulawesi Tengah, 
Bengkulu, Jawa Barat, Yogyakar- 
ta, Nusa Tenggara Barat, Bali, 
Maluku, Banten, Kalimantan Se- 
latan, dan Jawa Timur. Pada 18 
September, peserta yang pulang 
sebanyak 341 orang. Adapun pa- 
da 19 September, yang pulang 
mencapai 659 pesei 
"Untuk hari ini, 787 atlet dan 
ofisial yang pulang” kata Kepala 
Bidang Perhubungan Udara Di- 
nas Perhubungan Riau Eddy Su- 
kiatnadi, 

Meski banyak yang pulang 
mendahului penutupan, lanjut 
Eddy, banyak pula yang tinggal 
hingga beberapa hi Mereka 
masih ingin menikmati Pekan- 
baru,” ujarnya, (ANTARA/IVV) 


Dede Liu, Tirta andra Pur- 
nama, dan Andrean Susilodinata 
serta Medina Warda Au- 

ana Tamin, Felica 
Evi Lindawati 


dan 


Trenseno, 
(putri). 
Perak beregu putra diambil Ja- 
bar yang diperkuat GM Susanto 
Megaranto, Awam Wahono, An- 
jas Novita, dan Farid Firmansyah. 
Adapun Sumatera Selatan yang 


bermaterikan Kasmiran, Ivan Si- 
turu, Irwanto Sadikin, dan Taufik 
Halay meraih perunggu. (MKN) 


national Exp 
rayoran, Jakarta, | 
www.fiasia-indonesia.com 


One place. Thousands of food 
and beverage ingredients. 


Countless new business opportunities in Southeast Asia. 


“ Akses pasar Asia Tenggara yang bertumbuh pesat 
“ Temukan perkembangan baru dan inovatif di i 


dustri ini 


“ Kembangkan jaringan, peluang kontak langsung untuk membangun bisnis Anda 


Fi Asia menghadirkan lebih dari 400 peserta pameran lokal, regional dan global, plus: 


Future of Food Factors, konte 
himpunan Ahli Tekn 
Teknologi 


Seminar 


dan tips memasarkan p 


nsi berskala interna: 


esia (PATPI) bekerja sama 


jonal yang diselenggarak 
ngan Departem 


nai bahan baku pangan yang Halal, peluang bisnisnya 
buk Halal ke pasar global 


Pertemuan Anggota GAPMMI untuk membahas perkembangan terkini, kebijakan baru 


dan isu - isu hang 


Ingredients In Action oleh Innova Market Insights - Temukan bahan baku terbaru 


dan tren terkini hanya di Tasting Bar. 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PEKANBARU, KOMPAS — 
KONI siap menerima protes dari 
kontingen yang tidak puas terha- 
dap penyelenggaraan PON Riau 
2012. Ketua Umum KONI Tono 
man mengatakan, 
lam PON adalah hal 
dan lumrah, tetapi h: 
paikan sesuai dengan mel 
dan prosedur. 

ya sebagai Ketua Umum 
KONI siap menerima protes dari 
kontingen. Tapi, tidak perlu 
ada gugatan. Sangat lucu kalau 
ada KONI provinsi yang meng- 
gugat KONI pusat, itu terlalu 
i i ta Tino. 


protes 


sangan PON ten at daan 
kim dan panitia pelaksana, Se- 
h 


semua persoalan bisa 


(Gp Aga at 


erima Protes 


Menurut Tono, tim pengawas 
dan pengarah PON 2012 dari 


KONI sudah bek: maksimal 
meminimalkan pro! B PON 
dan KONI bekerja keras selama 


empat bulan sebelum pelaksana- 
an PON agar pesta olahraga em- 
pat tahunan itu berlangsung lan- 
car, 

Mengenai dana penyelengga- 
aan, Tono mengusulkan agar 
ke depan PON tidak hanya di- 
APBD, tetapi juga APBN. 
annya, PON adalah pesta 
olahraga nasional. Gagasan untuk 
menyelenggarakan PON di dua 
si juga penting untuk di- 
ji mendalam. Tono menutur- 
kan, banyak daerah di luar Jawa 
yang ingin menjadi tuan rumah 
PON. 

”Mereka tidak ingin menjadi 
juara umum, cuma ingin menjadi 
tuan rumah PON, 


MAL 
17 


AND ENJOY Of 


UP TO 


0 


KOMPAS/YUNTADHI AGUNG 


Jabar protes 

Ketua KONI Jawa Barat Azis 
Syarif mengungkapkan, konti- 
ngen Jabar mengajukan protes 
kepada KONI pusat, PB PON, dan 
panitia pelaksana karena Jabar 
merasa dirugikan oleh keputusan 
wasit dan juri di lomba jalan 
cepat, sepatu roda, pertandingan 
tinju, dan karate. "Medali kami 
dirampas akibat keputusan wasit 
dan juri,” kata Azis. 

Azis menuturkan, KONT Jabar 
sudah menyampaikan protes ke- 
pada PB PON, KONI, dan panitia 
pela beberapa hari lalu. Na- 
mun, hingga h: penutupan 
PON, belum ada jawaban. "Scha- 
rusnya jawaban diberikan sebe- 
lum PON ditutup, Tapi, kami 
hanya mengajukan protes, tidak 
akan melakukan gugatan karena 
kami cukup puas di peringkat 
kedua,” katanya. (WAD) 


MA AU 


TAM 


AN ANGGREK 
SEPTEMBER 2012 


FREE 


BACA 
Hat 
Mu TANONY 


SPECIAL 


Bil 


Ea — 
GIFT VOUCHER 


100000 


GMATAHARI si -. 


DEPARTMENT STORE 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


Medali terbanyak yang diraih perenang Glen Victor Sutanto, PON XVII 
atlet Jabar, pada PON XVII dengan 5 emas, Ti 
2 perak, dan 1 perunggu, ditambah dengan tiga pemecahan 


rekor PON di gaya punggung dan kupu-kupu 


DKI Rebut Emas 
Terakhir PON 


Fatahillah Rebut Emas Pamungkas Balap Sepeda 


PEKANBARU, KOMPAS — Tim polo air putra DKI” ”Tadi hujan terus mendung, 
Jakarta merebut medali emas terakhir di Pekanbaru, ai Ya F 


didukung empat rekan setim. 
Kamis (20/9), dan menyempurnakan status DKI Mereka membantu saya,” ujar 
Fatahillah. 


sebagai juara umum PON Riau 2012. Di final, DKI Di kl 
mengakhiri penantian gelar selama empat tahun 
dengan menghancurkan Sumatera Selatan, 16-6. 


emen akhir, Jawa Barat 
ara umum balap sepe- 
da. Dari 14 nomor, Jabar menge- 
mas lima emas, dua perak, dan 
tiga perunggu. Posisi kedua men- 

Dibabak pertama, DKI meng- Wasit mengeluarkan kartu jadi milik Jatim dengan tiga 
ambil inisiatif serangan, Pemain — merah dan mengusir pemain itu lima perak, dan dua pe- 
DKI menerapkan taktik mengu- keluar dari arena. Pengusiran  runggu. DIY di posisi ketiga de- 
rung pertahanan dan melakukan pun disambut ancaman dan um- ngan dua emas, tiga perak, dan 
kombinasi serangan dari sam-  patan dari ofisial Sumsel. Polisi — dua perunggu. Sementara DKI di 


ping dan tusukan dari tengah.” harus turun ke kursi tim Sumsel posisi keempat dengan dua emas, eniearapamenempraner 
Umpan akurat dan pola se- untuk menenangkan mereka. dua perak, dan dua perunggu. si ARA 
rangan yang variatif membuat Dibabakkeempat,pertahanan Jawa Tengah di posisi kelima Kiper tim polo air DKT Jakarta, Zuliansyah, terbentur bola saat berlaga melawan tim Sumatera Selatan pada partai final polo air putra 


Maulana Bayu mencetak gol Sumsel semakin ketat. Namun, dengan satu emas, satu perak, PON Riau 2012 di Kolam Renang Kalinjuhang, Pekanbaru, Riau, Kamis (20/9). DKI Jakarta mendapatkan medali emas terakhir di PON 
pembuka. Setelah itu, Ridjkie Delvinyangbermainsabarakhir- dan satu perunggu. (HLN/BCA) —— Riau 2012 setelah menang 16-6, 
Mulia mencetak tiga gol dalam nya mencetak gol, diikuti Bayu 
selang waktu yang pendek. dan Baldwin. Sumsel juga mi 
Delvin Feliciano menyusul de- nambah dua gol sehingga laga 
ngan gol keenam bagi DKI. Na- berakhir 16-6, 
mun, saat para pemain DKI le- "Kami sangat bersyukur dapat 
ngah, Sumsel mencuri satu gol menyandingkan emas putra dan 
melalui serangan balik, 6 putri. Di PON 2008, kami tidak 
Di babak kedua, Bayu kembali ' merebut medali emas satu pun,” 
mencetak gol pembuka dengan kata Heru Purwanto, Kepala Bi- 
lemparan keras. Benny Respati dang Polo Air PRSI DKI. 
kembali membuat gawang Sum- " 
sel bergetar, ikuti gol Combakan Emas terakhir sepeda 
dan Tengku Baldwin. perebutan em 
umsel yang mengandalkan akhir balap sepedadi nomorjalan 
rangan balik 'sering kesulitan a berlangsung sengit. Fata 
mencetak gol karena mudah di- ah Abdullah di 
redam. Mereka mengandalkan  karta menunt 
tembakan jarakjauh dan di babak itu sebagai juara, 
kedua hanya Martinus yang ber- — Menyusuri jalan-jalan utama 
hasil mencetak gol sehingga skor ahillah men- 
menjadi 10-2, j nt di akhir 
Di babak ketiga, Sumsel mulai li jauh 168 kilo- 
bangkit mengimbangi. Kemas meter. Tatahillah meningkatkan 
Ahmad dan Alan mencetak gol kayuhan di 200 meter sebelum 
at para pemain belakang DKI garis finis, diikuti beberapa pe- 
terlambat menjaga mereka. balap yang termasuk dalam grup 
Sebaliknya, Delvin, Andi, dan terdepan. 
Brandley Ignatius membalas de- —— Pebalap berusia 28 tahun itu 
ngan mencetak tiga gol bagi DKI, melahap lint: d yang 
Skor menjadi 13-4, menjadi pentas para pebalap RBZ DRIVER JP 
Sebelum babak ketiga ber- “ sialis rute datar itu dalam waktu - 
hir sempat terjadi kericuhan  3jam 57 menit 54 detik. Ta diikuti RBZIRON JP (9 iron) RBZ RESCUE JP RBZ FAIRWAY JP WAS RP. 3.790.000 
saat pemain Sumsel dikeluarkan andalan Jawa Timur, Ferinanto, | | was Rp 12.290.000 WAS RP. 1.890.000 WAS RP. 2.590.000 


karena melakukan tiga pelang- dalam waktu yang sama. Ryan 


garan. Pemain itu duduk, me-  Ariehaan (DKP) finis ketiga, juga | | ME ALN | TRADE -IN | | TRADE -IN | "2.842.500 , 
lempar topi, dan berkata kasar. —— dalam waktu yang sama. 500 
"9.217.0 "1417. "1.942. 


EVALUASI US 


Pemain Potensial 211 
Mulai Terlihat 


n pertarungan 


enis Riau 2012 menam- megah di Palembang (eks PON 
| pilkan juz aru, dan SEA Games) serta di Bu- R1 RESCUE JP RIS FAIRWAY JP 
salah s likpapan, juga bekas PON, be- WAS RP. 1.672.000 WAS RP. 2.232.000 


R11S DRIVER JP 
WAS RP. 4.152.000 


dampak pemba sia peser- — lum berkorelasi dengan muncul- TRADE -IN | 
ta di bawah 21 tahun. Di nomor nya atlet andal dari Sumsel dan 


beregu dan perseorangan, per- Kaltim, David memang mem- "1 567.50 


nan berkualitas tinggi tetap persembahkan perak untuk Ri- 
bisa ditampil au, tetapi dia pemain yang di- 
tenis muda. Beberapa di antai matangkan di Jaka 


| TRADE -IN 


"3.892. & 
5. 


Malay 


eka memperlihatkan potensi Wajar jika Ketua PP Pelti 
r untuk dilatih menjadi an- segera habis masa ja- NIKEGOLF «1 /NIKEGOLF — H@NMA 
dalan pada masa mendatang. batannya, Martina Widjaja, ber- 


keberadaan sentra tenis 
jumlah daerah itu dapat di- 
aatkan semaksimal mung- 
in, "Palembang, Riau, dan Ba- 


Pemain muda seperti Aldila 
li yang juara tunggal putri 
an sang runnersup Voni Dar- 
lina, atau juara tunggal putra 


P . VRS FAIRWAY BERES SO1 A1208 LEGACY BLACK JPKEOOAD JPKOOAD 
Wisnu Adi Nugroho dan peraih likpapan bisa dimaksimalkar FUBUKI FUBUNI FAIRWAT 25 HYBRIO IRON - NIM GRAPMITE IN, NS PRO I7il 
perak David Agung Susanto, me- — bagai sentra pembinaan tenis. WAS RP. 3.790.000 WAS RP. 2.290.000 WAS RP. 4.390.000 WAS RP 1.790.000 WAS RP 11.290.000 WAS RP 10.290.000 WAS RP 9.590.000 
mang bukan nama baru di kan- Jadi, pembinaannya yang perlu | TRADE- IN | 
cah nasional. Namun, baru Da- diperbaiki” ujar Martina. 217170 m3202 W "1.342 "8,167. 21110 "71020 


vid dan Wisnu yang telah masuk 


Perbanyak kompetisi Cleveland 


HNIKEGOLP &— UT NIKEGOLF 
- Sebagai cabang olahraga 
olimpiade, tenis bisa menjadi Mat ra 
negaskan Indonesia tidak keku- kebanggaan jika Indonesia pu- Pe YAN H@NMA N 
tangan bibit andal Masalahnya nya petenis sel dunia. Namun, come vesroreo msnaya, na 144 Sama l 1 
tinggal ka Mean G Aan BAR itu, Gara Peti adah merta a BIN an Pn en sa Ni Letjen PACKAGE Iitpesi CapoE Bag pa 
P Sayang pembinaan pelini — pebinik mengikinkemampai WAS RP 300000 WAS RP. 370000 | WAS 4390000 
Aa Pt Pesga Yoo Y -1A0: N / 
Meski tersebar sebagai pemain nya, di provinsinya, dan di ting- BR: Danyea ”6.7420 "28420 »3.749.2 
sejumlah provinsi, banyak pe- kat nasional. ED, ema stan! — — si 
tenis yang tampil di PON 2012 Karena itu, selain menginten- rb D enema meat SEN kada Wibon @7aylormade Party 
sungguhnya adalah pemain bi-  sifkan pembinaan di daerah-da- WAS RP 3.990.000 (/-— weS 8g 1.590.000 WAS RP 3.990.000 IM112 
naan di Jakarta, Bandung Su- cerah, penyelengg: j Ka | -ntepadarsnng CaDore BAG Hita 
abaya, dan Semara ra 8 ae It i bagia 1 PACKAGE (12pes) ROLLER BAG 
rabaya, dan Semarang. Kurang- an tenis pun menjadi bagian tak 29920 "LAM PP 12992W Meme 2ren oo 
nya tenaga pelatih andal mem- terpisahkan dari pembinaan te- Sg MG PPASI0.0 WAS RP 1.290.000 


buat sejumlah daerah belum bi- nis. Jika sekarang atlet-atlet dari 
sa memanfaatkan fasilitas tenis — Pulau Jawa lebih menonjol, hal 
yang baik di tempatnya untuk itu juga terkait dengan lebih ba- 
melahirkan petenis andal. nyak kompetisi tenis diseleng- 
Keberadaan arena tenis yang — garakan di Pulau Jawa. (OKD 


"3,442. 120 1967. 


INIKEGOLF & HI NIKEGOLF Ma, Muay puma 


POWERBAND 4.0 DUNK NMR ge — EXTREME 
wo Lo ru20 w 
A A 


7. 
, ng ) WAS AP 1.790.000 WAS RP 1.590.000 Nigam WAS RP: 1.990.000 Na AWAS AP: 1.890.000 ane WAS RP 1.990.000 Ta WAS RP 1.399.000 kereta) 
swisscontact EN 


Reguest for Exptessions Of Interert'ftomiM4P Fadilitators ABE) sacamsoor Olla, Geveland” H@NMA akn UN TE ca 41 0) Ya off Fa, 


CVT SADOLE 31 


Under the Introducing Market Development Indonesia Program Swisscon- "3 . 
Pelan esa organizations that wah to fUlfll the role of market Karilaas NIKEGOLF — SrixoN “yaylorMade Ooorsser And More... for BII Credit Cardholder 


Pratama mu 
tots, provide capacity bullding and limited financial support for market 


analysis: and assist In intervention design for potential funding In 2013 by Only at 
an upcoming large rural development program in Eastern Indonesia. 
Interested organizations should send an EOI with a) organizational profile (2 
pages) and a list of major sector/value chain/market development activities 
conducted in Indonesia, regionally and globally in the last 3 years (2 pages). 
The mate in | i 


The EOI should be emailed to imdi@swisscontact. 
as one file by 30 September 2012 


For further Information, please call : O21 574 5808 ext : 654 or email to golfpromotion@map.coid at e 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


Jumlah medali emas terbanyak yang 
pernah diraih oleh Provinsi DKI Jakarta 
selarna penyelenggaraan PON, yakni 
PON XI tahun 1985 


Pek: 


KOMPAS/HERU SRI KUMORO 


Suporter Sumatera Utara berusaha mengeringkan lapangan Stadion Kaharudin Nasution, 


Rumbai, Pekanbaru, tempat dilangsungkannya pertandingan babak enam bes 
, Sabtu (15/9). Stadion tergenang akibat hujan deras. 


PON XVIII antara Sumut dan Jawa Tengah 
Pertandingan sempat dihentikan lebih da 


tu jam. 


SERBA-SERBI PON 


Ratusan Sampel Urine ke Bangkok 
Sebanyak 698 sampel urine para atlet PON Riau 2012 dikirim 
ke Bangkok, Thailand, untuk uji doping "Sampel yang sudah 


udah mengambil sampel urine dari 750 atlet. Panitia 
menargetkan tes doping kepada 850 atlet yang berlaga di PON. 
Semua sampel urine para atlet akan diuji di laboratorium 
Universitas Mahidol, Thailand. Menurut dia, hasilnya baru 
akan diketahui pada Oktober, Dalam melakukan tes doping, PB 
PON dibantu oleh 464 tenaga pengawas doping, terdiri dari 
dosen, guru, mahasiswa olahraga, dan tenaga kesehatan. (NS) 


PEROLEHAN MEDALI 


" 
(Hingga Kamis Pukul 21:00 WIB) 0. & na 
6. RIAU 44 41 49 130 
7. SULAWESI SELATAN 19 16 20 55 
8. SUMATERA UTARA 15 19 21 55 
9. BALI 15 18 29 62 
Emas 10. SUMATERA BARAT 21227 Sl 
& 11. LAMPUNG 1 910 3 
Perak 12. NUSA TENGGARA BARAT 11 6 8 25 
18. SUMATERA SELATAN” 10 14 31 55 
Perunggu 14. PAPUA 10 1018 38 
e 15. DI YOGYAKARTA 18 16 38 
16. KALIMANTAN BARAT 6121 4 
17. SULAWESI UTARA 67 1 
18. KALIMANTAN TENGAH 46 16 
19. KALIMANTAN SELATAN 211 3 
20. MALUKU 10 5 19 


9 
6 
6 
6 
5 
4 
21. BANTEN 4 
22. KEPULAUAN RIAU 4 
23. SULAWESI TENGGARA 4 
24. JAMBI 3 
25. NUSA TENGGARA TIMUR” 3 
26. ACEH 3 
27. PAPUA BARAT 3 
28. BANGKA BELITUNG 2 
29. GORONTALO (3 
30. BENGKULU 0 
31. SULAWESI TENGAH 0 
32. MALUKU UTARA 0 


SO KH WWW area ha ca 
E3 


mrioperkoran @ & 


CATATAN OLAHRAGA 


wa 


KOMPAS/HBIU SRI KUMORO 


Dinding arena menembak nomor 25 meter PON XVIII di Rumbai, 
baru, Riau, jebol, Rabu (12/9). Ar 
tidak difungsikan hingga perbaikan tuntas, 


na di nomor ini pun sempat 


Menatap Masa Depan PON 


alah satu pertanyaan pen- 
Sis bagi para pembina 
dan pengurus olahraga kita 
setelah berlangsungnya Pekan 
Olahraga Nasional Riau 2012 
adalah bagaimana masa depan 
PON? Akankah tr PON di- 
biarkan berlanjut tanpa koreks 
atau revisi agar perhelatan ini 
menghasilkan manfaat yang 
produktif dan multidimensi? 
Persiapan PON Riau dipai 
kan dengan berbagai masalah di 
sekitar proses pembangunan in- 
frastruktur yang meliputi 54 
arena bagi 39 cabang olahraga. 
Biayanya konon meni 


dalamnya ada r 
bengkakan sehingga KPK ber- 
aksi. 
Prasarana, la 

litas pendukung yang dibangun 
dengan dana APBD Riau itu ter- 
nyata tak seluruhnya bisa tuntas 
ketika PON yang diikuti sekitar 
7000 atlet dari 33 kontingen 
provinsi ini dimulai. Ada yang 
atapnya bocor atau sebagian ru- 
angan tergenang air hujan. 
Tembok di lapangan tembak 


mah untuk menahan 
peluru nyasar. 

Riau bisa dika- 
takan beruntung, 
juga mengha- 
dapi masalah 
baru, karena ta- 
hun depan di 
provinsi itu akan digelar Islamic 
Solidarity Games dengan sekitar 
2.500 atlet dari 57 negara. Ber- 
untung karena akan mendapat 
kucuran dana APBN untuk per- 
baikan infrastruktur dan peng- 
organisasian, tetapi juga harus 
bekerja keras untuk bisa men- 
jadi wakil negara, tuan rumah 
ajang internasional. 


Hentikan 


Masalah lebih berat yang di- 
hadapi Riau baru akan terjadi 
setelah itu, yakni bagaimana 
memanfaatkan serta merawat 
sarana dan prasarananya yang 
begitu banyak. Potret Riau pada 
2014 dan seterusnya mungkin 
akan seperti Sumatera Selatan 
dan Kalimantan Timur yang 
morat-marit setelah menjadi tu- 


an rumah PON 2004 dan 2008. 

Masalah pelik dengan dam- 
pak besar yang dihadapi tiga tu- 
an rumah PON terakhir itu me- 
munculkan sejumlah wacana 
untuk mendapatkan jalan kelu- 
ar, Wacana moderat menawa 
kan penyederhanaan jumlah ca- 
bang olahraga, disesuaikan de- 

bang olahraga olimpiade. 

'acana ekstrem: hentikan tra- 
disi PON! 

Wacana itu dilemparkan Utut 
Adianto dalam rapat kerja Ko- 
misi X DPR dengan Kementeri- 
an Pemuda dan Olahraga, 5 Sep- 
tember lalu. Pertimbangan Utut, 
Grand Master catur yang kini 
salah satu wakil ketua Komisi X, 
PON lebih banyak mudarat da- 
ripada manfaatnya. Ia lebih 


aren 


mendorong setiap induk orga- 
isasi cabang olahraga konsisten 
menggelar kejuaraan nasional 
setiap tahun. Utut menganggap 
PON telah menjadi forum peng- 
hamburan dana pembinaan atlet 
secara tidak efisien sehingga ha- 
silnya tidak efektif. "Banyak at- 
let yang tak mau ikut kejurnas, 
tetapi selalu ikut PON karena 
bonusnya besar,” katanya. 
Setelah menyedot dana dari 
Riau sekitar Rp 4 triliun dan 
sekitar Rp 4 triliun pula dari 33 
kontingen peserta, PON 2012 
ternyata memang tak mengha- 
silkan prestasi membanggakan, 
Tak ada rekor baru internasio- 
nal di cabang olahraga terukur. 
Ada yang melampaui rekor Asia 
di angkat berat, tetapi tidak di- 


akui federasi angkat besi Asia 
karena terjadi di arena PON, 


Jawa Barat 


Ditambah dengan kesulitan 
memanfaatkan dan merawat in- 
frastruktur sei perhelatan, 
tradisi PON memang tak boleh 
dibiarkan berlanjut tanpa kc 
si atau revisi. Pengorgani n 
profesional (teruta- 
jadwalan pertandingan, 
mekanisme penjurian, dan 
pengaturan penonton) juga ha- 
rus jadi pertimbangan. Periodi- 
pelatihan atlet pun harus 
karena setiap 
atlet itu-itu juga 
yang diterjunkan di SEA Games. 

Namun, langkah untuk mere- 
PON, yang sudah bebe- 
i dicoba KONT, tampak- 


dat. Kendala 
utama adalah karena 
budaya bangsa kita 
yang sangat sulit me- 


nerima kekalahan, 
apalagi melepaskan 
kenikmatan. Ca- 
bang olahraga 


apalagi haknya dija- 
min dalam AD/ART 
KONI? KONI (pusat maupun 
provinsi) mana pula yang mau 
melepas kenikmatan berfoya-fo- 
ya (dengan dana APBN dan 
APBD) empat tahun sek: 
Maka, upaya penyederhanaan 
PON mungkin lebih bisa kita 
harapkan dari KONI dan tuan 
rumah. Jangan jorjoran mem- 
bangun infrastruktur baru kalau 
bisa merenovasi yang lama. Si- 
apkan juga pemanfaatan ba- 
ngunan dan fasilitas mahal itu 
dengan acara olahraga serta 
non-olahraga yang kreatif dan 
produktif dalam jangka panjang. 
Jawa Barat, tuan rumah 
PON 2016, juga harus mendo- 
rong pemerintah pusat dan sek- 
tor swasta untuk merenovasi 
Bandara Husein Sastranegara 
agar pesawat besar bisa men- 
darat. Paket hemat (dimulai dari 
jumlah panitia yang ramping) 
patut pula jadi prioritas. 
SUMOHADI MARSIS 
Pengamat Olahraga 


KOMPAS/YUNIADHI AGUNG 


Dua hari menjelang pelaksanaan Riau 2012, sejumlah atlet cabang atletik berlatih di Stadion Atletik Kompleks Olahraga Rumbai, Pekanbaru, Riau. 
PON XVIII Riau berlangsung 9-20 September 2012. 


KOMPAS/HERU SRI KUMORO 


Perwakilan Provinsi Jawa Barat membawa bendera PON yang 


diterima dari KONT Pusat 
Utama Riau, Pekanbaru, K: 


BALAP SEPEDA 


at penutupan PON XVII di Stadion 
Is (20/9). Bendera t 
simbol PON XIX 2016 yang akan berlangsung di Ja 


but sebagai 
'a Barat. 


Demi Prestasi, 
Kami Harus Memilih 


emi meraih prestasi ting- 
Ds: pebalap sepeda harus 

mengorbankan banyak 
Begitu mi: 
an daerah atau nz 
betul-betul habis untuk berlatih. 
Cerita tentang cuti kuliah hing- 
ga putus sekolah akibat kesi- 
bukan sebagai atlet yang tidak 
nyambung dengan sistem pen- 
didikan akrab terdengar di ca- 
bang terukur ini. 

Bi: itu tahun pebalap se- 
peda harus lepas dari sekolah 
atau bangku kuliah. Seperti yang 
dialami putri Jawa Barat, Diana 
Intan Purnama Sari. Dia kini 
tercatat sebagai mahasiswa Uni- 
versitas Pendidikan Indonesia 
(UPI) Bandung, Fakultas Pen- 
didikan Olahraga Kesehatan de- 
ngan fokus Pendidikan Kepela- 
tihan Keolahragaan. 

Ta mulai kuliah pada 2009. 
Tahun pertama lancar dilalui, 
”Tahun kedua, saya mulai ambil 
cuti. Saya cuti satu semester, se- 
habis pekan olahraga daerah Ja- 
bar,” ujar Intan. 

Lalu pada 2011, Intan kem- 
bali berkuliah yang disambi de- 
ngan persiapan Jabar ke PON 
2012. Agenda pelatda sempat 
terpotong saat atlet kelahiran 19 
April 1990 ini masuk pelatn: 
SEA Games 201. Ta dipanggil 
saat perkuliahan semester ganjil 
sudah dimulai. 

”Hasilnya, paket mata kuliah 
yang sudah saya ambil semester 
itu tidak saya lanjutkan, Bebe- 
rapa mata kuliah nilainya BL 
alias belum lunas. Kalau mata 
kuliah yang non-olahraga agak 
sulit mengerti kesibukan saya. 
Yang lainnya, karena dosennya 
kebanyakan pelatih atau peng- 
urus KONI, membolehkan saya 
ikut ujian, ujar Intan, peringkat 
keenam cross country PON 2012. 

Tahun ini pun Intan kembali 
cuti. "Saya disarankan ambil se- 
mester pendek, tetapi tak bisa 
karena mesti bersiap untuk 
PON. Habis deh cuti saya. Nanti 
kalau dipanggil lagi (pelatda), ya 
saya bayar paket kuliah, tetapi 
tidak ikut perkuliahan,” ujarnya. 


Cerita putus kuliah dialami 
Kusmawati Yazid. Peraih emas 
cross country Riau 2012 itu 
mengaku sempat kuliah di 
buah kampus di Ciami: 
"Namun, saya kes 
karena padatnya 
dan lomba. Jad 
tengah Kusma. 

Ada pula Arin Iswana dan 
Dadi Suryadi. Kedua atlet Jabar 
itu malah sudah hampir dua ta- 
hun tidak kuliah. Keduanya ter- 
daftar sebagai mahasiswa LP3T 
Bandung pada 2009, Tahun 2011 
keduanya bergabung dalam pe- 
latnas SEA Games. Mulai awal 
2012, keduanya bergabung da- 
lam pelatda PON. 

Beruntung, kampus LP3I 
Bandung bisa memahami dan 
mengerti kesibukan keduanya 
sebagai atlet. "Malah sa 
karang boleh ambil tutorial, ti 
dak perlu ke kampus,” ujar Arin, 

Menurut Arin yang bergelut 
dengan dunia balap sepeda sejak 
umur 14 tahun, kampus tempat 
ia menuntut ilmu amat 
dengan perkembangan pt 
nya, "Di SEA Games, saya me- 
raih perak 4000 meter team 
pursuit putra," ujar Arin. 

Namun, mereka tidak bisa se- 
enaknya. Intan, Kusma, Arin, 
dan Dadi akhirnya menilai. 
mi mengejar prestasi tinggi, me- 


dwal pelatda 
kuliah putus di 


reka mau tak mau harus memi- 
i 


lih: mau sekolah atau prest: 
”Bagi saya, mengejar prest: 
itu penting. Jadi, saya mesti 
sungguh-sungguh. Selama ini 
saya melihat, senior yang atlet 
dan bersekolah memang lama 
kuliahnya. Pasti butuh lebih dari 
lima tahun untuk menyelesai- 
kan kuliah karena kesibukan 
berlatih dan berlomba. Akhirnya 
saya memilih pelan-pelan me- 
nyelesaikan kuliah demi pres- 
tasi. Beruntung orangtua saya 
bisa mengerti,” ujar Intan. 
Begitulah. Demi prestasi ba- 
gus, atlet terpaksa berkorban. 
Kembali lagi ke dunia pendidik- 
an, bisakah pengampu pendidik- 
an juga pemerintah bertindak 
bijak, membuat kebijakan yang 
mendukung para atlet? (HLN) 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


DATA DA 
BULU TANGKIS 
Jepang Terbuka 


AGEND 


OLAH 


RAGA 


(Mas) 21-14, 21-23, 21-16 


Hu Yun (Hk9)-Takuma Veda Jpg) 


Putra, Putaran-2, Kamis (20/9) 
Taufik Hidayat (Ina)-Akira Koga 
21-10 


(Upg) 21-11, 
K 


2-2 


Chelsea (Ing)-Juventus (Ita) 


Grup G 
Barcelona (Spa)-Spartak Moskwa 


Man United 1100103 


DynamoKiev 100114 9 


(ing 


Malaga 


110030 3 


0 


hg) Ie 
04 Ber) 


101 
TOTO 


Zenit 0 


Boonsak Ponsana (Thaj-Sho Sasak? 
(Opa) 21-12, 21-12 


Nguyen Tien Minh (Vie): 


aren Liew 


20-12,21-10 Selasa (A8/9) Grup D 
Grup A Borussia Dortmund (Jer)-Ajax (Bid) 

SEPAK BOLA Dinamo Zagrab (Kro) FC Porto pm NO 

Spartak Moskwa 1001 253 0 (Por) Real Madrid (Spa)-Manchester City 
Liga Champions Grup H Pari (Ing) 3-2 
Rabu (19/9) Manchester United (Ing)- Kiev (UK). — 
Grup E Galatasaray (Tur) 1-0 Paris SG Malaga (Spa)-Zenit Saint Dortmund 1100103 
Shakhtar Donetsk (Ukr)- Petersburg (Rus) 3-0 


Nordsjaelland (Den) 2-0 


1001130 


110020 3 


Juventus Telah Kembali 


Lini Belakang Manchester United Lulus Ujian 


LONDON, KAMIS — 
Juventus kembali ke 
Liga Champions dengan 
membuat kejutan di 
Stamford Bridge, Kamis 
(20/9) dini hari WIB. "Si 
Nyonya Tua”, yang sem- 
pat tertinggal dua gol, 
memanfaatkan kele- 
ngahan Chelsea asuhan 
Roberto Di Matteo 
untuk bangkit dan 
menyamakan kedudukan 
2-2, Laga lain, Barcelona, 
Manchester United, dan 
Bayern Muenchen 
menuai tiga poin. 


Juara bertahan Liga Cham- 
pions, Chelsea, seolah akan me- 
nuai tiga poin setelah Oscar men- 


cetak dua gol spektakuler dalam 
dua menit. Pengatur permainan 
yang dibeli dari klub Brasil, In- 

li menun- 


Buffon, melalui tendangan 
jauh. Oscar membawa Che 
unggul 2-0 saat pertandingan ba- 
ru berjalan 82 menit. 

Juventus kembali menemukan 
permainannya setelah Arturo Vi- 
dal mencetak gol balasan pada 
menit ke-38. Pada babak kedua, 
Juventus lebih solid dengan me- 
matikan pergerakan Eden Ha- 
zard melalui bek sayap Stephan 
ngga ti i 
jaga berganti oleh Leo 
Bonucci dan Giorgio Chiellini. 

Para pemain Chelsea kehilang- 


han dengan umpan 
yang tidak akurat. Bola diterima 
Claudio Marchisio yang dengan 
visi tajam melayangkan umpan 
liarella. 

tak berusaha me- 
motong umpan itu. Demikian pu- 


la John Terry yang salah meng- 
antisipasi pergerakan Guagliarel- 
la dengan bergerak maju. uag- 
liarella yang menggantikan Se- 
bastian Giovinco lolos dari je- 
Je dan menundukkan 


bakan o/) 


an ini. Itulah yang akan diperoleh 


Dinamo Zagreb”TOO1 02 0 


ATP/OLYN KIRK 


Fabio Guagliarella menyempurnakan kebangkitan Juventus melalui golnya pada menit ke-81 yang menyamakan kedudukan 2-2 melawan 
tuan rumah Chelsea pada pertandingan penyisihan Grup E Liga Champions di Stadion Stamford Bridge, Kamis (20/9) dini hari WIB. 


bermain di Liga Champions. 
membuat kesalahan, Anda 
akan dihukum,” ujar Mikel. 

Di Matteo, yang membawa 
Chelsea meraih gelar Liga Cham- 
pions pertama musim lalu, 
mengaku kecewa dengan hasil 
2-2, "Kami mengecewakan dan 
sedikit kendur setelah unggul 
dan kemudian hanya meraih ha- 
sil imbang,” ujar Di Matteo, 


Juventus kembali 


Bagi Juventus, hasil imbang di 
Stamford Bridge ini merupakan 
awal bagus setelah absen sejak 
musim 2009-2010. 

”Kami tertinggal dua gol, tetapi 
tidak berhenti berjuang. Itu me- 
nunjukkan karakter Juve, kami 
memiliki semangat yang tidak 
pernah redup, ujar asisten pe- 
latih di kubu Juventus, Massimo 
Carrera, 

Namun, Juventus masih ber- 
masalah dengan lini depan yang 
kurang tajam. Mereka memiliki 
12 peluang, tetapi hanya dua yang 
tepat ke arah gawang. 

Juventus masih sangat ber- 
gantung kepada para gelandany 
nya untuk mencetak gol. Juven- 
tus sepertinya perlu menambah 
penyerang kelas dunia saat jen- 
dela transfer Januari dibuka. 


VARIA OLAHRAGA 


Perez Siap Pindah ke Tim Papan Atas Formula 1 


Pebalap Sauber, Sergio Per 
tim top di Formula $ 


pindahannya ke Ferrari atau McLaren. Pebalap 


iap bergabung dengar 
u menyusul rumor kemungkinan ke- 


lah satu 


Meksiko 


itu tampil impresif musim ini dan berada di posisi kesembilan 
dengan 65 poin. Catatan ini memunculkan spekulasi kepin- 
dahan Perez ke tim papan atas kendati Direktur Ferrari Luca di 
Montezemolo menyebut Perez masih kurang pengalaman un- 


tuk bergabung tahun 2013. ”S 
Menjadi pebalap di Ferrari, 


menghormati pendapatnya. 
'a mungkin membutuhkan peng- 


alaman lebih banyak. Ini baru tahun kedua saya di Formula 


Satu, tetap 


'a merasa siap untuk bekerj 
papan atas, bertarung untuk menjadi juar: 


ama dengan tim 
ata Perez men- 


jelang grand prix di Singapura, Minggu (28/9). Rumor ber- 
kembang menyusul rumor lain bahwa Ferrari akan mengganti 
Felipe Massa dan bahwa Lewis Hamilton mungkin tidak ber- 


sepakat dengan MeLaren untuk musim 2013, 


aya telah be- 


kerja sama dengan Felipe selama dua-tiga tahun, hubungan 
kami baik, Jika tim memutuskan mengganti Felipe, pasti 
penggantinya harus lebih baik dari Felipe,” kata pebalap Ferrari 
yang kini berada di posisi puncak, Fernando Alonso. (AP/IVV) 


Tim Nasional di Bawah PSSI 


Pertemuan Komite Bersama (Joint Committee) dan Konfede- 


rasi Sepak Bola Asia di Kuala Lumpur, Malays 


, Kamis (20/9), 


menyepakati, timnas sepak bola berada di bawah payung Per- 
satuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). "Ttulah salah satu 
hasil kesepakatan bersama antara PSSI dan KPSI,” kata Ketua 
Komite Bersama Todung Mulya Lubis seusai rapat di Kuala 
Lumpur, Dengan demikian, kata dia, PSSI memiliki hak me- 
manggil para pemain untuk masuk timnas dan semua klub 
harus bersedia melepas pemainnya yang dipanggil. "Kepada 
mereka yang tak bersedia dipanggil tentu akan dikenai sanksi,” 
ujarnya, Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komite Bersama 
Jamal Aziz bahwa timnas di bawah payung PSSI, tetapi proses 
kerjanya dilakukan Komite Bersama. Jadi nantinya akan di- 
seleksi bersama nama-nama yang pas untuk masuk timnas, 
”Dipastikan keluarnya adalah satu. Namun, yang memproses 
keluarnya satu timnas mulai pemain dan juga termasuk pelatih 
ditentukan Joint Committee,” katanya. Todung menambahkan, 
juga disepakati penyatuan kompetisi yang diharapkan terlak- 
sana pada 2014 atau paling lambat 2015. Pada 2013, kompetisi 
IPL dan ISL tetap berlangsung. (ANTARA/ANG) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


MU grogi 

Manchester United menu 
ga poin di Old Trafford 
menundukkan Galata 
Musim lalu, MU tersingkir pada 
penyisihan grup karena lini per- 
tahanan rapuh. Kapten Nemanja 


Vidic mengakui MU tampil « 
dikit kikuk saat menjamu Ga- 
latasaray. Lini belakang MU telah 
menjalani ujian pertama di level 
Eropa tanpa kebobolan gol yang 
mengangkat kepercayaan diri ba- 
risan pertahanan, 


Di Grup G, Lionel Messi mem- 
bawa Barcelona unggul 3-2 atas 


Spartak Moskwa yang sempat 
memimpin 2-1. Dua gol Messi 
membalikkan keadaan menjadi 
kemenangan 3-2 di Camp Nou, 

(REUTERS/AP/ANG) 


AC Milan (ita)-Anderiecht (Bel) 0-0 


SEPAK BOLA 


GOTANTA, KAMIS — Neymar 
menjadi penentu kemenangan 
Brasil atas Argentina, 2-1, pada 
pertandingan — pertama — Su- 
sic of the Americas di 
ia, Brasil, Rabu (19/9). Ten- 
dangan penalti Neymar pada me- 
nit terakhir injury lime mem- 
berikan modal bagi timnya pada 
pertandingan kedua, 3 Oktober 
2012, di Resistencia, Argentina, 

Brasil dihadiahi penalti setelah 
pemain belakang Argentina, Le- 
andro Desabato, menyentuh bola 
dengan lengannya, Masih di da- 
lam kotak penalti, Desabato 
belumnya juga mendorong stri- 
ker Brasil, Leandro Damiao, 

Gol Neymar dan kemenangan 
Brasil ini menyelamatkan muka 
Pelatih Mano Menezes di rumah 
sendiri. Hingga menjelang akhir 
laga, penonton terus mengejek 
Menegzes. Skor tidak bergerak da- 
ri I-l dan pendukung Brasil ber: 
seru, "Selamat tinggal, Mano”, 
"Kembalilah Felipe”, 

Striker Argentina, Juan Mar- 
tinez, mencairkan kebekuan di 
Stadion Serra Dourada lewat gol- 
nya pada menit ke-20, Serangan 
Brasil semakin gencar seiring so- 
rak penonton. Tujuh menit 
kemudian, gelandang Paulinho 
menyamakan skor menjadi 1-1 
setelah memanfaatkan umpan 
sundulan dari Neyr 

Selanjutnya, meski kedua ku- 
bu menyerang untuk menambah 
gol, keduanya juga sama-sama 
bertahan. Skor tidak kunjung da- 


Max 


Gol Neymar 
Selamatkan Brasil 


tang hingga menit ke-90 ketika 
penonton mulai ribut dan meng- 
ejek Menezes. 

Brasil memenangi agregat 2-0 
pada seri pertandingan yang sa- 
ma tahun lalu. Jika mampu me- 
menangi laga pada pertandingan 
kedua di Argentina atau hanya 
bermain imbang, Brasil telah 
mempertahankan mahkota juara 
pada kompetisi di Amerika Se- 
latan itu. Jika Argentina menang 
satu gol saja, akan digelar adu 
penalti. 

"Kompetisi tahun ini tentu 
berbeda dari tahun lalu. Laga 
pada pertandingan kedua juga 
berbeda. Mereka bermain ber- 
tahan di sini, tetapi mereka akan 
terus menyerang di rumah sendi- 
ri” tutur Neymar, Yang dibutuh- 
kan Brasil, ujar Neymar, adalah 
bersikap tenang dan mengambil 
keuntungan dari serangan balik. 

Pada pertandingan pertama, 
memang mengontrol per- 
gerakan bola sepanjang pertan- 
dingan. Namun, Argentina be- 
berapa kali memberikan kejutan 
di dekat gawang Brasil. "Laga 
yang ketat. Kami tahu bakal sulit. 
Namun, yang terpenting adalah 
$$” kata Paulinho. 
asil kali ini menang, 
p dikritik karena 
hasil yang mengecewakan, ter- 
utama mela musuh utama, 
Dari lima laga melawan Argen- 
tina, Brasil dua kali imbang, se- 
kali menang, dan dua kali kalah. 

(AP/IVV) 


MB 
IT'S YOUR SLEEK #" 
STATEMENT OF STYLE. 


Get our new Lenovo IdeaPad S300/S400 at 
Lenovo thin and light road show at Senayan City, 
LG Floor 21-23 September 2012 


@UICK START 


s 


dalam 10 detik 


Bonai 


“Promo only valid during the exhibition. Terms and condition apply. 


Akses ke aplikasi yang sering dipakai 


9) 


waktu sleep mode 


Lenovo? Ideapad"" S300 


LENOVO SMART UPDATE 


Meng-update ma'ibox ema, IM dan pesan-pesan 
dari media sosial otomatis secara berkala bahkan 


INTRODUCING THE NEW LENOVO IDEAPAD? S300/S400. 


Ditenagai hingga prosesor Intel Core i3, Lenovo IdeaPad $300/5400 dipenuhi dengan berbagai fitur dan dilengkapi dengan tampilan layar lebar dengan 
kualitas HD, daya tahan baterai 5 jam dan Acculype keyboard — semua yang kamu butuhkan dalam sentuhan yang berkelas dan gaya. 


3) 


TOUCH GESTURE 


Gunakan sentuhan 4-jari untuk menggambar, 
membaca, bermain dan lainnya bersamaan 


For first 100 purchase 


(04212 Sivr/irey - BASAS2RI Pin) 
» Intel? Pentium@ Processor 8997 
(1.60GHz, 1333MHz, 2MB L3) 
“DOS “2GB DDR3 
» Integrated Graphics 
213,3" WXGA LED “HDMI 


» OneKay"" Rescue System 


» 5006B SATA HDD 


20,3 MP Camera 
 Veriface (Face Recognition Technology) 
' 1-Year Warranty 


Rp 4,190jt « aan, 


dar 


Lenovo? Ideapad"M S400 


(enovo. 


THOosEa 


No.1 


PC Vendor 
in Unit shipments 
in Asia Pacific 
for the yaar 2011 


5-HOUR BATTERY LIFE 


Daya tahan baterai hingga 5 jem dengan 
teknologi Lenovo Energy Management 70 


moutatasive/arny-antzto ea) 
« Intel Core" i3-2365M Processor 
(1.40GH2, 1333MHz, 3MB L3) 
» 4GB DDR3 
“ Integrated Graphics 
» HDMI 
» Verifaca (Face Recognition Tectinology) 
» Onokey"W Rescue System 


Rp dent 4 Aa, 


"DOS 


» 14" WXGA LED 


“ 500GB SATA HDD 
“0,3 MP Camera 


« 1-Year Warranty 


nova he Larva log ar uadonuk 


Pastikan produk Anda bergaransi resmi PT Lenovo Indonesia 


'rndmukaoLanora 2012 AI Hah reuwed, Mioosote Window and Vista ara medamurka cf 
livin Crposton Ie. aner other couns Ery ha Ia mud imo mey. Laoro wi Pe bai forany vera eror hh ma curi doa pogaphy In pot Al Imags ar ia pupoat oi 


BD meminta tenoracam 


Moo Corporation the Int Lou Iin Cal, ola In, Coe sid Intl Aom lom Is Ita Co Intl nd ge Portu, nd Pant Ind ae adem 


LenovoID 


Di 


N 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


FITRI TROPIKA 


Menikmati 
Jungfraujoch 


omedian Fitri Tropika baru mengun- 
K jungi sejumlah destinasi pariwisata di 


ACHMAD DIRAN 
Bermain Gaple 


ntuk melepas kejenuhan, Wakil 
| Gubernur Kalimantan Tengah 

Achmad Diran rupanya suka 
bermain gaple. Ia biasa bermain dengan 
beberapa wredatama atau pensiunan 
pegawai negeri sipil Pemerintah Pro- 
vinsi Kalteng. 

”Kalau mereka menang (bermain 
gaple), saya beri uang bensin,” kata 
Diran di sela-sela halalbihalal Persatuan 
Wredatama Republik Indo- 
nesia Kalteng di Palang- 
karaya, Selasa (18/9). 

Pensiunan PNS itu 4 
adalah rekan-rekan- 


Swiss. Selain menikmati pemandang- 
an Jungfraujoch, salah satu puncak gunung 
di Eropa, dia, antara lain, juga ke museum 
Sherlock Holmes di Meiringen. 

Di museum yang mengambil nama de- 
tektif Inggris dalam buku karya Sir Arthur 
Conan Doyle itu, dia menikmati kisah yang 
disuguhkan Sherlock Holmes Society, se- 
buah — komunitas 
pencinta Sherlock 
Holmes, di atas ka- 


menuturkan, 


yang sudah 


gaple 30 


pal. nya saat Diran men- | Mes 
Fitri mengaku | jadi kepala satuan! Diran 
menikmati perja- | kerja perangkat da- 


lanan itu kendati 


erah Pemprov Kalteng. 
"Kalau mereka yang kalah, saya tidak 
kasih uang bensin. Tetapi seringnya saya 
kasih juga, ha-h 
Beberapa pensiunan yang hadir pun 


gaple malam hari saat tugas Diran sudah 
selesai. Sambil bermain, mereka suka 
saling meledek satu sama lain. 
Lawan bermain gaple Diran keba- 
nyakan mantan anggota stafnya. Rekan 
tahun. Biasanya mereka bermain 


tenis meja. 


| ja. Dia kuat bermain tenis meja 


seloroh Diran. 


mereka biasanya bermain 


KOMPAS/DWI BAYU RADIUS 


dikenalnya lebih dari 30 
hingga tiga jam, nyaris tanpa henti, 
Istirahat hanya dilakukan untuk 
minum. Sementara lawan Diran ber- 
main tenis meja sering kali sudah ber- 
keringat, bahkan ada yang kakinya 
kram. (BAY) 


-60 menit setelah bermain 


udah berusia 68 tahun, 
piawai bermain tenis me- 


saat berangkat dari 
Jakarta ia sempat 
hampir ketinggalan 
pesawat. Gadis asal 
Bandung bernama asli Fitri Rakhmawati ini 
terkesan dengan kemasan wi yang diran- 
cang tim pariwisata Swi 

Perempuan 


ng pada 26 September nanti 


akan genap berusia 25 tahun itu mengata- 
kan, paket wisata itu dirancang untuk turis 
dari London, Inggris. Kem: nya disebut 


”The Immortal Sherlock Holmes”, 

"Mereka membayar relatif murah, tetapi 
mendapat paket wisata yang semuanya serba 
VIP, hanya dengan memainkan peran sesuai 
pilihan masing-masing dalam cerita Sher- 
lock Holmes," katanya. 

"Itu genius, bisa bi 
kin promosi wisata 
berbiaya murah, 
tetapi tetap mena 
dan menguntungkan 
semua pihak,” kata 
Fitri yang yakin ide 


terapkan 
untuk pari- 
wisata di 
Indonesia. 

G0N) 


KOMPAS/SRI REJEKI GETIY INAGES/PASCAL 


Pertama 


enyanyi asal Kolombia, Shakira (35), meng- 
umumkan kehamilan pertama, buah hatinya 
bersama pesepak bola Gerard Pigue. Berita 
itu disampaikan pelantun "Hips Don't Lie" 
ini lewat website-nya, shakira.com. 


”Gerard dan saya sangat bahagia menunggu kedatangan bayi 
pertama kami. Untuk saat ini kami memprioritaskan momen 
yang unik dalam hidup kami dan menunda berbagai kegiatan 
ang sudah direncanakan untuk beberapa hari ke 
isnya. 
a menjalin hubungan dengan pemain sepak bola FC 
Barcelona itu k 2010. Kedekatan mereka diumumkan ke- 
pada penggemarnya di jejaring sosial, Twitter dan Facebook, 
dengan mengunggah foto mesra mereka pada Maret 2011. 

Di website. a juga meminta maaf kepada penggemar- 


Festival di Las 
"Itu artinya 
tersebut, tetap 


, AS, 21-22 September, ini, 
menjadi bagian dari festival 

an akhir minggu ini Las Vegas tetap 
ya selalu mengikuti apa yang terjadi di 


akira keluar setelah dua hari lalu ia 
ditetapkan sebagai juri dalam acara pencarian bakat di televisi, 
The Voice. Pemilik album Sale El Sol ini menggantikan 
Christina Aguilera yang mengundurkan diri dari The Voice 
musim keempat. (WENN.COM/SIE) 


LE SEGRETAIN 


ANGELINE M TICOALU 
Senyum ” Hattrick” Emas 


ngeline M Ticoalu (28) terse- 5 
Asam setelah memastikan me- 


raih medali emas pada nomor 
L 5. — 


tunggal putri bola sembilan biliar PON 
KOMPAS/ADI PRINANTYO 


Riau 2012, Rabu (19/9) siang, di hall 
biliar Bandar Seni Raja Ali Haji, Pekan- 
baru, Ta lalu menyalami lawannya, 
pebiliar Jabar, Nony K Andillah. 

”Lega rasanya. Saya diturunkan di 
empat nomor, hasilnya tiga emas dan 
satu perunggu. Itu lebih dari cukup. 
Saya senang dan berterima kasih atas 
dukungan berbagai pihak, pelatih, ke- 
luarga, suporter, semuanya,” ujar 
Angeline, pebiliar putri andalan DKI 
Jakarta. 

Dua medali emas sebelumnya di nomor tunggal putri bola delapan 
dan ganda campuran bola 10 bersama Siauw Wieto 

"KONI DKI menargetkan dua em: a ingin semuanya dapat 
emas, Akhirnya dapat tiga emas, ini sudah maksimal," kata Angel, 
panggilannya. 

Menurut Angel, yang lahir di Jakarta, 29 Oktober 1984, itu, sebagian 
orang menganggap b sebagai olahraga ringan dan sederhana. 
Padahal, biliar tak sesederhana itu. 

“Di PON ini saya tampil dalam 10 hari, berarti harus menyiapkan 
diri untuk berlaga selama itu. Di biliar, kita lengah dan lepas 
konsentrasi sedikit emua bisa lenyap," katanya. 

Contohnya, ia merugi saat lepas konsentrasi pada final bola delapan 
melawan Amanda Rahayu (Jateng). Akibatnya, Amanda menyamakan 
skor menjadi 5-5 meski waktu itu ia akhirnya menang 6-5. 


(ADP) 


Life's Good 


LG optimus Lg 


FEEL THE PLEASURE 
OF BIG LCD 


ICS 4.0 


Special 
Jelly Case 


"4.0" LCD Display » SMP Camera 
“ 4GB Internal Memory 


AR MBIEKOOON 


LaoptimussxBEBI La optimus L7 taoptimusLy taoptimus Lgow 


Rp5:999.000 Rp2:999.000 Rp299,000 
Rp 4.999.000 Rp2499000 Rp1139000 Rp 1.299.000 
SAT MENDIRONaN “LAM Iaa . 22r Omo3 1D «Deni S4 Brandy 
ket ek larang aa : keenakan 


" BMP Camera " 3.2MP Camara 


“ Android ICS 4.0 


. 


" SMP Camera 
“ Android ICS 4.0 


Ko m1010 Sajaya Mae Den 
Ran) Butk DUKOMSEL " (1 Gigmobileid 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


"RIBUAN!! 


Majalah,Koran, & 
Buku 
dalam Genggaman Anda" 


CYRUS AtomPad 8GB 


7inch, Android ICS . 1Ghz Proci 
USB Storage & 3G Modem Conneci 


hanya 


"999, 


BONUS : 
Majalah senilai Rp.1jt 


#.FUNGSI CANGGIH CYRUS.: 
3 GAMELOFT . EB00K 
MUSIC . VIDEO , OFFICE 

O SCREEN SHOT 


“ Potongan Harga: 


W Rp.6.000 Setiap Pembelian 1x800g DANCOW 14, 34 
w Rp.5.000 Setiap Pembelian 1x900g DANCOW BATITA, 


DATITA 3-5, DATITA 5-12 


w Rp.7.000 Setiap Pembelian 1x700g DANCOW NUTRIGOLD 3,4 


@ Syarat dan ketentuan berlaku, selama persediaan masih ada 
@ Periode disesuaikan dengan jadwal promo di toko 
@ Berlaku juga untuk kemasan lama 


KOMPAS omar, 21 SEPTEMBER —$ OKUS 


Menilik Penentu Nasib 
Musik Indonesia ha.za 


33 


Jajak Pendapat: Generasi / Warnet” Pun Ibarat 
Penikmat Musik ME rn HAL 36 Rumah Kedua na42 


MUSIK INDIE 
Bukan karena Ingin 
Kaya Raya 


abu (9/9) pukul 05.00, Andhika (20) terbangun dari 
| Pa oleh bunyi alarm yang dia pasang di telepon 

selulernya. Lagu alarm yang dia pilih cukup ampuh, sebuah 
lagu milik band indie Efek Rumah Kaca. 


wine Tik 


ah : 2 


"Aku pasang "Cinta Melulw karena lagunya berisik” ujar 
Andhika, Bersama "Cinta Melulu”, Andhika memulai hari-harinya, 


TE | TAN yi 
LA TA WAN IYA 
Ta Mn Pilihan lagu alarm itu bukan tanpa alasan. Andhika adalah satu dari 

" sekian banyak penggemar Efek Rumah Kaca (ERK) yang ber- 
anggotakan Cholil Mahmud, Adrian Yunan Faisal, dan Akbar Bagus 
Sudibyo itu. 

Selain ERK, Andhika juga menggemari Stercomantic, Tantrum, 
The Milo, Gentle Sons, Fstvlst, dan Rocket Rockers. Semuanya 
band indie asal Indonesia. "Aku sudah enggak pernah dengerin 
band-band mainstream lagi. Malas. Lagu mereka menye-menye, 
liriknya tidak masuk akal, Semuanya tentang cinta, Hidup kan 
tidak melulu soal cinta,” lontar Andhika. 

Dia mencontohkan sejumlah lagu milik ERK yang temanya 
sangat beragam, namun nyata terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 
n, kemajuan teknologi, hingga kenakalan rer 
i Ayu Nadya (48) juga penggemar band indie. "Aku suka 
The Trees and The Wind, White Shoes and The Couples 
Company, sama Sore,” ujar Nadya. Serupa dengan Andhika, Nadya 
juga tidak terlalu gemar band-band mainstream. Hanya beberapa 
band saja yang masih dia dengarkan, seperti Sheila On7 dan Malig 
and D'esentials. 

Menurut Nadya, jenis musik band indie jauh lebih menarik 
ketimbang band-band mainstream, "Yang mainstream kadang-k: 
Tidak berani beda dan itu-itu aja, hampir sama 
nya semua tentang cinta yang menye-menye," papar 
Nadya, Sedangkan tema tangan band-band indie menurut 
dia diut: an dengan lirik yang bagus. 

Selain lirik, performa band indie yang unik dan kadang nyentrik 
juga jadi alasan. Andhika dan Nadya pun mengej 
indie favorit, memburu CD yang kerap dikemas serupa karya seni, 
dan membeli pernik-pernik (merchandise) yang dibuat terbatas. 


Bak matahari dalam perjalanan tenggelam, sinar 
kejayaan industri musik Indonesia makin meredup, 
Dalam 15 tahun terakhir, produk rekaman musik 
merosot 80 persen dari angka puluhan juta menjadi 
belasan juta kopi. Sementara pembajakan tetap sulit 
diperangi, keterpurukan diperparah oleh 
pengunduhan musik digital secara ilegal jutaan kali 
setiap hari. Nilai kerugian per tahun mencapai 


triliunan rupiah. 


Oleh FITRISIA MARTISASI dan DWI AS SETIANINGSIH 


reativitas bermusik nyaris 
K ak dihargai, Dalam ung- 
kapan Wakil Ketua Aso- 


siasi Industri Rekaman Indone- 
sia (Asiri) Gumilang Ramadhan, 
hari ini lagu direkam, besok su- 
dah ada di pasar bi a dan 
dunia internet a ”cuma-cu- 


ma", Apresiasi dalam bentuk 
membeli secara layaknya 
jual beli produsen dan konsu- 


men—tinggal sebatas kenangan, 

Berdasarkan data Asiri, peng- 
unduhan musik Indonesia secara 
ilegal diperkirakan mencapai 70 
juta pengunduhan setiap bulan. 
Kerugiannya mencapai Rp 12 tri- 
liun, 

Penjualan produk rekaman 
musik di Indonesia mengonfir- 
masi keluhan Gumilang, Pada 
1996 di saat format rekaman ka- 
set masih marak, angka penju- 
alan mencapai 77,5 juta kopi, ter- 
masuk bentuk CD (compact disc) 
dan VCD (video compaet disd). 
Setahun berselang, jumlahnya 
merosot 13 persen. Begitu se- 
terusnya sampai Asiri mencatat 
angka penjualan tersisa 15 juta 
kopi pada 201. 

”Kemerosotan juga bisa dilihat 
dari jumlah industri yang ter- 
gabung dalam Dulu pernah 
sampai 140-an anggota, Sekarang 
tinggal 69 anggota,” kata Gu- 
milang, pekan lalu. "Banyak yang 
rontok. Tidak tahan.” 

Piyu, gitaris grup Padi, meng- 
gambarkan kejamnya pembajak- 
an musik dengan mencontohkan 


MUSISI 


apa yang terjadi pada CD musik 
karya Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono. "CD musik Presiden 
saja dibajak sampai beliau me- 
ngeluh. Ki 
ngeluh, bagaima: 

Bersama dengan grup musik 
semacam Sheila On7, Jamrud, 


dan Peterpan. Padi permah men- 


“Bulan, many Ytu Peta pada 
dekade 2000-an,” ujar Piyu, pe- 
kan lalu, “Sekitar tahun 2003, 
situasinya makin parah. Sekitar 
90 persen CD dan t yang 
beredar adalah bajakan, bahkan 
pernah sampai 99 pers 

Pembajakan yang makin ma- 
rak membuat penjualan produk 
Padi tergerus, dari jutaan 
adi cuma puluhan ribu 
kopi. "Menyakitkan," kata Piyu. 

Bahkan, grup musik 
Slank—yang memiliki kekuatan 
komunitas penggemar yang lo- 
yal—terkena imbas pembajakan. 
Album Virus (2001) sempat men- 
cetak 1,5 juta kopi. Bandingkan 
dengan album Jurus Tandur No 
18 (2010) yang terjual secara legal 
hanya 50.000 kopi. 

Pendiri sekaligus pemilik per- 
usahaan rekaman dan distribu 
'Aguarius, Johannes Soerjoko, ju- 
ga sangat merasakan kemerosot- 
an industri musik Indonesia, 
Aguarius menikmati kejayaan- 
nya pada 1982 saat total pen- 
jualan kaset mencapai 80 juta 
kopi setahun. ”Seingat saya pada 


tahun 2010 format fisik hanya 
tersisa di bawah 10 juta kaset dan 
CD, Penjualan diambil alih oleh 
format digital dalam bentuk 
RBT," kata Soerjoko dalam wa- 
a melalui surat elektro- 


Revolusi teknologi yang mem- 
buat orang mudah mengunduh 
lagu dari internet diakui Soerjoko 
di pemicu perubahan pem- 
ekaman musik,”Tni menjadi 
penyebab utama toko k: 
CD tutup, Otomatis dis 
yang ada menjadi lumpuh, 
Soerjoko yang bahkan mengaku 
toko kaset utamanya di Jalan 
Mahakam, Jakarta, menunjuk- 
kan gejala penurunan penjualan. 
"Saya tidak tahu sampai kapan 
bisa bertahan." 


RBT ikut jeblok 


Kehilangan ladang dalam pen- 
jualan fisik CD dan kaset, indu: 
musik pun mengalihkan perha- 
tian pada penjualan nada sam- 
bung pribadi yang dikenal se- 
bagai ringback tone (RBT). La- 
bel-label besar—seperti Sony 
BMG Music Indonesia, Warner 
Music Indonesia, Universal Mu- 


RBT yang dijual oleh 
lah perusahaan telekomu- 
seluler, antara lain XL, 
Telkomsel, Indosat, Axis, 
dan Flexi, Angka penjualannya 
mengagumkan. Titik tertingginya 
dalam data Asiri hampir men- 
25 juta pengguna. 
"RBT yang hanya berdurasi 30 
detik pada masanya adalah la- 
dang baru label musik. Mereka 
untung besar,” kata pengamat 
musik, Bens Leo, Selasa (18/9). 

Harga berlangganan RBT 
beragam, bergantung pada masa 
pakainya: harian, mingguan, atau 
bulanan. Telkomsel, misalnya, 
mematok tarif Rp 500 per lagu 
untuk masa aktif 3 hari, Rp 3000 
7 hari), Rp 5000 (15 hari), dan 
Rp 9000 (30 hari). 

Bisa dibayangkan betapa in- 
dustri RBT menangguk untung 
besar saat itu. Mengasumsikan 


pengguna berlangganan bulanan 
dan tak tahu cara memutuskan, 
nilai penjualannya per tahun bisa 
mencapai Rp 2,7 triliun. 

Yang paling untung adalah 
jaringan telekomunikasi yang 
memperoleh separuhnya. Sepa- 
ruhnya lagi dibagi antara label 
musik dan artis,” kata Bens Leo 
mengisahka 1g: 
pencipta lagu yang merangkap 
sebagai penyanyi paling banter 
pat 9 persen dari nilai 


Saya anti-RBT, Ini industri 
ik semu. Band baru cuma 
6 tak pernah 
sampai ke album. Baru sebentar, 
namanya hilang. Iklim rekaman 
seperti ini tidak sehat. Artis ber- 
t tidak punya ruang ber- 
ar Bens. 

n RBT tak lepas dari 
cara k jumlah content pro- 
vider | yang membuat pe- 
langgan sulit menghentikan la- 
yanan nada sambung pribadi. 
Akibatny: dari mereka 
menerus se- 
hingga konsumen menuding cara 
ini sebagai pencurian pulsa. 

Surat edaran Badan Regu 
Telekomunil Indonesia 
(BRTI) No 177/BRTI/X/2011 
yang ditandatangani ketuanya, 
Syukri Batubara, pada 18 Oktober 
201, memerintahkan semua 
operator seluler melakukan se- 
macam pendaftaran ulang—de- 
ngan melakukan "unreg”—bagi 
pelanggan SMS premium, ter- 
masuk RBT, Hasilnya, pelanggan 
merosot dari 25 jutaan menjadi 
sisa 3 juta saat ini. 

Bagi industri musik dan ope- 
rator seluler, kebij 
maksa mereka ti 
Operasional Harian dari FI 
Corporate Communication 
Group Telkomsel Ricardo Indra 
menyebutnya sebagai "tsunami 
untuk RBT”. Vice President PT 
E-Motion Entertainment Mu- 
hammad Soufan, yang pernah be- 
kerja untuk Sony Music Indo- 
nesia, menggambarkan bagaima- 
na petinggi label musik langsung 
terenyak. 


Na 
KOMPAS/PIIYOMBODO 


"Orang-orang di industri ber- 
pikir, apa yang b 
depan,” kata pri 
panggil Munna ini. ”M 
RBT masih ada, pelanggan $ 
tak tertarik lagi.” 


Harus kreatif 

Perpaduan antara pembajak- 
an, pengunduhan ilegal, dan kan- 
dasnya RBT membuat industri 
kelabakan. Baik Gumilang mau- 
pun Munna mengakui, label mu- 
sik terlena selama ini. "Kami te 
lambat mengantisipasi,” kata Gu- 
milang. Munna mengibaratkan 
pihaknya sebagai petani yang lu- 
pa mendivei 

Label besar akhirnya "menye- 
rah” pada strategi baru pem: 
saran model penggabungan pr 
duk (bundling). Jalur yang 


aat 
ini paling cemerlang adalah lewat 


Music Factory yang did 
oleh Kentucky Fried Chicken In- 
donesia, Jadilah musik dijual ber- 
sama dengan ayam di semua ge- 


ah di seluruh Indonesia. 

Nama-nama besar pun ber- 
munculan di sini. "Saat ini di 
Music Factory ada Cinta Laura, 
Agnes Mon! 
Slank, Opick, Armada, Semny 
(mantan vol pati! 
nanti akan ada Kotak: kata Ha- 
run Nurasyid, Managing Director 
and Executive Producer PT Mu- 
sic Factory Indonesia. 

Angka penjualannya yang lu- 
—Cinta Laura, 
: menggaet 800.000 
kopi—membuat banyak musisi, 
artis, dan Jabel melirik untuk 
kerja sama. "Awalnya tidak mu- 
dah. Kami setahun 


gunya 
Sekarang setahun 10-20 juta kopi 
untuk beberapa artis” kata Ha- 
run, 

Industri musik Indonesia me- 
mang harus lebih kreatif dalam 
memasarkan diri. Jika tidak, me- 
reka akan tergulung "tsunami" 
berikutnya. 


Masa Keemasan Tinggal Kenangan 


asa keemasan Padi de- 
MV ngan lagu-lagunya se- 
i "Sobat", "Kasih 


lan "Sesuatu Yang 
Tertunda” kini tinggal kenangan. 
Di tahun-tahun awal 2000, band 
yang beranggotakan jebolan Uni- 
versitas Airlangga, Surabaya, ini 
merupakan salah satu band yang 
sukses mencapai penjualan kaset 
dan CD hingga nyaris 2juta kopi, 
selain Dewa 19, Jamrud, Sheila 
On7, dan terakhir Peterpan (kini 
Noah) yang mencapai penjualan 
27 juta di pengujung tahun 
2005. 

“Setelah itu, tidak pernah ada 
lagi band yang bisa mencetak 
angka penjualan sebesar itu,” tu- 
tur Piyu, gitaris Padi. Pemba- 
jakan menjadi biang keladi uta- 
ma. Tercatat mulai 2008, jumlah 
kaset dan CD bajakan yang ber- 


edar di pasaran mencapai 99 per- 
sen. CD-CD bajakan tersebut da- 
pat ditemukan dengan mudah di 
lapak-lapak pedagang, antara lain 
di kawasan Glodok,  ber- 
sama-sama dengan VCD film ba- 
jakan. Akibatnya, penjualan kaset 
dan CD pun merosot hingga ter- 
sisa puluhan ribu saja. 

Tidak hanya Padi, band yang 
bermarkas di Jalan Potlot, Ja- 
karta Selatan, Slank, pun meng- 
alami kondisi serupa. Abdi Ne- 
gara, sang gitaris, menuturkan, 
pada 1999 saat industri musik 
masih bagus, penjualan kaset 
Slank bisa menembus angka 1,5 
juta kopi. Bahkan, — pada 
2004-2005, penjualan kaset 
Slank masih cukup bagus, ber- 
tahan di angka 500.000. 

”Tetapi, setelah itu makin pa- 
rah?” papar Abdi. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Denny Ramadhani dari Slank 
Records menambahkan, setelah 
2005, penjualan kaset dan CD 
Slank merosot hingga 100000 
keping. Bahkan, pada 2010, pen- 
jualan kaset Jurus Tandur hanya 
30.000 kopi, sementara CD-nya 
hanya 20.000. 

Angka ini cukup mengejutkan 
mengingat Slank merupakan 
band yang memiliki basis massa 
cukup besar. Namun, daya beli 
yang rendah disinyalir menjadi 
salah satu penyebab para Slanker 
lebih tertarik membeli produk 
bajakan. 

"Slankers yang agak mampu 
mungkin lebih memilih membeli 
pulsa. Slankers yang sangat eng- 
gak mampu, ya, akhirnya beli 
bajakan,” kata Denny. 

Saat pasar lesu karena pem- 
bajakan tanpa ada tindakan tegas 


3 


Slankers yang agak 
mampu mungkin lebih 
memilih membeli pulsa. 
Slankers yang sangat 
enggak mampu, ya, 
akhirnya beli bajakan. 
Denny Ramadhani 


bagi pelanggar hukum, lahirlah 
bisnis nada sambung pribadi 
(ringback tone/RBT) pada 2004. 
Penjualan RBT yang sem- 
pat melejit hingga meraup 25 juta 
pelanggan menjadi angin segar 
bagi musisi di Tanah Air. Namun, 
ketika layanan tersebut dimati- 


kan pada 18 Oktober 2011 karena 
terseret kasus pencurian pulsa 
content provider nakal, menjadi 
mimpi buruk bagi industri musik 
Tanah Air. Saat ini, jumlah pe- 
langgan RBT anjlok menjadi ha- 
nya sebesar 3 juta. 

”Disisi lain, full track download 
yang diharapkan untuk meng- 
gantikan RBT belum menjadi ga- 
ya hidup” kata Abdi. 

Musisi yang mengelola situs 
importmusic.com sejak 2006 ini 
mencontohkan, jumlah pengun- 
duhan (download) tertinggi se- 
lama situs tersebut berjalan ha- 
nya 200. Dengan biaya satu kali 
unduh Rp 5.000, pemasukan 
yang diperoleh hanya Rp 
1.000.000. 

”Penyebabnya, sistem pemba- 
yaran yang masih susah dan gaya 
hidup pencinta musik yang be- 


Didasari kecintaan 
Di jaji 


Di lu: 
Cholil, vokal: 


n band indie Tanah Air, nama ERK tak 
album ERK, Efek Rumah Kaca dan Kamar Gelap, tei 
7000-9000 keping. Lumayan untuk ukuran band indie, 
aktivitas panggung dan uru: 
Efek Rumah Kac: 


ng. Kedua 
antara 


man album baru, 
di sebuah lembaga 


mn. rel 
adalah pekerj 


swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hukum. Dua personel 


ERK, Adrian dan Akbar, juga memiliki pekerjaan lain. 
gar tetap bisa menjalani aktivitas bermusik saya," 


rayu-rayu bc 


yum. 


atau tidak, tak m 
Penjualan cakram pad 
kan masalah bagi mereka. 


karena kami mencintai musik. 
silnya lebih maksimal. Masalah orang suka 


Saya tinggal 


Karena 


ng terpenting bagi mereka, bz 
musik. Berapa pun apresiasi 
”Karena kami punya pe- 
lak khawatir. Setidaknya kami 


nuturkan hal serupa.” Kami bersenang-senang dengan musik kami. 


Tujuan kami bukan untuk jadi kaya raya,” 

Meski belum sampai mencetak angk: 
puluhan ribu keping, album terbaru Serin 
diburu penggemar mereka. CD versi eksklu 
sebanyak 999 keping-ludes dalam dua hari, 


yang mereka produk: 


Sementara CD versi reguler yang dibanderol Rp 
ah terjual sebanyak 7000 keping. "Dengan penjualan CD 
lama dua hari itu, kami sudah balik modal rekaman,” 


ungkap Arian. 


tuturnya. 
Daualan CD hingga 


000, hingga saat 


Sejak rilis Taring, jadwal manggung Seringai penuh hingga 
Desember 2012. "Tetapi kami hanya main weekend (akhir pekan) 


karena di hari 
berprofesi sebagai ilustrator. 


kami harus bekerja," 


kata Arian yang 


Grup indie White Shoes and The Couple Company juga 
mencatat penjualan sebanyak 10000 keping CD untuk album 


kedua mereka, Vakan: 


. Piringan hitam mereka yang diproduksi 


300 buah dengan harga Rp 275.000 habis dalam waktu dua minggu 


di dal 
negeri, 


Para personel White Shoe 


berkarya dengan memegang ka 
ada pendengar mereka. "Jadi jangan ber- 


bertanggung jawab kej 


am negeri, Angka itu belum termasuk yang terjual di luar 
Jadwal manggung mereka juga nya 
pekan, rata-rata 8-9 kali dalam satu bulan. 


Is penuh $ 


pakat bahwa tugas musisi 
Jah tidak menyepelekan dan 


pikir kalau pendengar kita bodoh. Jangan anggap mereka sebagai 


obyek, hanya untuk beli benda saj 
"Bila yang dikejar hanya uang, ingin cepat kaya, makatidakakan 
urang terus, Selama kita s 


nah ada pu 
bertahan,” u 


tambah Sari. 


lalu kreatif, pasti 


Sebagaimana ERK dan Seringai, White Shoes juga menge- 


luarkan pernik-pernik 
simal 100 buah,” papar mana 
Sementara Seringai, 


terbatas. "Untuk satu produk mak- 
er White Shoes, Indra Ameng. 


a, untuk satu desain kaus 


menjual 200-300 lembar dengan harga Rp 125000. Saat ini 
Seringai setidaknya memiliki 11 desain. “Ini yang tidak dimiliki 


industri musik mainstream," 


papar Arian. 


Tidak heran bila di tengah lesunya industri musik Tanah Air, 
band-band indie seolah bergeming. Mereka menunjukkan daya 
tahan dengan tetap berstrategi menghadapi perubahan zaman. 


lum ke arah digital,” ujar Abdi. 


Bertumpu pada konser 


seperti ini, ha- 
rapan yang tersisa bertumpu pa- 
da show atau konser-konser yang 
mereka lakukan. "Tetapi, ini juga 
tidak mudah karena pada saat 
bersamaan banyak digelar kon- 
ser-konser musisi dari luar ne- 
geri,” kata Piyu. 

Tercatat beberapa artis luar 
negeri menggelar konser di Ja- 
karta, seperti Maroon 5, Justin 
Bieber, dan Katy Perry. Itu belum 
termasuk artis-artis asal Korea, 
seperti Rain dan Super Junior. 
Konser-konser artis luar negeri 
tersebut selalu dipadati penon- 
ton. Di sisi lain, perkembangan 
teknologi membuka peluang 
munculnya pembajakan lagu me- 
lalui internet. 


(DWI AS SETIANINGSIH) 


Metode penggabungan (bun- 
dling) yang ditawarkan Music 
Factory, diakui Piyu yang kini 
bersolo karier, sebagai salah satu 
jalan keluar sementara yang am- 
puh. Setidaknya untuk saat ini 
cukup efektif untuk meminima- 
lisasi pembajakan. "Namun, ka- 
rena keterbatasan tempat, saya 
belum bisa ikutan. Masih antre,” 
jelas Piyu. 

Saat ini, Piyu tengah mencoba 
melakukan terobosan baru de- 
ngan membuat Piyu Corner. Dia 
berencana memasarkan CD me- 
lalui sistem bundling dengan 
pembelian kaus. 

Sementara Slank tahun ini te- 
lah bergabung dengan Music Fac- 
tory. Album 7 Slank U yang di- 
edarkan Music Factory saat ini 
telah mencapai angka penjualan 
500000. (DOE) 


INDUSTRI MUSIK 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


Cari Cara Melawan 
”Pencuri” Karya Kreatif 


Dunia sudah berubah. Itu pesan yang 
disampaikan lewat dunia musik. Produk 
rekaman musik secara fisik hampir 
berakhir. Sekurangnya, tak lagi diminati. 
Ini berlaku di seluruh muka bumi, sejauh 


Jaringan internet ada, 


sejauh layanan 


telepon seluler terjangkau. 


alam enam ta- 

hun terakhir, 

penurunan nilai 

penjualan fisik 

rekaman musik 
di seluruh dunia mencapai 40 
persen. Berdasarkan data yang 
dibuat eMarketer dan dilansir 
oleh wwwgrabstats.com, pada 
2006 nilainya masih mencapai 
334 miliar dollar AS. Setahun 
kemudian nilainya turun men- 
jadi 30,6 miliar dollar AS dan 
terus merosot menjadi 27,5 mi- 
liar dollar AS (2008), 24,6 miliar 
dollar AS (2009), 22,2 miliar dol- 
lar AS (2010), dan 199 miliar 
dollar AS (2011). 

"Era digital membuat fisik al- 
bum musik sekarang peminatnya 
turun. Ini terjadi di seluruh du- 
nia," kata pengamat musik, Bens 
Leo, 

Namun, ada persoalan dengan 
Indonesia yang masih bersoal de- 
ngan kesadaran untuk menghar- 
gai karya cipta rang. Peng- 
unduhan musik digital lebih ba- 
nyak dilakukan secara ilegal, 

5 i Industri Rekaman In- 
donesia (Asiri) mengutip data In- 
ternational Federation of' Pho- 
nographic Industry (IFPI) me- 
nyebutkan, ada sekitar 70 situs 
jejaring yang biasa diakses orang 
untuk mengunduh musik dan la- 
gu Indonesia tanpa bayar, Tiga di 
antaranya adalah  gudangla- 
gu.com, index-of-MP3.com, dan 
4shared.com. 

Situs yang paling banyak di- 
unduh adalah 4shared.com de- 
ngan sekitar 65 juta pengunduh- 
an dengan jumlah pengunjung 7,5 
juta. Diperkirakan nilai yang di- 
unduh mencapai Rp 12 triliun. 

Direktur E-Business pada Ke- 
menterian Komunikasi dan In- 
formatika Azhar Hasyim, Selasa 
(8/9), mengakui sulitnya meng- 
atasi masalah pengunduhan ile- 
gal. "Diblokir satu, muncul lagi 
dengan nama lain. Begitu se- 
terusnya,” kata Azhar, 

Keluhan yang datang dari in- 
dustri musik semakin meyakin- 
kan pihaknya untuk segera ber- 
tindak dengan mengun, 
penyelenggara penyedia 
internet (internet service provid- 
er/ISP). Mereka diminta untuk 
tidak membiarkan sebagai tem- 
pat diunggahnya musik yang se- 
cara legal memiliki hak cipi 

”Kalau mereka tidak melaku- 


kan, kami yangakan memblokir," 
ujar Azhar. 

Ada dua cara yang bisa di- 
lakukan. Pertama, — langsung 
memblokir situsnya. Kedua, 
memblokir URL (uniform resour- 
ce locator). "Kalau situsnya ba- 
nyak manfaatnya, yang diblokir 
URL-nya saja,” kata Azhar. 

Kepala Sub-Direktorat Tekno- 
logi dan Infrastruktur E-Bu: 
ness Noor Iza menambahkan, pi- 
haknya telah berkomunikasi de- 
ngan pihak Google. Sejauh ini, 
Google telah memiliki content 
Identification management yang 
bisa mengidentit musik atau 
video yang telah didaftarkan hak 
ciptanya. 


(3 


Era digital membuat 
fisik album musik 
sekarang peminatnya 
turun. Ini terjadi 
di seluruh dunia. 
Bens Leo 


"Karena itu, kami minta in- 
dustri musik untuk proaktif lapor 
kepada situs seperti 4shared. La- 
lu kami akan mendukung, 
Noor Iga. 


UU direvisi 

Selama ini, Indonesia masih 
menggunakan payung hukum 
Undang-Undang Nomor 19 Ta- 
hun 2002 tentang Hak Cipta da- 
lam masalah ini, "Perkembangan 
teknologi informa 5 
Karena itu, 
tengah dalam proses 
Direktur Jenderal Hak at: 
kayaan Intelektual (TKI) Ahmad 
Ramli, pekan lalu, 

Ia lantas menunjukkan bebe- 
rapa materi baru yang akan di- 
tambahkan, seperti "konten hak 
cipta dan hak yang berkaitan de- 
ngan hak cipta dalam teknologi 
informasi dan komunikasi” (Pa- 
sal 50-52). 

Pasal 51 Ayat (1), misalnya, 
berbunyi, "Dalam hal terdapat 


bukti pelanggaran Hak Cipta dan 
Hak yang Berkaitan dengan Hak 
Cipta, menteri yang menyeleng- 
garakan urusan pemerintahan di 
bidang telekomunikasi dan infor- 
matika dapat menutup konten 
yang melanggar Hak Cipta dalam 
sistem elektronik atau menjadi- 
kan layanan sistem elektronik ti- 
dak dapat diakses.” 

Ramli mengatakan, ke depan- 
nya Indonesia harus memiliki 
lembaga manajemen kolektif 
Collecting management organi- 
zation/CMO) yang berbentuk ba- 
dan hukum. Begitulah yang ber- 
laku di negara maju sehingga 
karya intelektual seperti musik 
terus dihargai, Kreativitas peker- 
ja seni tidak padam karena pem- 
bajakan,” katanya. 


Mencari I-Pop 


Menteri Pariwisata dan Eko- 
nomi Kreatif Mari Pangestu 
mengakui, persoalan hak atas ke- 
kayaan intelektual harus dimulai 
sejak anak-anak. "Harus diajar- 
kan sejak dari sekolah bahwa 
melanggar HKI sama dengan 
mematikan industri kreatif,” 
ujarnya, Rabu (19, 

Namun, dari industri sen- 
diri, ia berharap juga terus men- 
cari cara baru untuk bisa dikenal 
dan memasarkan diri, Mari lan- 
tas mencontohkan bagaimana in- 
dustri pop Korea—yang dikenal 
seb K-Pop—kini merambah 
luruh dunia, 

"Kita juga harus bisa mencari 
it 1 (Indone- 


sia)-Pop, entah dari si 
atau koreografinya 
hatan khas Indonesia, 
ri. 

Melihat kemerosotan industri 
rekaman musik Indonesia, Mari 
mengatakan bahwa pihaknya 
akan terus mendorong tumbuh- 
nya berba agai festival dan konser 
t apa yang dika- 
1 kondang, Gu- 
incy Jones, bahwa seorang musisi 
harus terus tampil di panggung 
dan tidak hanya berkutat di jalur 
rekaman. Alasannya, bagaimana 
ia bisa terkenal jika konsumen 
tidak pernah melihat. 

"Yang dimaksud panggung itu 
bisa secara fisik maupun virtual," 
kata Mari. 

Beberapa panggung yang di- 
gelar Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif tahun ini 
antara lain Indonesia Cutting 
Edge Music Award dan Fe: 
Lagu Anak. Selain itu, tahun de- 
pan juga akan digelar Pesta Mu- 
sik Rakyat yang diharapkan di- 
gelar secara simultan di sejumlah 
daerah sebelum berpuncak di 
tingkat nasional. 

”Genre musik kita ini besar 
sekali. Kita punya kekuatan da- 
lam bermusik dan bernyanyi. 
Tinggal mendorongnya,” kata 
Mari. (FIT/DOE) 


kata Ma- 


Kelompok vokal Project Pop tampil di Studio Orange, Kompas TV, Februari lalu. 


KOMPAS/ RADITYA HELAHUMI 


Menilik Penentu Nasib Musik Indonesia 


cdia massa, seperti ra- 
N /I dio dan televisi, menjadi 
media perantara antara 


industri musik dan konsumen 
pencinta musik. Televisi cende- 
rung mendua dengan peran me- 
layani dan membentuk pasar, se- 
mentara radio menjadi etalase 
yang lebih mencerminkan selera 
pasar, 

Production Manager RCTI un- 
tuk acara hiburan, John Fair 
Kaune, mengatakan, sejak awal 
dibangun pada 2008, misi yang 
diemban program musik Dahsyat 
membesarkan musik In- 
”Kami committed untuk 
memutar lagu-lagu Indonesia, 
ujar John, 

Pada awalnya, artis-artis yang 
tampil di Dahsyat harus melalui 
seleksi. Lama-lama, seleksi tidak 
lagi diperlukan. "Yang penting 
main,” kata John, 

Tidak mengherankan bila ke- 
mudian ada band yang lahir ha- 
nya dalam waktu empat hari un- 


kadar tampil di Dahsyat 


sekaligus membuat de- 
mand,” kata John. Ini salah sa- 
tunya ditunjukkan dengan ”ke- 
suksesan” televisi melahirkan 


band-band bergenre Melayu ser- 
ta boyband/girlband yang kemu- 
dian menjadi bagian Industri, 
Padahal, metode yang dipakai 
untuk menciptakan permintaan 
baru di industri musik sangat 
sederhana, hanya menggunakan 
intuisi belaka,Selama rating-nya 
kita pertahankan," 


kata John. 


Berdasar riset 


Proses berbeda terjadi di me- 
dia radio, Adrian Syarkawi, Di- 
rektur Radio Gen FM yang 80 
persen memutar lagu-lagu Tn- 
donesia, menuturkan, untuk me- 
nentukan lagu-lagu yang masuk 
daftar putar, diberlakukan ris 
dengan berbagai model. Tuji 
annya untuk mengetahui apakah 
sebuah lagu disukai pendengar 
sehingga layak putar. 
"Metodenya bisa melalui poll- 
if survei on air 
aan pendengar, 
sampai memperdengarkan lagu 
tersebut kepada masyarakat yang 
ditemui di jalanan oleh tim la- 
pangan,” paparnya, 
set $ lakukan untuk 
mengetahui sebuah lagu apakah 
masih layak diputar atau harus 
keluar dari daftar putar. "Pokok- 
nya riset terus setiap hari, 


Adrian. Dengan demikian, la- 
gu-lagu yang diputar ditentukan 
murni oleh selera pendengar, 

Terkait lesunya industri musik 
dalam negeri, Adrian menutur- 

aa saat ini secara ku- 
antitas tidak banyak berubah. 
”Lagu baru masih banyak. Yang 
sulit saat ini adalah mendapat 
lagu yang sangat kuat untuk ma- 
suk daftar putar,” katanya. 

Saat ini, tingkat kebosanan 
orang bergerak cepat. Kondisi ini 
sangat berbeda dengan dua tahun 
lalu ketika sejumlah lagu, seperti 
”Sempurna” milik Andra & The 
Backbon Jangan Menyerah” 
milik D'Massiv, dan "Laskar Pe- 
langi” milik Nidji bertahan cukup 
lama dalam daftar putar. 

Kondisi ini, menurut dia, harus 
segera diantisipasi. Bila industri 
terus-terusan — mengedepankan 

laripada kualitas, tidak 
akan banyak karya bagus yang 
muncul, 

"Lagu-lagu zaman dulu jauh 
lebih berkualitas, Memang pro- 
sesnya lambat, tetapi lagu ter- 
sebut bertahan lebih lama,” ung- 
kapnya, 

Bila karya yang lahir saat ini 
tidak berkualitas, peran yang di- 
ambil radio sebagai penyampai 
karya musik akan sia. 


karya lagu yang disampaikan ha- 
nya sebentar, tidak akan ber- 
dampak apa-apa. Ini seharusnya 
menjadi perhatian para pelaku 
di industri musik,” papar 
Harapannya, musik In- 
menjadi tuan rumah 


donesia 
di negeri sendi: 

Seperti Adrian, Integrated 
Promotion Manager Prambors & 
Delta FM Group Junas Mira- 
diarsyah mengatakan, berdasar- 
kan survei Prambors, pendengar 
lebih menyukai lagu-lagu Barat. 
Padahal, pada 2006-2007 kecin- 
taan mereka tel p lagu In- 
donesia sangat ti: 

Selama ini, untuk menentukan 
lagu-lagu yang masuk daftar pu- 
tar, Prambors memberlakukan 
survei bulanan dengan metode 
online kepada pendengarnya. 
Survei juga dilakukan untuk la- 
gu-lagu yang dipandang memiliki 
kans untuk disukai pendengar. 

Program Director Radio Pram- 
bors Girindra Acoka Prabowo 
mengatakan, hingga kini 30 per- 
sen lagu Indor yang diputar 
Prambors merupakan musik in- 
dustri, 

”Kalau berdasar survei, pen- 
dengar kita tidak suka, kita tidak 
akan putar,” katanya, 

(DOE/FIT) 


No, 001/KUR-TLK/IX/12 


Jakarta, 21 September 2012 


PENGUMUMAN PUTUSAN PAILIT 
No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga JKT.PST 


DAN 


UNDANGAN RAPAT KREDITUR 


Dengan ini diumumkan Putusan Palit atas permohonan : 
PEMOHON : PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA (Pemohon): diwakili oleh Kuasa Hukumnya Kanta Cahya, SH, 


kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kanta Cahya, SH & Associat 


berkantor di Graha MIK, Lantai 8, Taman 


Perkantoran Kuningan, Jalan Setiabudi Selatan Kav. 16-17, Jakarta Selatan 12920. 


Lawan: 


TERMOHON : PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (PT. TELKOMSEL), berkantor di Wisma Mulia Lantai Mezzanine-19, 
12950, 


Jalan Gatot Subroto No. 42, Jakarta Selatan 


DIKTUM : Diktum Putusan Perkara Kepailitan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST, tanggal 
14 September 2012, diantaranya sebagai berikut: 


DALAM EKSEPSI : 


Mengadili : 


— Menolak eksepsi Termohon Pali untuk seluruhnya : 


DALAM POKOK PERKARA : 


1.Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit untuk seluruhnya : 


2. Mer 


usaha jasa telekomunikasi, terakhir diketahui bi 
“Selatan-12950 Pali dengan segala akibat hukum 


Jalan Gatot Subroto N. 


lamat di Jakarta, beral. 


kan TERMOHON PAILIT, yaitu PT, TELEKOMUNIKASI SELULAR, Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang 


di Wisma Mulia Lantai Mezzanine-19, 


0.42, Jakarta 
3. Menunjuk SUTOTO ADIPUTRO. SH. MH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai 


Hakim Pengawas 
4. Menunjuk dan mengangkat 


a.Saudara FERI S. SAMAD. SH. MH., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagalmai 


Surat Bukti Pendaftaran Kurator 


EGAPOLITAN 


22 Sept : Izi female band & 
Fashion on the street 


23 Sept : Story Telling & Ballet Performance 


30 Sept 
06 Oct 


: Coloring Competition for kindergarten 
: Dessert Platting Competition 
Bento set Decoration 


SEPT 21 - OCT 1 
@ MAL CINERE 


6, 2012 


BERHADIAH!“ 


# Fully Furnished 


by Princessa Ballet Center 

29 Sept : Drawing Competition for 
kinder garten & Family Karaoke 
Competition 


07 Oct : Family Cake Decorating Competition 
and Kids n Mom Fashion Show 
:Demo Masak by NOVA 


:Band Performance 


dan Pengurus No, AHU.AH.04.03-27, yang berkantor di Royal Palace C.10, Jalan Prof. Supomo No. 178 A, 
Jakarta Selatan » 

b.Saudara EDINO GIRSANG. SH., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan 
Pengurus No. SBPKP : AHU.AH.04.03-21, yang berkantor di Kantor Kurator dan Pengurus, di MENARA THAMRIN, 
Jalan MH. THAMRIN KAV.3 JAKARTA PUSAT : 

c.Saudara MOKHAMAD SADIKIN. SH., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan 
Pengurus No. SBPKP : AHU.AH.. 04.03-28, yang berkantor di Kantor Kurator dan Pengurus, Jalan Setiabudi Timur | 
No, 20, Jakarta Selatan :Sebagai Kurator Termohon Pallit. 

5 en kepada Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas 

u rupiah). 


# Samsung Galaxy Tab 
“AC 2 unit 


FREE BPHTB & 
Biaya Notaris!" 
Cashback up to 50 jt" 
Cicilan KPR 2 jt-an/bin” 
DP dicicil up to 6X“ 


13 Oct 
14 Oct 


Cinere 
Karawa 
Bogor 


(021) 754 5068 | 754 8454 
(021) 591 5800 1 4623 7800 
(021) 7029 7516 | 7023 8856 


UNDANGAN RAPAT KREDITUR 


Dengan ini diberitahukan kepada Para Kredilur dan Debitur untuk menghadiri Rapat Kreditur | yang akan diselenggarakan pada: 
Hari &tanggal : Rabu, tanggal 10 Oktober 2012 


J, San Mada No, 17, Jakarta Pusat. 
PENDAFTARAN PIUTANG 
Barang siapa merasa mempunyai piutang terhadap PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR, harap mendaftarkan piutang dan menyertakan bukti- 
buktinya KEPADA SALAH SATU KURATOR dengan batas waktu pendaftaran paling lambat sampai dengan hari Jumat, tanggal 12 Oktober 
2012, Jam 17.00 Wib. Sedangkan batas akhir verifikasi pajak sampai dengan hari Senin, tanggal 29 Oktober 2012, Jam 17.00 Wib. 


Rapat verifikasi tagihan akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012, Jam 10.00 Wib, bertempat di Pengadilan Niaga pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 


Demikian keadaan palitini diumumkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat umum. 
Kurator, 


pa 
Cinere 
Riverside 


ne 


arkview 


Bank @ BTN 


cINeRe | 


BELLEVUE 


L Suites 


BNI 


(721 etiPggn Bertaku 


EGAPOLITAN DEVELOPMENTS 


to Life 


FERI S. SAMAD, SH, MH EDINO GIRSANG, SH M.SADIKIN, SH 


Bringing Dreams 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


35 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


Jk aa METE SMATAHARI 
| sasa : 
na Ny 1 NI Kat : 
ANJA 1 po j , 
jasa apr Ana Ma | La! 1 
BE: Ho ) | 
TOTAL bai TIA CA Pe 


— 
| OW ri ces a n d m Oo re Hanya dengan Belanja Ta 10.000,- (berlaku kelipatan) Anda dapat memenangkan 
... Uang tunai Rp 1.000.000.000 untuk 1 orang pemenang pertama. 


“1 Dengan Menggunakan 


“4 Dengan Menggunakan 
Mandiri Kartu Kredit 


Kartu Hypermart 


e LAPTOP « H ANDPHONE Dengan Eee Kartu Bilah & Mandiri Kartu Kredit 
VIJNUN IU /0-— « BLACKBERRY ik T KIAa 


BlackBerry 

Dengan agan 9320 Armstrong GCOM| 
paman “ 3G NSOPA 

- BlackBerry OS 7.1 


Lenovo IdeaPad 51006 
«Intel Atom NS7O (1,66 GH2/6671MN2/1 MB) 
- DDRI 2 GB - HOO 320 GB - Carera, WIFI 


ran : 3,15 MP Camera with Flashftight “1 Ghu, 4 Gb Storage 
Normal 89 2,449.000 volt 349,000 omalt? 2,599,000 


“TI Multitouch 
« Android 4.0 ice'Gream, 


SEMUA PRODUK er ERA TA en HENNA ate maan 


Kartu Hypermart Kartu Hypermart - 
ELEKTRONIK PIN "” 2. 204.100 IN "764.100 . ) 
Kecuali produk Polytron & Akari Mandiri Kartu Kredit MINELLA AOLAY Parera 104. 1UU Merana £.-74. 100 


IN 
Anggur Red Globe'SuperjUsAY 2 | Oo Ayam Broiler, 
3 x 1009 fekar ka 


/r00g 
"5.750 IK | , "1790 "25450 


FIT ACTIVE CHILKID 
330ml All Variants Platinum 8009 All Vartantsj 


VITAMILK 
Smoothie 250mI AIyVaniants "181.350 


Naa & 1 FORTUNE 
RINSO Anti Noda 1,4 Kg aer um MA amba ai GOLOSTAR Yg 1 Minyak Goreng Retill 2 Lt 
/ t Chicken : tikie, Nuggetcon, INvggei 5009) unyak Goreng Sela 
lidi 103 2000 Ka | Beli ke 1 Rp'24:350 


Beli ke 1 Rp 20.750 Beli ke 1 2 1. 2251 
Belik 


EL 2 RP £ I IKA 2 "578 g 3 , | JIKA BELI 2 MULN y) | JIKA BELI 2 ma "817,600,,. 


Olay 
COCA COLA, FANTA, SPRITE 
PET 1500mi All Variants) 


"RIO 


OLAY .— MULTI SINAR DUNIA 
Total Effect Cream 50g.AII,Variants 8 Fadal Tssue Rino Kertas Fotocopy Ad 709 
"341-900 


hit? 99750 2161825 (000. | 


SINAR DUNIA 


Atrium, Sutos, Padang, Balikpapan & Samarinda. 
u bubuk Morinaga, Nutrik 
n keras (wine & 


6. Diskon berlaku juga di Foodmart Cilandak Town Sguare, Karawaci, Ekalol 


ma/kartu/transaksi/hari. 7. dak berlaku untuk produk mie instan goreng & kuah, susu kental mani: 


llasure, Dancow, Indocafe Cotf ur curah, semua susu 


3s Rp 500.06 ' Buy Mandiri khusu: Sharp, 
peda motor, Arzberg, konsinyasi elektronik tertentu & produk 


voucher pulsa isi ulang 


B, Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Customer Service Hypermart, mandiri Ca 299-7171 


IW, ACME, Rinnai, Champs, Shimizu 
Rp 
9. Tidak berlaku untuk pembelian dalam jumlah besar 


egang Kartu Hypermart 


4, Tambahan Diskon 1016 untuk produk fresh 
10, Syarat dan ketentuan lain berlaku 


& Lenovo), Handphone ( Nokia, Samsung, G, Sony), BlackBerry & 
« Tidak berlaku untuk pembelian dalam jumlah besar. Ig hypermart.co.id/fanpage/ 


5, Diskon 1096 bertaku untuk Laptop (HP, Asu 
“ Selama persediaan masih ada - Syarat dan ketentuan lain berlaku 


“ Hypermart berhak membatasi pembelian - Maks pembelian 6 pcs/konsumen/hari 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


on, 
spirit) 


lang dipromosikan di surat kabar, katalog 


Bhicard id 


FOKUS 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


JAJAK PENDAPAT 


Generasi Penikmat 


Musik Gra 


Perkembangan teknologi turut memberi andil 
menggeser perilaku publik dalam menikmati musik. 
Jika sebelumnya musik banyak dinikmati melalui 
kaset atau cakram padat atau CD, kini publik lebih 
banyak menikmati musik melalui telepon seluler 
dengan cara mengunduhnya lewat internet. 


ajak pendapat 
Kompas pekan 
lalu yang dise- 
lenggarakan di 
12 kota besar 
mengungkap proporsi terbesar 
responden mendengarkan musik 
melalui telepon genggam, Tak bi- 
sa dimungkiri, perkembangan 
teknologi telepon genggam me- 
mungkinkan pengguna menik- 
mati berbagai fitur menarik, Be- 
berapa di antaranya adalah ra- 
gam permainan, akses internet, 
menonton TV, dan video call yang 
memungkinkan pengguna 
dengan lainnya berkomunikasi 
tatap muka, serta sebagai pe- 
mutar musik format MP3, 

Teknologi internet dan kom- 

puter ikut andil dalam memu- 
dahkan publik mengakses mu- 
sik-musik pilihan. Jaringan in- 
ternet dan komputer memung- 
kinkan publik mengakses dan 
mengunduh-juga melalui tele- 
pon seluler-berbagai musik pi- 
lihan, Separuh responden survei 
ini mengakui mengunduh la- 
yu favorit mereka secara 
nelalui internet. 
a dicermati lebih jauh, pe- 
rilaku mengunduh musik secara 
sangat ditentukan oleh usia 
seseorang. Semakin muda usia, 
perilaku mengunduh musik le- 
wat internet semakin sering. Ja- 
jak pendapat ini menunjukkan 
perilaku mengunduh musik gra- 
tisan lebih banyak dilakukan ka- 
langan anak muda usia di bawah 
25 tahun (8846 persen). Hanya 
10 pe responden di kelom- 
pok usia tersebut yang tidak me- 
lakukannya. 

Sebaliknya, responden yang 
berusia di atas 46 tahun lebih 
banyak (6798 persen) tidak 
mengunduh musik dari internet 
dibandingkan yang berusia di ba- 
wah 25 tahun. 

Di samping menikmati musik 
an, survei ini juga meng- 
ungkap kecenderungan perilaku 
publik yang lebih suka membeli 
kaset atau CD bajakan. Sepertiga 
bagian responden mengaku lebih 
memilih membeli kaset atau CD 
musik bajakan ketimbang produk 
asli, Faktor ekonomi bisa diduga 
sebagai pendorong utama. 

Gambaran ini diperkuat oleh 
tak adanya anggaran khusus yang 
disisihkan oleh responden untuk 
membeli koleksi musik favorit. 
Mayoritas responden (87,7 per- 
sen) menyatakan tak mengang- 
garkan dana secara khusus untuk 
menambah koleksi lagu-lagunya, 
Kalaupun ada, hanya 10 persen 
responden yang menyisihkan da- 
na kurang dari Rp 100000 per 
bulan. 

Selain telepon seluler, radio, 
dan televisi merupakan medium 
yang juga banyak dipilih 


responden untuk mendengarkan 
alunan musik kesayangan me- 
reka. Hampir setiap jam, pen- 
dengar radio bisa menikmati 
program musik yang diudarakan. 
Bahkan, musik melalui radio me- 
rupakan kawan setia pengguna 
mobil melewati kemacetan di ja- 
lan-jalan Jakarta, 


«. 


Industri musik 
Indonesia terpuruk 
setelah dihantam 
pembajakan. Menurut 
catatan Asiri, angka 
pembajakan musik 
berupa kaset atau CD di 
Indonesia tahun 2008 
mencapai 550 juta kopi. 


Hal serupa bisa dijumpai pada 
medium televisi. Berbagai prog- 
ram musik menghiasi layar kaca 
dari pagi hingga malam hari di 
banyak stasiun televisi, nasional 
maupun internasional. 


Terpuruk 

Pergeseran perilaku itu turut 
andil dalam semakin terpuruk- 
nya industri musik Indonesia, 

rdasarkan catatan Asiri (Aso- 
Industri Rekaman Indone- 
sia), total produksi album re- 
kaman tahun 2010 tinggal sekitar 
14 juta kopi. Bandingkan de- 
ngan angka total penjualan kaset 
dan CD yang mencapai 77,5 juta 
kopi, 


-angka ini menunjukkan 
era kejayaan industri musik In- 
donesia mulai pupus. Pada masa 
keemasaan tersebut, yakni se- 
kitar tahun 1990-an hingga awal 
2000-an, total penjualan album 
rekaman musik, baik kaset ma- 
upun CD, mencapai puluhan 
kopi per tahun. Di era tersebut, 
banyak band musik mencatatkan 
tu juta 
sbut saja misalnya Dewa 
19, Jamrud, Padi, Peterpan, dan 
Sheila on 7. 

Industri musik Indonesia ter- 
puruk setelah dihantam pemba- 
jakan. Menurut catatan Asiri, 
angka pembajakan musik berupa 
kaset atau CD di Indon: 
2008 mencapai 550 juta kopi. 
Padahal, 12 tahun sebelumnya 
pembajakan baru tercatat 20 juta 
kopi album. Rasio peredaran al- 
bum musik bajakan dan legal pun 
telah mencapai 96 persen ber- 
banding 4 persen. Angka ini di- 
sinyalir akan terus bertambah, 
(ERI/LITBANG KOMPAS) 


tisan 


Penjualan Produk Industri Rekaman Musik di Indonesia 


ML 


80.000.000 


K 


BEVCD K Internasional 


70.000.000 IVCD K Lokal 
TIVCD K Ekon 
60.000.000 M@ Intemasional 
PAI 2 Lokal 
(MMC (kaset) Daerah 
40.000.000 MMC Internasional 
MMC Lokal 


30.000.000 
20.000.000 


10.000.000 


1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 


Sumber: Data Asiri berdasarkan permintaan Stiker Lunas PPN tahun 1996 s/d Agustus 2012 


2010 


2012 
s/d Agt 


GUNAWAN 


Perilaku 
Mendengarkan Berapa anggaran yang Anda 
sediakan untuk 


Tidak menganggarkan 


6 2Rp 50.000 
25 Rp 50.000-Rp100.000 


tidak tahu/ 
Jawab 


21 
Lainnya ———- — 2,2 2100.000 
23 ——XA Tidak tahu 


MP3/Komputer — 1, 8 


Televisi N 


Kaset/CD/DVD 


Apakah Anda mengunduh secara gratis dari 


internet untuk memperoleh lagu atau musik? 
10,58 
17-25 
26-45 
246 tahun 


N- 555 


Metode Jajak Pendapat 
Pengumpulan pendapat melalui teleoon in diselenggarakan Litbang 
“Kompas”, 15-16 Seotember 2012, Sebanyak 555 responden berusia 
Iminimal 17 tahun dipllih secara acak menggunakan metode pencuplikan 
sistematis dar buku telepon terbaru di 12 kota di Indonesia. Jumlah responden 
di setiap wilayah ditentukan secara acak proporsional. Menggunakan metode ini, 

pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian & 4,2 persen, 

Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi, Hasil jajak 
pendapat ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat negeri ini 


MMA Ya ii Tidak HM Tidak tahu 


GUNAWAN 


Sumber: Litbang Kompas"/ERI 


PERSYARATAN 


b. Memiliki IPK 22,75 


BENTUK PENYELENGGARAAN 


memiliki program studi relevan. 


Gp. 


& 
KESEMPATAN MENJADI CALON GURU 
SMK PRODUKTIF 


DIBUKA KESEMPATAN BAGI SARJANA (S1) DAN SARJANA SAIN 
TERAPAN (D4) DARI BERBAGAI PROGRAM STUDI 
UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI GURU TERINTEGRASI 
(PPGT) SMK BIDANG PRODUKTIF BERBEASISWA 
KERJASAMA DITJEN DIKTI, FT/FPTK-LPTK, DAN POLITEKNIK 


PENDAFTARAN SECARA ON LINE 
25 SEPTEMBER S.D. 10 OKTOBER 2012 


SILAKAN KUNJUNGI: http//majubersama.dikti.go.id 


a. Berasal dari Program Studi eligible yang terakreditasi dan terdaftar di PDPT 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 


&. Berusia maksimal 28 tahun (pada 31 Desember 2012) 
@. Bersedia untuk tidak cuti selama mengikuti pendidikan 


Kolaborasi antara Fakultas Teknik/Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 
LPTK dengan Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, atau Politeknik yang 


Jakarta, 18 September 2012 


Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Do many ings the New Way. 


Samsung GALAXY Note 


Get creative and turn your ideas into reality in an instant with Samsung GALAXY Note 10.1. With a multi screen display, 
the freedom is now in your hand to browse the web for references and inspirations while simultaneously crop and 
compile images in S Note. It all comes in one package, giving you the best creation, the best performance, and the 


Samsung 
Apps 


best results. 


Experience Indonesia's 
local content from 


Laguku 


10.1" Large Screen | Precise S Pen Input | SMP (Rear) 4 2MP (Front) Camera 
Android 4.0 Ice Cream Sandwich | 268 RAM | 1.4GHz Guadcore Processor | Voice Call 


“Screen Images are simulated 


ta SamsungMobileindonesia 


@Reading 


»)| @Samsung ID 


Customer service & contact center: Toll Free 0800-112-9888, Telp (021) 5699-7777 (hunting) | www.samsung.com/id 


- 


101 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 37 


Dibuka !! 
Carrefour (B Carrefour 
Wrtuk hidup yang lebih baik. 


: Kota Kasablanka 
21-23 September 2012 Ig FSR 


Beli Susu Formula 


Rp70.000 - 


dankelipatannya 


20CAP- “ ' 
£ 


CASHBACK 


romo menarik setiap,hari 


Temukan berbagai 
D0 2 w| promo ini bisa dilihat juga di 
& LN A9 KTT Wi carrefour.indonesia 


—Bar 1 
click & drive belanja lebih cepat,mudah, '— hanya di Carrefour 
x GrereUFesUN dan tidak perlu mengantri panjang Lebak Bulus 


Api 
215.990 


Daging Rawon 


(22680 LO MNAN 1280 


Kembung Banjar f Bawang Bombay 


Bukan 
(2 Produk 
Sea 


Beku 


“ 3inl (cooker, steamer 
1g —.warmeri 
# Harmond technology (panci 
sehat tanpa lapisan anti 
lengket, anti gores, dan 
tidak mengelupas 


dengan Carrefour Moga C: - 
berak kan di CarrotourMarketa Exorees — MNKGANNGSN 


e 
edendara 4 

” 8 0 0 
nis 385g 


n/hari 


- 

tol Kotak 250mI a 

Rp1.740/kotak a Jenis 800 so Molto Ultra 800miI 
ungkus/pelanggan/hari 


Aneka Koper 
Lampu Darurat 


produk tertentu 


Sepatu & Sandal Celana Dalam Pria 


koleksi berbeda di tiap toko produk tertontu & tersedia di Carrafour tertentu 


Sofa: 165x51x850m 
Bed :165x82x30cm 


"54.199.000 


Dw-898 


MEnean (carrefour.indonesia 


@carrefour.ID Promoberlakudi 


mrioperkoran @ & 


« 
38 KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


Jerman Responsif Sikapi Fukushima 


Bencana Fukushima mengubah aya Sena, sia le- 
: . : dakan reaktor nuklir Fu- 
pandangan dunia akan nuklir. Di Jerman, | | kushirns di Jepang me 
satu juta pelanggan menyetop sambungan nyusul gempa dan tsunami pada 

Ih an ' . " Maret 2011, Pemerintah Jerman 
listrik berbasis nuklir, berpaling pada akhirnya berbulat tekad urituk 
energi ramah lingkungan. Pemerintah menghentikan seluruh aktivitas 

: # reaktor hingga tahun 2021. 

setempat juga memastikan akan menutup Jumlah reaktor di negeri ini 
semua reaktor nuklir paling lambat pada 


mencapai 17 unit. 
tahun 2022. Demikian halnya Jerman. 


ala 


Tanya tiga reaktor yang ma- 
sih boleh beroperasi selama satu 
tahun mulai 2021 apabila masa 
transisi membangun infrastruk- 
tur energi ramah lingkungan 
berjalan lambat. Dengan demi- 
kian, tak satu pembangkit nuklir ) / 
pun beroperasi lagi di Jerman | Te 
pada tahun 202: 

"Secara bertahap, pengguna- 
an energi nuklir dikurangi hing 
ga berhenti total tahun 26 , 
kata Laure Kaelble, Expert for —X N N 
Federal Ministry for the Envi- | P 
ronment, Nature Conservation, 
and Nuclear Safety of Germany, 
di Berlin, Jumat (3 

Kaelble membenarkan bahwa 
bencana Fukushima me an 
pemicu keputusan Jerman un- 
tuk meninggalkan energi nuklir, 
Tahun lalu, Jerman masih me- 
manfaatkan energi ini sekitar 18 
persen dari total suplai listrik. 
Pemanfaatan listrik di Jerman 
mencapai 80 gigawatt (GW), se- 


Akankah dunia sepenuhnya bakal 
berpaling dari nuk 


! Ta Hg 
Nan, 


nda keiten! 


Stilllegung aller 
deutschen Akw 


sofort ! 
Keine Birgschaften 
ftir Atom-Exporte! &ay/ 


Fukughima ist iberal! 


KOMPAS/IRNA TAMBUNAN 


Pemanfaatan energi kincir angin meningkat pascabencana Fukushima. Sebanyak 22.287 turbin di Jerman telah menghasilkan 30 


bagian besar bersumber dari gigawatt listrik. Energi ramah lingkungan akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menggantikan nuklir dan fosil. Suasana di kawasan desa 
energi fosil dan nuklir, Minyak kincir angin Ulrichstcin, Jerman, beberapa waktu lalu. 


bumi mencapai 82 persen, ba- 
tubara 26 persen, gas alam 23 
persen, dan nuklir hampir 10 
persen, baik melalui produksi 17 


untuk keluar dari nuklir s 
narnya juga sudah dimulai 


kota di bagian selatan Jerman, 
bulan lalu, puluhan warga ber- 


tahun 2050, tidak akan ada lagi 
pemanfaatan nuklir maupun fo- 
sil dan gas, terr 


energi terbarukan naik menjadi 
50 persen pada 2030, d hir- 


Kalangan aktivis di kota Freiburg, Jerman, berunjuk rasa, 
beberapa waktu lalu, mendesak pemerintah secepatnya 

menghentikan pemanfaatan energi nuklir dengan 
kan serupa meningkat pascabencana nuklir 


keselar 
Fukushima, 


an. Des 


Jepang, pada tahun lalu. 


reaktor maupun impor dari Pe- 
rancis. Suplai energi terbarukan, 
angin dan ma- 

ri, masih sekitar 10 persen. 
Pemutusan sambungan listrik 
asal nuklir telah dilakukan lebih 
dari satu juta sambungan, secara 
bergelombang sejak tahun lalu. 
tas keadaan ini men- 


uta euro. 

anya pemutusan sam- 
bungan listrik, unjuk rasa pe- 
nolakan nuklir juga berlangsung 
di sejumlah daerah. Saat 
Kompas berkunjung ke Freiburg, 


demo di pusat kota. Mereka 
bersama-sama tanda tangan me- 
nolak reaktor nuklir, Warga 
mendesak Pemerintah Jerman 
menutup semua reaktor yang 
masih tersisa untuk menghin- 
dari kemungkinan terjadi 
bencana serupa di wila 


Paling responsif 


Dibandingkan dengan ni 
ra-negara Eropa lainnya, Je 
man boleh dibilang paling 
responsif menyikapi bencana 
nuklir Fukushima. Keinginan 


periode kepemimpinan kanselir 
terdahulu, Gerhard Schrider. 
Schroder menyatakan tekad ke- 
luar sepenuhnya dari energ 
nuklir pada tahun 2022. Na: 
mun, keputusan ini sempat di- 
cabut kanselir berikutnya, Ange- 
la Merkel, dengan alasan besar- 
nya kebutuhan akan listrik. 
Merkel baru berubah sikap sete- 
lah terjadi bencana Fukushima, 
Jerman kini memasang target 
besar untuk mengolah energi 
terbarukan dalam pemenuhan 
kebutuhan listrik nasional. Pada 


asuk mengim- 


por listrik berbasis nuklir dari 
Perancis, sebagaimana yang ma- 
sih berlangsung hingga seka- 
rang. Dengan kata lain, produksi 
listrik sepenuhnya dihasilkan 
dari energi terbarukan 

Kaelble mengatakan, pemba- 
ngunan pembangkit listrik be 
tenaga angin di kawasan pe: 
akan digenjot, dengan demi! 
pasokan energi terbarukan pada 
tahur ) akan meningkat 
menjadi 35 persen, Target ber- 
ikutnya, porsi pemanfaata 


nya 100 persen pada 2050, Pada 
saat itu, kebutuhan listrik ma- 
syarakat mencapai sekitar 100 
GW, dapat sepenuhnya dipenuhi 
ii kincir angin dan air se- 


bin telah menghasilkan 30 GW 
listrik. Pada tahun lalu pihaknya 
menyelesaikan pembangunan 89 
turbin baru yang menambah 
energi sebesar 2 GW. Sebanyak 
179 turbin tua juga diganti baru 
yang berkapasitas lebih besar 
(IRMA TAMBUNAN) 


Organizer : Bank Sponsor : 


Bank @ BT 


Sahabat Keluarga Indonesi 


Adnse REI DKI Jakarta 


PROPERTY 
BPO2OB 


PESTA KPR 


(2 f3 


BI nyeya aya aja em)» |x — - 
Tw, ama Dua wa Aa aa, Aa aa 


PA TAS TAI 


SA ad 


Di Pameran Properti Terbesar Akhir th 2012, 
Bunga Rendah & Berlimpah Hadiah ! 


FKEEEFEEFE) 


AA 


Menampilkan Proyek - Proyek Properti Unggulan Indonesia, 
Perumahan, Apartemen, Kondotel, Rusunami, Pertokoan/ Ruko, Villa & 

Resort. Dari tipe mewah, menengah & murah bersubsidi, di lokasi- 

lokasi strategis : JABODETABEK, Serang, Bandung, Karawang, 

Cikampek, Sukabumi, Sragen, Salatiga, Purwokerto, 

Kendari, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, 

Balikpapan, Samarinda, Manado & Medan. 


22 s/d 30 September 2012, 
Jakarta Convention Center 


Ba Maesa KORANGTEMPO Rakyat@#Merdeka WARTA KOTA 97.9 Y-Maie bDelta" PELPNA 


mrioperkoran @ & 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 39 


PASTI LEBIH 


MURAH 
SEMURAH TAHUN LALU s3z 


PROMOSI BERLAKU 8 MINGGU jin 


COCA COLA SPRITE! FANTA DELFI OVALTINE PRONAS 
759 (Semua RASA AA 3int H19 Cokelat 4 Corned Beef 
14.990 | |Delfi “# &: 1-99 . "2. 
» ya ) . PRONAS | 
Delfi 


ntar 


PAMPERS SHINZUN PROCHIZ VITA CHARM 
baby Diapers Sabun 959 Keju Cheddar Olahan ' Sein STP (Aa, Tah £ 
NB Sa8/ Maa! LIGI XLIA'S (Semua Jenis) Sea NN “Tp 


Ma 3) 


SENSOOYNE SUN MORINAGA NISSIN 
1009 mera 3 Bubur! Tim 109. Chilschool Platinum Mia Goreng 759 


Sem PINSODYNEN 35 Ke EN) asa Gs | 
aa 
SENS 
Le 


MAL» 9) 
esENSODYNII - $ ja! 


SEA MAT NG 


APEL WASHINGTON PROCAL KUNCI MAS 
Gold 3 Minyak Goreng 


900g Fpi Hain, Pouch 2L 
Kunci Mas 


UDANG JERBUNG » GOLDEN FARM 
100g Shoestring/ Crinkle Cut/ 
Strainght Cut 


Aerosol Wangi Lembut Body Foam 450mL Facial Tissue Grafis 
Kuning 750mL (Semua Jenis) NP TP-O01 250's 


GIANT berhak membatasi pembelian “ Tidak berlaku untuk trader : 5 
“ Produk bertondagg hanya tersedia di GIANT Hipermarket “ Promosi produk Fresh hanya berlaku di Jawa & Bali Fanpage: Giant Indonesia Pusat Informasi :0800-1-998877 Layanan Pelanggan Giant: cs.gian@hera.co.id 


mrioperkoran @ & 


KOMPAS 


40 


Pemakaian Te 


Penggunaan teknologi digital 
di PON Riau 2012 meluas di 
banyak cabang olahraga. 
Teknologi itu digunakan 
untuk penilaian dan 
perekaman yang berguna 
membantu penjurian, 
dokumentasi, dan evaluasi. Di 
cabang taekwondo, cip 
semikonduktor ditanam 
dalam pelindung tubuh untuk 
mendeteksi pukulan dan 
tendangan. 


i cabang silat, penilaian 

kelima wasit pada no 

mor pertarungan lang- 

sung ditampilkan di la- 

yar bi agar terlihat 

skor dari setiap wasit, 
juga pesilat. Di cabang-cabang lain, 
alat pencatat waktu digital dan re- 
kaman juga digunakan sebagai bukti 
untuk mengajukan keberatan dan 
evaluasi. 

Pelatih tim renang DKI Jakarta, Ab- 
dul Syukur, di Pekanbaru, Kamis 
(20/9), mengatakan, teknologi digital 
sudah lama dipakai dalam lomba re- 
nang untuk menentukan pemenang. 
Namun, teknologi rekaman digital ter: 
nyata juga berguna untuk mengevalu 
an yang menyalahi aturan 
dan memicu munculnya protes. 

”Di nomor 4x200 meter g: 
putra terjadi masalah saat wasit me- 
lanjutkan lomba meskipun tim Jawa 
Timur melakukan pelanggaran start. 
Dengan bukti rekaman, kami meng- 
ajukan protes agar wasit menaati per- 
aturan Federasi Renang Internasional 
(FINA)," kata Abdul. 

Setelah melakukan diskusi panjang 
dan didukung rekaman digital, dewan 
wasit akhirnya mengabulkan keberatan 

ng diajukan tim DKI dan memu- 
tuskan lomba ulang Hasilnya tetap 
sama dengan sebelum lomba ulang, 
yaitu tim Jawa Barat yang menang, 
Namun, Abdul mengaku menerima ha- 
sil pacuan ulang itu karena dilakukan 


bebas 


JUMAT, 21SEPTEMBER 2012 


Pesenam Jambi, T: 


tin, beraksi 


"4 


KOMPAS/MERU IU KUMORO 


li cabang senam nomor ritmik serba bisa perseorangan putri pada PON XVII di Lapangan Senam Rumbai, Pekanbaru, 


Riau, Sabtu (15/9). Juri di cabang ini memanfaatkan kamera perekam dan peranti digital untuk memudahkan penghitungan akumulasi skor. 


dengan memenuhi aturan yang ber- 
laku. 

Rekaman lomba juga digunakan oleh 
tim senam DKI untuk melancarkan 
protes atas penilaian tim juri terhadap 
pesenam Endriadi, Endriadi yang tam- 
pil prima menda pengurangan skor 
34 poin atau pengurangan yang hanya 
layak diberikan kepada pesenam yang 
gagal total. 

Pelatih senam DKI, Jonathan 
anturi, mengajukan protes dan me- 
minta semua juri melakukan penilaian 
ulang atas dasar rekaman yang adi 
Setelah berargumentasi dengan ke 
tim juri akhirnya memutuskan En- 


driadi berhak menjadi pemenang ber- 
sama dengan pesenam Jatim yang s 
belumnya dinyatakan sebagai peme- 
nang, 
ami sering mendapat perlakuan 
tidak adil sejak PON 2004 dan 2008. 
Oleh karena itu, kami merekam semua 
penampilan pesenam kami. Kami juga 
memakai rekaman tim lain sebagai 
bukti penguat protes kami. Kami be 
harap ada pengawas untuk para juri 
agar penilaian lebih obyektif,” kata Jo- 
nathan. 
Di cabang silat, para ofisial tim Ja- 
teng mengaku sangat terbantu dengan 
adanya teknologi penilaian secara di- 


gital yang ditayangkan secara langsung. 
Dengan mengetahui keunggulan atau 
kekurangan nilai bagi pesilatnya dan 
waktu yang tersisa, mereka dapat 
menginstruksikan taktik yang harus 
diterapkan. 
or pesilatnya unggul, para ofi- 
sial Jateng memerintahkan pesilatnya 
mengulur waktu, menjaga keunggulan, 
'al, para pesilat diinstruk- 
sikan menyer 
Teknologi digital juga tak terpisah- 
kan di panjat tebing. Sensor elektronik 
digunakan untuk mendeteksi atlet yang 
”mencuri start”. Sensor itu pun ter- 
integrasi dengan alat pencatat wak- 


tunya. Pada titik finis nomor 
dipasang tombol yang pe 
penghenti waktu. 
Sementara pada cabang angkat besi 
dan angkat hv tem digital di- 
gunakan oleh asit untuk me- 
nyatakan an benar atau 
salah, gagal. Namun, sesekali 
digital itu tidak berfungsi sehingga wa- 
sit menyampaikan keputusan dengan 
cara mengangkat bendi 
Selain itu, kamera perekam digu- 
nakan untuk mengabadikan gerak lif- 
ter, Gerak tubuh sangat memengaruhi 
penilaian wasit dalam cabang angkat 
berat. Salah gerak sedikit akan mem- 


cepatan, 


port 


buat angkatan mereka dinyatakan sa- 
lah. 

Rekaman video inilah yang digu- 
nakan tim Jawa Timur memprotes 
putusan diskualifikasi yang dikenakan 
terhadap Bagus Prasetyo di sguat (dari 
posisi jongkok ke tegak, barbel di pung- 
gung). Wasit menilai Bagus kurang ren- 
dah ketika berjongkok sehingga seluruh 
gerakan salah dan harus didiskuali- 
fil 


Tim ofisial Jatim segera meminta 
panitia memutar ulang rekaman video 
saat Bagus beraksi. Gambar ditayang- 
kan berulang-ulang melalui layar pro- 
yeksi di depan penonton. Namun, wasit 
ming bahwa Bagus tetap didis- 


mi tetap melayangkan protes ter- 
tulis, Di angkatan pertama pun sudah 
benar, kenapa didiskualifikasi” kata 
manajer angkat besi dan angkat berat 
Jatim, Jeffery Tagore. 

Di balap sepeda, penghitung waktu 
digital tidak digunakan karena tidak 
ada petugas yang dapat mengguna 
kannya, Di sisi lain, jumlah alat yang 25 
unit tidak mencukupi. 

"Kami tak mau ada kecurangan jika 
alat dioperasikan petugas yang tidak 
memahami cara mencatat waktu,” ujar 
manajer balap sepeda Jatim, H: 
Tjondrokusumo, 


Lebih adil 


Jonathan Sianturi mengatakan, tek- 
nologi digital untuk penilaian, pen- 
catatan waktu, dan perekaman yang 
disiarkan terbuka selayaknya diterap- 
kan di semua cabang olahraga. Dengan 
begitu, kecurangan dapat diminimal- 


kan karena semua menjadi transpar- 
an. 


sampai olahraga Indonesia 
kecurangan dalam pen- 
ipulasi pencatatan wak- 
tu. Semua teknologi perlu dicoba untuk 
mengurangi risiko kecurangan,” kata 
Jonathan. 

Ketua Umum PB Taekwodo Indo- 
Jarciano Norman juga menyam- 
aik penggunaan teknologi digital 
yang mem t penghitungan poin le- 
bih obyektif dan aku ”Kami mem- 
buat terobosan seperti ini agar ta- 
ekwondo berkembang dengan baik dan 
tidak ada pihak yang dirugikan," kata 
0 Norman. 
(DEN/ECA/HLN/OTW/OKI) 


"Jangan 


ELECTRONIC 
SOLUTION 


SOLUTION 


a $ 


31 


Satisfaction For Better lon For Better SO) 


EW CONCEPT 
emang Oi 


Hari Saja ad 


21:23 rsaja | 


LUTION 


ELEKTRONIK HARGA TP 


Diskon maw 


80. 


4 Cicilan 


All items 
36, 12. 18 
0/25 20 Bin 


Mulai dari 


SS@GAGOA 


Jumat) 1100-2106 


Jam Operational Toko : Hari Kerja (Senin 


mrioperkoran @ & 


Akhir Pakan (Siabtu - Minggu) / Libur Nasio 


ID 


CICILAN 6 4 12 BULAN 


(ea i2tvon) 


424 Bulan) 
—A— 


PEN Ng 
lola gi 


Hot Line Service 
021-4287-6622 
BI SMS : 0818-1000-19 


onal 11.00 - 22.00 


Visit Our Website and See Our Store Location 


Bi 999! 001,» 


#w oma 
290-000 
199-000, 

0 Untar 


CMICAGO 


2 
199-000 


2g A99 600 


(SALE JAM TERTENTU 


179900: 


" 2699-000- 


HARGA TERENDAH 


USB FLASHDISK 
EG.EU117.4GB 


MW-800MS-21LAP 


MET CAMERA MP 
EC-pL120 


Wovena 


MINI NOTEBOOK 10.1 
UMPC 200 SERIES 


la. 


SOFA L-SHAPE 


G1S-5FOt01 GRAGIA 


LADY one CANA 


Ore MA 


www.electronicsoluti 


co.id & www.homesolution.co.id 


Hah Naaoro 


enggunakan KUPON 


Kami menawarkan "SALE setiap jamnya 
dengan HARGA TERRENDAH 


NK 
AS-08TSMN 


Scan AR Code Here 


Email : solution@electronicsolution.co.id 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


7 One IIMS Entry Passl 


For Every “Pe 


| PERTAMAX 
| Purchase“ 


“t& capply “minimun purchase Pertamax Rp. 20010005 


SEPTEMBER :. | JlExpo - KEMAYORAN 
NA Jan AK 


Dada 


NOR 


SUPPORTING 


RUSS:S 
PROGRAMS: DRIFT WAR SANA 


28-30 SEPTEMBER 2012 


SHUTTLE BUS 


Every Hour" 


11.00 - 19.00 WIB" : From Mall to JlExpo 
12.00 - 21.00 WIB" : From JlExpo to Mall 


“t&capply 


Featuring 35 Car Brands: 


CD Oa 2 


CHR“SLER 


Audi CHEVROLET 
- (@) roton 
Drwv TDP “ Ea 
Go Further 


(AD new Turan INFINITI 
HYUNDAI New Pc 3 € — 


Inspired Pertarmaner 


9 


WR Mercedes-Benz 


Hosted by: Organized by: Sponsored by Endorsed by: 
LETAN 
I 1 OICA Tia 
— 3 finance Se 
center 


GAIKINDO ooh 


2 SEPTEMBER - 


p bl Ld « CV 
aa TATA H TOYOTA 
para , TATA MOTOR moving forward) 


Supported by: | Supported by 
- Accupunto 
LM 
PERTAMINA . 
GI— 


TESTDRIVE 
20-30SEPTEMBER2012 


0 5 


SEELY 
Maa 
KIA ama . 
maba 
O smart 


PEUGEOT 
KD) (@ 
UD TRUCKS Volkswagen. Das Auto. 


25, 27, 29 SEPTEMBER 2012 


25-29 September 2012 


20-30 September 2012 


Monday - Thursday 


Friday - Sunday 


111.00 - 21.00 WIB 
10.00 - 21.00 WIB 


manten 


Monday -Thursday 
Friday - Sunday 


:Rp. 20.000 
:Rp. 30.000 


1 unit Toyota U unit Chevrolet Car 
Te Au mw me. 
MANA VELOR ga 
1 unit Tata Motors Car aa 
Tunit Toyota Car 
TATA (TOYOTA 
Tawa Katon (roneg berang 


MEGA KEMAYORAN 


2 PAN 


desi. Di 


Li 


ni Ph JA FESAmarTao 


es 2 Ik 


truriosk " 


B3 wwwindonesianmotorshow.com | IE Indonesia International Motorshow | B es 2012 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


(kd wwwmcebookecomKompas Muda 09, wwwcwitte-comkompasmuda 


: 15 


pe « 
KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 
3 

Pilih Baju, Bebaskan Gayamu | 


"Main game online sebenarnya 
ak apa-apa, tetapi orang bu- 
tuh istirahat dan makan. Susah 
melakukan itu di warnet karena 
mereka harus mengefektifkan 
waktu berhubung dikejar billing. 
Lagian makanan di warnet paling 
mi, kan enggak sehat.” 
- Malvin Wibisono Putra, SMA 
Madania, Bogor 
P3 "Anak muda yang nyandu game 
online itu, mereka yang kadang 
punya masalah terus ditwangin ke 
game online. Sosialisasi mereka 
sama orang lain juga kurang,” 
- Mikha Monica Ginting, SMA 
Strada St Thomas Aguino, 
. Tangerang 
4) "Gue pribadi enggak keganggu 
kan mereka cuma /reak sama ga 
mes. Mereka enggak terlalu me- 
resahkan dibandingkan pemakai 
narkoba. Gamers enggak meng- 
ganggu orang lain karena punya 
dunia sendiri, kecuali kalau ya- 
mers itu menyebarkan candunya 
kepada orang lain.” 
Azka Verrel, SMAN 2, 
Tangerang 
4 "Orang yang kecanduan game on- 
line itu bakal rugi banget. Buat 
in uang sama waktu 
an yang usek 


Jangan Cuma Suka Lucunya... md 


HAL 44 


”Warnet” Pun Ibarat 


Sejumlah remaja 

sedang bermain game 

di warung internet, 

Kemanggisan, Jakarta 
sj Barat. 


"Gue biasa main lima jam lebih, malah ka- Ke 
dang-kadang sampe nginep... ujar Lag dag la 
tih abu-abuers yang sejak lama Baen 
" ine”. Ibaratnya, pu 
ngan "game online | an 
ja lai ternet atau warn€ 
remaja lainnya, warung Intel : : 
i diri. Makanan'ada, ru 
sudah seperti rumah sen " 
ingi n tersedia. Engga 
ngan berpendingin udara pu gal 
Ba banyak "gamers” yang betah berlamarla 


ma di warnet. 


nnya buat cz nangan, 
h banyak kegiatan positif! 
yang bisa kita lakuin.” 

- Nabila Fawzia, SMA Nurul 
Fikri Boarding School, Serang 


Tega 
Tips 7 
Berikut tips dari konselor Dewi 


Sartika untuk MuDAers pencinta 


game online agar enggak 
kecanduan: 


HASYIM RISKY ISPANDIARI AMAN 
arnet semakin 
menjamur. 
Semakin mu- 
dahnya akses 
internet di 

rumah tak membuat warnet 

sepi pengunjung. Bahkan me- 
reka semakin terpikat pesona 
warnet. Banyak abu-abuers 

yang menghabiskan waktu di 

warnet hingga berjam-jam. Ba- 

nyak pula yang menjadikan 
warnet bagaikan rumah kedua 
bagi mereka, 


Apa yang menarik? 

Sebagian besar gamers mengatakan, 
mereka hobi bermain game online sejak MADANIA BOGOR, HASYIM RIZKY/ 
duduk di sekolah dasar, Ada juga yang SMAN 28 JAKARTA, 
bermain game online untuk mengisi CHRISTINA BERNADE 
waktu liburan. 

Diki (0), putih abu-abuers yang me- 


main paling lama dua rupakan pelanggan tetap sebuah war- 
net di kawasan Palmerah, Jakarta, biasa 


Pa aa main game online setelah pulang se- 
- Cari kegiatan alternatif, | peran" Nae 
misalnya libatkan di "Gue biasa main lima jam lebih, 
dan bergabunglah de- malah kadang-kadang sampai nginep. 
ngan orang lain, meng- Gue sih main game cuma buat se 
ikuti ekstrakurikuler, neng-seneng," tuturnya, 1 

t aa aa Alasan Diki memang sederhana, na- 
atau pergi berekreasi mun ternyata hal tersebut cukup kuat 
dengan keluarga dan untuk membuat mereka bermalam di 
teman-teman. warnet. 

- Ekspresikan diri lewat Banyak alasan kenapa para gamers 
seni dan olahraga, 


- Batasi waktu bermain, 
misalnya berjanji pada 
diri sendiri untuk ber- 


2 
BkOn 


SU 


Selain ruangan fill AG, warnet yang 
operasi 24 jam juga menyediakan 
akanan, minuman, dan sistem audio 
agar pengunjung me an. Ber- 
bagai paket memungkinkan gamers 
bermain dengan murah dan lama. 


! 


bisa betah di warnet. Sebagian dari 
mereka sebenarnya dapat bermain ga- 
Sebagai gambaran, sebuah warnet di me online di rumah, namun beberapa 
'kan pa- dari mereka tetap memilih untuk ber- 
gamers dapat main di warnet, 

malam hingga Bagi mereka, bermain sendirian di 


pukul t hanya dengan Rp rumah tidak seseru di warnet. Di war- 
11000. Enggak heran jika banyak ga- 
mers yang sampai menginap di war- 
net. 

Gamers melakukan berbagai cara 
untuk mendapat izin orangtua agar bisa 
bermain di warnet. Ada gamers yang 
mendapat izin orangtua dengan 'mu- 


mengaku ke rumah teman, bahkan 
g rela kabur dari rumah. 
nyakan gamers pun mengaku 
rela menghabiskan uang jajan hingga 
ratusan ribu rupiah demi game online 
seperti Dota, Lost Saga, Audition, Point 
Blank, atau Rohan. 


”Game”: Positif atau Negatif? 


anyak pencandu game online yar 
Bu kalau hobi mereka memili 


dampak negatif. Di antara banya 


pelanggan warnet yang mayoril Jala 
lal i, Ita (48) adalah salah seorang gam 
perempuan, Dia mengaku s 
bila sedang mengejar target menamatka 
game. Meski demikian, Ita tak dapat men 
hentikan adiksinya. 


Hal yang paling berbahaya dari game 
online adalah sifatnya yang adiktif. Game 


online sering kali membuat kita lupa wakt 

"Kebanyakan masalah keseh 
babkan oleh lupa waktu, Sakit mag dz 
dehidrasi dapat terjadi, bila mereka me- 
lewatkan waktu makan dan kurang minum,” 
kata Ratna Astuty, dokter umum. 

Ia mengingatkan, sebaiknya kita tak 
menghadap layar komputer lebih dari dua 
jam. Radiasi dari layar dapat menyebabkan 
mata kering dan lelah sehingga mengurangi 
kemampuan kita berkonsenti 

Dewi Sartika, konselor psikologi yang 


Ika lupa waktu 


atan dise- 


ng telah tujuh tahun bekerja di sekolah Ma- 
ki dania, Bogor, ini menyatakan, kecanduan 
ak game online pasti akan berdampak pada 
ih menurunnya p Bila ses 
er sudah kecanduan berarti dia telah terob- 


an Obs a menyebabkan kegelisahan, 
g di mana iswa sedang sangat ingin 
namun tidak mendapatkannya ia akan ke- 
hilangan fokus belajar karena pikirannya 
nya tertuju pada game online,” ujarnya. 
u. Ia menekankan, kecanduan dapat meng- 
ganggu fungsi hidup. Menghabiskan waktu 
an di warnet akan mengurangi waktu istirahat 


siswa. Apalagi umumnya mereka langsung 
pergi ke warnet begitu pulang sekolah. 

Huda, penjaga sebuah warnet di Jakarta 
mengungkapkan, beberap: va tetap da- 
tang pada musim ujian. Waktu yang se- 
harusnya digunakan untuk istirahat itu, me- 
ai bermain game online, Tak heran 
esok harinya, mereka kesekolah dengan rasa 
lelah. 


reka pa 


bermain ber 
main game di warnet 


angkau. "3 

KELOMPOK THE KRANTUNO: La 
DHILAN AMANI ABDUH/ 
SMAN LATAN, 


GRASIA 


RANDEWI MALAU/SMA 


Game online sering dijadikan sarana 
menghilangkan stres. Salah satu alasan siswa 
main game online adalah sebagai pelarian 
h. Kecanduan dapat menyebab: 
babkan kurangnya 
Bermain game online bisa menjadi pelarian 
siswa yang punya kesulitan bergaul, Di lain 
pihak, kecanduan game online juga dapat 
membuat anak menarik diri dari pergaulan. 

Namun, game online tak melulu ber- 
dampak negatif. Ratna Astuty yang ber- 
praktik di BPK Medifarma, Pondok Cabe, 
Tangerang Selatan, mengatakan, game online 
dapat meningkatkan konsentrasi serta 
koordinasi tangan dan mata. Diki, Ita, dan 
Alul, mengaku mendapat kesenangan dari 
bermain game online, Mereka juga dapat 
menambah teman dari main di warnet, 

Jadi MuDAers, main game online itu 
enggak salah. Namun kita harus pintar 
mengatur waktu dan mampu menahan diri. 
Jangan sampai game online malah menjadi 
hambatan kita untuk berprestasi. 


kan dan 


ARSIP THE KRANTUNO 


DISKUSI FILM 


Mari 


study in USA 8 CANADA“ 
F R E E Ss E MI N AR Scholarships available 


from $ 2,000- $ 7,000 / year 
Minggu, 23 September 2012 


For BACHELOR & MASTER program @ 
7 TOP Universities Choices @ 
Texas, Indiana, Kentucky, @ 
Lousiana & Vancouver 
Bachelor $ 2.400 / semester @ 
Master $ 1,900 / semester & 
Conditional Admission-No TOEFL/IELIS @ 
GRE/GMAT deferred &@ 
Dorms on Campus @ 


Sesi 1: 11.00 (Tepat) 
Sesi 2: 15.00 (Tepat) 


Hotel Ritz Carlton 
Mega Kuningan & 


MTERNANN 


DEPOK | JAKARTA | BANDUNG | GARUT | CIREBON | BOGOR 


JOGJAKARTA | SOLO | SEMARANG | SURABAYA 
PIN BB: 24F 96 19A 


HOTLINE : 0888-162-9595 


Surabaya 563.4800 
Semarang 7020.7000 
Malang 944.1000 
Denpasar 241.288 


September 2012 - Februari 2013 


Universal 


—wStudi-lyar-negeri.com 


JAKARTA: 
Kelapa Gading 4625.2497 / 98 
Puri Indah 3628.6398 


Info lebih lanjut : Klik www.maai 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


Jalan Palmerah Selatan 26- 28, 
Jakarta 10270, atau dalam format 
digital: 300 dpi, cmyk, Jpeg 


Hitam putih atau berwarna, teknik manual atau komputer, 
Ukuran kertas A3 (30 x 40 cm). Cerita habis dalam satu halaman. 

N Cantumkan nama, alamat lengkap, sekolah dan telepon yang bisa 
dihubungi di balik komik. Tema komik untuk bulan 


ke email: kempasmuda@gmail.com. 


Cerita.& gambar : A. Riwayanta 


ysanya gaya berpa- 


jan cowok cuma ke- 


cc Un 


nya, dengan gaya 


laza Indonesia, Jakarta, 
yang menggelar prog- 
ram All About Men pada 
September ini, menyaji- 
kan pilihan baju-baju 
pri ia karya para desainer muda. 
Acara dengan tagline Fashion 
Mash-Up, Fashion meets Art meets 
Music, yang berlangsung 13-15 Sep- 
tember itu, menghadirkan deretan 
koleksi baju cowok yang keren dan 
maskulin, 

Marcom & PR Manager Plaza Indonesia 
Astri Abyanti Permatasuri mengungkapkan, 
pihaknya memberikan kesempatan kepada 
desainer muda untuk menunjukkan kar- 
yanya, Fashion itu dipadukan dengan seni 
dan musik. 

"Kami memilih koleksi pria, terutama 
segmen yang lebih muda. Selama ini koleksi 
pakaian pria jarang dilirik orang, kebanyak- 
an pakaian perempuan yang dipromosikan,” 
ungkap Astri. 

Pada Jumat (14/9), para desainer muda 
dari Esmod Jakarta berkesempatan me- 
nampilkan karyanya serta 
installations. Tempat nitik de- 
ngan instalasi seni karya mereka juga. 
Pengunjung mengelilingi catwalk yang ditata 
simpel. 

Koleksi merek Dysnom by Clarice War- 
min mendapat giliran pertama. Kaus ber- 
warna putih berbunga-bunga, kaus bergaris 
merah muda, dan jaket tanpa lengan ber- 
warna abu-abu tampak cocok untuk Mu- 
DAers yang ingin tampil gaya. Koleksi itu 
bisa kita pakai untuk jalan-jalan bareng 


Koleksi 
Resder 


teman, Pilihan lainnya, kemeja lengan pen- 
dek bermotif abstrak warna biru, 

Selanjutnya, merek Barogue's karya Yovi 
Yunita menampilkan 10 koleksi baju cowok, 
dengan dominasi warna hitam, putih, dan 
abu-abu, Salah satu koleksi yang unik adalah 
cape ponco berwarna pulih. Model cape 
ponco lebih sering dipakai cewek, tetapi saat 
diperagakan model cowok ternyata keren 


juga, 
Barogue's juga menampilkan jas putih 
beraksesori rantai menjuntai pada pundak, 


panjang berwarna hitam yang bi 
digunakan untuk acara formal S$ 
umum, Yevi menampilkan desain b 
rapi dan formal bagi cowok berusia 19-30 
tahun. 

"Konsepnya lebih kasual dan maskulin, 
berarti dapat dipakai sehari-hari, dan nya- 
man untuk bepergian, Maskulin berarti me- 
ngesankan sebz dewi ijar Yovi, 
on Design dan Pattern 


Drafter, Esmod, 


Desain lain yang ditampilkan adalah milik 
Resder karya Resi Deriana, Warna cerah 


Koleksi Resder 
dari Resi Deriana 
dalam Fashion 
Mash-Up di Pl: 
Indonesia, Ja 


f Jumat (14/9). 


seperti oranye, biru, serta motif abstrak 
mendominasi koleksinya. Salah satunya ber- 
upa setelan berlengan panjang dan celana 
panjang bermotif seperti menggambarkan 
peta. 

Resi membuat koleksi Spring-Summer 
2012 bertema Jakarta Traffic War with 
Endangered Species, kombinasi antara cerita 
mengenai jalanan di Jakarta dan hewan 
langka Indonesia. 

”Model pakaian itu memang sesuai de- 
ngan minat saya pada pakaian pria dan street 
style berwarna cerah, dan permainan print 
buatan sendiri," ungkap Resi. 


Lookbook Jakarta 


Hari selanjutnya, komunitas Lookbook 
Jakarta (LBJ) membawakan koleksi yang 
cocok buat MuDAers. LBJ bekerja sama 
dengan berbagai merek lokal, yaitu Star- 
gavers, Anonymous, Jose by Joshua Septhio, 
dan the Story Of. Mereka juga bekerja sama 
dengan sepatu Porte Shoes. 

Anggota LBJ menampilkan koleksi baju 
yang apik. Presiden LBJ Yudhie Ramadhan 
Soekotjo mengungkapkan, peragaan kali ini 
dikemas dengan unsur 
teatrikal, dengan membuat tiga babak yang 
berkaitan sebagai sebuah cerita. 

”Model pakaiannya berbeda dalam setiap 
babak. Pilihannya bervariasi, dari kaus yang 
basic hingga pakaian dengan cutting modern 
dan berkesan muda, Semua desainer yang 
kami pilih adalah bentuk rekomendasi kami 
untuk anak muda,” kata Yudhie. 

Salah satunya, Stargazers yang mema- 
merkan kaus basic dengan ciri khas visual 
kontemporer, seperti desain abstrak ber- 
tema Thy Animals of Many Kind. Koleksi ini 
tak hanya untuk cowok, ada juga untuk 
cewek dengan berbagai model seperti over- 
size dan tank top. 

Koleksi Jose by Joshua Septhio menam- 
pilkan beberapa jaket bergaya anak muda. 
Warna coklat, hitam, dan putih mendo- 
minasi karya Joshua. Koleksinya yang di- 
pakai anggota LBJ terlihat apik dengan 
iringan band Agrikulture yang membawakan 


komunitas fashion di Jakarta. 
Komunitas ini diawali dari sebuah grup 


NGGAK MAIN-MAIN 
LOH, OUFE KONSERNYA 
BARENG SU-JU, FRIEND 


INI SIH Mare sa 
TAPI Ka TESAKANAN 
kkn Pa 


Karya Agustinus Riwayanto 


BlackBerry. 


COmMTECH 


COmMmTECH 


CINTAINDONESIA 


Menangkan 30 paket liburan 


JELAJAH INDONESIA" 


ngan membeli BlackBerrye Com 


ular tipe apa 


He AN ANN ria di OkeShop dan Global Teleshop, Nikmati liburan 


yaitu fashion. 

”Kami ingin menginspirasi masyarakat, 
terutama anak muda kisaran usia 15-25 
tahun, yang memiliki ketertarikan pada du- Ike'Shtop 
nia fashion. Atau mereka yang merasa di- Jlobal Teleshop 
rinya memiliki karakter berbeda dalam hal 4 September 
berpakaian agar enggak takut menjadi diri 
sendiri” ujar Yudhie. 


Tren baju cowok 

Pakaian bermotif yang bisa dipakai untuk 
bersantai ataupun disulap menjadi pakaian 
formal masih menjadi tren baju cowok tahun 
ini. Resi mengungkapkan, kemeja dengan 
motif print mulai marak dalam musim 
spring-summer dengan warna-warna cerah. 
1 "Bahan kulit dan motif camo juga masih 

memenuhi koleksi dari berbagai merek dan 

desainer. Pada dasarnya pria akan selalu 
menyukai bahan yang kuat dan model yang 
timeless. Selain itu, varsityjackets juga masih 
diminati,” ungkap Resi. 

Sementara Yevi menyoroti celana harem, 
celana pendek, dan pakaian atasan bermotif 
atau bergambar sablon yang masih diminati 
para lelaki muda. 

Intinya, jangan takut untuk menjadi diri 
sendiri. Pilihlah gaya berpakaian sesuai ka- , ng GT Ma Kap Gatra 2101! 
rakter kita masing-masing. Bebaskan gaya bewao0nt Ost, 
maskulinmu dengan berbagai pilihan yang nana 
lagi tren. Merek pakaian lokal sungguh pan- L 
tas buat dil 


ru bersama seorang temanmu ke salah satu daerah di 
». Keterangan lebih lanjut lihat di facebook 

 facebook.com/OkeShop atau fa 
xcebook.com'/globaiteleshioy 


9 Oktober 2 


Dysnom by Clarice 
Warmin dalam 
Fashion Mash-Up 
di Plaza Indonesia. 


PP (scabook.comiComtechCallla 


. ComteehCellular 


ta! 


Standard 
Chartered 


Seni instalasi 
menghiasi tempat 
berlangsungnya 

acara Fashion 


(SUSIE BERINDRA) 


FOTO-FOTO: KOMPAS/PRIYOMNODO 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


f KOMPAS, JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


Gde Rama Dalem (17), siswa SMK 
Ar 4, Denpasar, Bali, dan I Putu 

rya Wiguna (7), siswa SMK Pem- 
bangunan, Denpasar, tak menyangka jika 
mereka bisa terlibat mengembangkan kre- 
asi melalui permainan digital atau "un 
games”, Kedua siswa SMK itu tak pernah 
membayangkannya hal ini nyata. Mereka 
benar-benar bangga terhadap sekolah pi- 
lihannya, SMK. 

Mereka dan beberapa teman SMK dari 
berbagai daerah di Bali bergantian me- 
ngembangkan game berbasis budaya ber- 
sama PT Bamboomedia Citra Persada, Ber- 
awal dari magang pada perusahaan berbasis 
teknologi informasi dan edukasi ini, para 
siswa mendapat bimbingan. 

Ide itu memang datang dari Putu Su- 
diarta, pemilik PT Bamboomedia Citra Per- 


(Dtemboomedia 


Otak Dopirat Kikas yoy 


Sud Mba Ap 


Putu Sudiarta 
bersama tim 
memperlihatkan 
permainan ogoh-ogoh 
versi Androi 
bernama D' 


Hewan jenis reptil banyak disukai 
orang, salah satunya karena memiliki 
kulit dengan pola dan tekstur yang unik. 


KOMPAS/AYU SULISTYOWATI 


bat IL pas 


sam 
Sa 


1 mereka. 


TT einginan itu 

| F sungguh ma- 

| nusiawi, 

| tetapi MuDA- 
—ers mesti ta- 
hu, kita sebaiknya enggak 
langsung memutuskan 
buat membeli kucing, an- 
jing, atau kelinci, bahkan 
"sugar glider” untuk kita 
pelihara 

Mengapa? Bukankah yang 
penting kita punya cukup uang 
untuk membeli hewan, men 
apkan kandang, dan memberinya 
makanan seti 

Tetapi, ada satu hal penting 
yang harus kita pahami dan mi- 
liki sebelum siap memelihara he- 
apa pun jenisnyz 
harus punya komitmen 
kita akan selalu ber- 
sama-sama dengan hewan itu st 
umur hidup,” kata drh Amir 
Mahmud, Ketua Bidang Pene- 
litian dan Pengembangan Per- 
atuan Dokter Hewan Indones 
cabang DKI Jakarta. 

Begitu hewan itu ada bersama 
kita, hidup dia akan tergantung 
kepada kita. "Tanpa komitmen 
dan pemahaman karakter atas 
hewan itu, nantinya malah akan 
timbul rasa tak nyaman bagi ke- 
dua pihak." 

"Kita sebagai pemilik merasa 
terbebani. Di sisi lain, si hewan 
juga merasa tak nyaman. Aki- 
batnya, hewan kesayangan kita 
jadi tak terurus dengan b: 
Tejo Amir, alumnus Fakultas 
Kedokteran Hewan Univer 
Udayana, Bali, itu. 


karena 


Tanya diri sendiri 


Jadi, sebelum memutus 
memelihara hewan kesayangan, 
lebih baik kita bertanya kepada 
diri sendiri, apa kita mampu me- 
meliharanya? Apakah kita punya 
cukup waktu untuk mengurus 
hewan itu? Bila kita sering tak 
ada di rumah atau tak mampu 
mengurus hewan, lebih baik lu- 
pakan keinginan memelihara he- 


an 


wan! 
Selain itu, kita juga harus me- 
mahami karakter setiap hewan 


yang akan dipelihara. Menurut 
Amir, hewan berbulu pendek (bi- 
asanya hewan lokal) dan hewan 
berbulu panjang (umumnya im- 
por atau ras) masing-masing pu- 
nya karakter dan kebutuhan yang 
berbeda 

”Misalnya kucing persia pasti 
beda pemeliharaannya diban- 
dingkan kucing lokal yang bisa 
dikatakan mudah makan apa sa- 
ja. Di ruangan yang panas pun 
hewan lokal tak ma , 
sedangkan hewan subtropis (se- 
perti kucing anggora) perlu tem- 
pat sejuk. Berarti di sini diper- 
lukan ruangan berpendingin,” tu- 
turnya, 

Informasi tentang karakter 
hewan bisa kamu dapatkan dari 
berbagai sumber. Salah satunya 
adalah dari komunitas penyayang 
hewan, misalnya Klub Pecinta 
Sugar — Glider —— Indonesia 
(KPSGI). 

Klub yang berdiri tahun 2010 
itu, menurut Ketua KPSGI Reza 
Agatha, selalu bersedia memberi 
informasi apa itu sugar glider 
yang berasal dari Papua dan ba- 
gaimana cara memeliharanya. 


1 kita mem mbelai 


Hal itu pula yang dilakukan 
Janncta, siswa SMA Bunda Hati 
Kud rta Barat. 

Saat dikasih sugar glider 
awalnya aku belum tahu banyak 
tentang hewan ini. Kebetulan 
klubnya sering bikin pertemuan 
di Mal Central Park (Jakarta), 
Aku lalu tanya kepada anggota 
klub itu,” neta yang baru 
membeli seekor sugar glider un- 
tuk menemani Cutol, nama sugar 
glider yang sudah lebih dulu di 
miliki. 


Gangguan kesehatan 
Sebagian dari kita juga ada 

yang mempunyai pola pikir salah. 

Kita menganggap hewan seperti 


manusia sehingga perlu diman- 
dikan setiap hari misalnya. Pa- 
dahal, hal itu tidak perlu sebab 


mandi setiap hari justru 
membuat bulu hewan peli 
kita rusak, terutama hewan yang 


kulitnya sensitif. 
lahan pemeliharaan bi 
berakibat” hewan subtropis 
mengalami gangguan kes 
seperti gangguan pernap: 
lek, kurang minum, diare, ter- 
serang jamur pada kulit, sampai 
gangguan saluran kencing. Pada 
akhirnya, hewan itu malah mem- 
butuhkan penanganan ek: 
dan pertumbuhannya :pun' tak 
optimal. 

Satu hal yang sering kita lu- 
pakan, hewan pun membutuh- 
kan perlakuan yang baik dari 
manusia. Mereka pun membu- 
tuhkan kedekatan emosional. Itu 
sebabnya hewan peliharaan di 
rumah perlu kita ajak bermain, 
jalan-jalan, dan disayangi, Ke- 


aat 
merawat seekor anak kucing 
yang sakit. Walau pemiliknya me- 
nempatkan si kucing di ruang ber 
pendingin, kondisiny: 
makin menurun. Ketik: 
mendapatkan ekstra perhatian, 
seperti dielus-elus, kondisi ke- 
sehatan kucing itu dengan cepat 
membaik. 

Jadi, tak mudah mempuny 
hewan peliharaan. Maka, pikir 
dulu baik-baik sebelum kita me- 
kan memiliki hewan pe- 
liharaan, Jangan hanya karena 
hasrat kita justru akan membuat 
hewan peliharaan menderita. 

(SOELASTRI SOEKIRNO) 


FOTO-POTOL KOMPAS/RADITYA HELABUMI 


Kelinci termasuk hewan peliharaan yang banyak diminati 
karena lucu dan menggemaskan, Namun butuh kesabaran dan 
kecermatan dalam merawat kelinci. 


Tetap Waspada 


neka satwa eksotis seperti monyet, ular jenis tertentu, tupai 
sumatera, dan burung merak belakangan ini banyak di- 


jadikan hewan peliharaan. Sekalipun disarankan untuk 


tidak dipelihara 


pribadi, ada 
hewan yang sebenarnya liar, dan beberap: 


an orang mengapa 
malah merupakan 


satwa dilindungi, itu dipilih menjadi hewan peliharaan. 
Bagi kita yang telanjur memilikinya, harap berhati-hati, Oleh 


karena 


berstatus 
dilindungi, bila kita tak memiliki 
maka sewaktu-waktu bisa terkena ra 


hewan 
urat izin untuk memelihara 
ia pihak berwajib. 


Selain itu, karena jumlahnya terbatas, ketika memelihara hewan 


eksotis, kita perlu amat berhati-hati supa 
berkurang jumlahnya karena mati. 
memelihara hewan eksotis cenderung meningkat. Hal ter: 
mengakibatkan penangkapan hewan liar semakin menjad 


ya si hewan tidak 
Di sisi lain, minat orang 


sehingga jumlahnya makin berkurang. 

Secara umum, apa pun jenisnya, drh Amir Mahmud, Ketua 
Bidang Penelitian dan Pengembangan Persatuan Dokter Hewan 
Indonesia cabang DKI Jakarta, mengingatkan, hewan peliharaan 
harus mendapat lima kebebasan atau animal welfare, 


He 


tidak nyaman, bebas dari rasa s: 
rta bebas untuk mengekspresikan tingkah 


rasa takut dan stres, 
laku alamiahnya. 


jan itu mesti bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa 


it, luka dan penyakit, bebas dari 


Meskipun semua prinsip tersebut sudah dipenuhi, kita tetap 


harus waspad 


insting hewaninya, yakni 


. Maklum namanya hewan, walau sudah menjadi 
hewan peliharaan yang jinak, tetap 


aja tak lepas sepenuhnya dari 
buas, 


Apabila hewan itu merasa terganggu, satwa apa pun akan 
menyerang kita dengan mencakar, menggigit, atau cara lain. 
”Sebenarnya itu cara si hewan mempertahankan diri. Supaya hal 
itu tak terjadi, kita harus memahami karakter hewan peliharaan,” 


kata Amir. (TRI) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


sada. Namun persoalan proses, tampilan 
game, hing Ip luncur, siswa SMK-lah 
yang mengerjakan. Rama pun tak menyang- 
ka ia bisa membantu menyelesaikan per- 
mainan D'Kala tepat waktu, menjelang hari 
raya Nyepi, Maret 2012. 

Permainan ini tak hanya mengedepankan 
persoalan menang dan kalah. Permainan 
D'Kala juga mengharapkan pemain meng- 
erti filosofi Nyepi dan ogoh-ogoh. Mengapa? 
Sebelum bermain, pemain disuguhi latar 
belakang Nyepi, dan keberadaan ogoh-ogoh 
(patung ral ng dibuat ketika umat 
Hindu Bali merayakan Nyepi). 

"Awalnya kami tak menyangka dipercaya 
membuat tampilan-tampilan permainan. 
Apalagi pada tampilan permainan D'Kala, 
pemain bisa mendapatkan pilihan lebih dari 
10 animasi. Ini seru,” kata Rama di Den- 
asar, Rabu (12/9). 

Sementara Sudiarta bangga mendapat- 
kan siswa-siswa kreatif dan inovatif yang 
magang di perusahaannya. Ta senang bisa 
membimbing mereka, apalagi siswa belum 
memiliki beban pikiran selayaknya mereka 
yang sudah berkeluarga atau bekerja. 


Banyak versi 

Kini D'Kala sudah memiliki banyak versi 
dari Android, baik bebas unduh maupun 
yang berbayar, Belum lama ini, Bamboo- 
media bersama siswa SMK meluncurkan 
D'Kala versi Merah Putih dan Pemburu 
Koruptor, Ketiga permainan digital ini su- 
dah diunduh di pasar Android sekitar angka 
ribuan, 

Pada permainan Merah Putih, pemain 
melalui burung Garuda kecil harus bisa 
menjaga Merah-Putih. Kotak-kotak persegi 
dijatuhkan, tetapi Garuda kecil tak boleh 
menyentuh tanah dan menyenggol ben- 
dera. 

Sementara 


permainan Pemburu 


Koruptor, peran utamanya adalah ku- 
cing-kucing berwarna-warni melawan tikus 
korupsi. Kucing berwarna-warni ini ditem- 
bakkan dengan meriam, dan harus me- 
robohkan kotak-kotak yang menghalangi 
koruptor. Selanjutnya, jaring dilemparkan 
ke arah koruptor, Jika jaring mengenai 
koruptor, pemain menang. 

Semua proses pengerjaannya dilakukan 
bersama sejumlah siswa SMK yang magang 
di Bamboomedia, Mereka merasa bersyukur 
bisa diterima magang, dan mendapatkan 
ilmu berlebih dibandingkan dari kurikulum 
sekolahnya, 

T Putu Arya Wiguna juga merasakan hal 
senada dengan teman magangnya di Bam- 
boomedia, Rama. Baginya, pengalaman 
sampai ia bisa mahir membuat game yang 
berkualitas itu, tak terhingga berharganya. 

Sekarang dia tengah menge 
mainan baru berbasis budaya. 
menyelesaikan permainan baru lagi. Ju- 
dulnya Bali 9 Balls, keren pokoknya...” 
Arya, 


Buatan anak Indonesia 

Arya berharap permainan-permainan 
karya anak-anak SMK ini tak kalah menarik 
dengan permainan populer seperti Angry 
Bird. Inilah permainan yang mereka bikin, 
permainan yang benar-benar buatan anak 
Indonesia. Ini seharusnya membanggakan 
semua orang. 

Mengenai kendala pembuatannya, Arya 
maupun Rama sependapat, hampir tak me- 
nemui hambatan berarti. Bagi mereka, pro- 
ses menciptakan permainan ini lebih ba- 
nyak menyenangkan dan tantangannya, ke- 
timbang kendalanya, 

Sudiarta, sebagai pemilik sekaligus pem- 
bimbing anak-anak SMK ini, begitu bangga 
dengan antusiasme siswa. "Mereka adalah 


orang muda yang berbakat, cekatan, kreatif, 
dan bersemangat. Sayang, setiap magang 


kami terpaksa tid 
siswa,” katanya. 

Soal peralatan, Arya dan Rama mengaku 
membelinya dengan cara menabung dari 
menjuarai Lomba Anima 
Keduanya pernah memenangi j 
tama Lomba Animasi tingkat Provinsi 

Rama dan Arya berharap SMK bisa lebih 
maju. Alasannya, kemahiran mereka mem- 
buat permainan itu didapatkan dari peng- 
alaman di luar sekolah. Justru di sekolah, 
mereka tak mendapatkannya. 

”Pi luar negeri, anak-anak SMP sudah 
pintar membuat permainan digital ini. Kita 
sebenarnya ketinggalan,” ujar Arya. 

Baik Arya dan Rama, keduanya meng- 
harapkan teman-teman bisa mendapat! 
pengalaman dan kemampuan seperti yang 
mereka peroleh, Pemikiran mereka sedei 
hana, membayangkan semua teman bi: 
membuat sendiri permainan digital sehing- 
soal digital atau teknologi in- 
lebih berkembang, 

Keduanya merasa beruntung bisa belajar 
di Bamboomedia, sementara banyak teman 
lain yang tak mendapatkan kesempatan itu. 
Mereka berharap generasi selanjutnya tak 
perlu harus magang. Mereka membayang- 
kan anak muda Indonesia cukup belajar di 
bangku sekolah, dan mendapatkan banyak 
hal yang lebih baik. 

Selepas SMK, Arya dan Rama ingin 
memperdalam ilmu teknologi ini sampai ke 
luar negeri. "Kami ingin let lebih 
jago lagi. Kami yang dari Bali, semoga juga 
bisa lebih pintar,” kata 

Yuk teman-teman, kita berburu koruptor 
lewat permainan digital. Hap... asyik 
koruptornya tertangkap! 

(AYU SULISTYOWATI) 


ak bisa menerima banyak 


Dengan Bangga Mempersembahkan 
24am Saluran$FOOTBALLTAINMENT” 


SM 


Launching: 


Mar 
Perand 
mandiri 


DATANG & SAKSIKAN 


|. 
- 
@,: 


Saluran Sepakbola 


GOL 


Saluran Sepakbola 


Nexmedia ch: 401, 


FITUR KLASIKA | Asuransi 


NEO 


| WTI S MTMA Tyga LEATHER 


021 2567 6000 & 2567 6076 | F, 


Merencanakan Dana Pensiun 


dengan Matang 


Tenan LAN BAGI sebagian orang, mempersiapkan masa 
pensiun mungkin belum terpikirkan karena bisa saja 
Lang yang dimiliki hanya cukup untuk memenuhi 
kebutuhan saat ini. Pertimbangan lain adalah biaya 
hidup yang sudah terlalu mahal sehingga tidak bisa 
menyisihkan dana pensiun. 

Seandainya berencana untuk pensiun 20 tahun 
dari sekarang, apakah Anda sudah siap? Apakah 
Anda yakin dengan jumlah tabungan yang dimiliki 
atau uang pesangon saat pensiun nanti dapat 
mencukupi kebutuhan pada hari tua? 

Ada beberapa alasan Anda perlu mempersiapkan 
masa pensiun, Di antaranya, keinginan untuk 
mempertahankan gaya hidup, tidak bergantung 
pada anggota keluarga yang lain saat pensiun nanti, 
memiliki dana darurat seandainya diperlukan untuk 
biaya pengobatan, serta ketidakpastian ekonomi 
pada masa mendatang. 

Ada bermacam cara guna mencukupi kebutuhan 
dana pensiun, seperti melakukan investasi atau 
mengikuti program dana pensiun. Satu hal yang 
perlu digarisbawahi adalah perlunya konsistensi dan 
disiplin dalam mempersiapkan dana pensiun. 
Semakin cepat Anda mempersiapkan dana pensiun, 


INFO: @ 31 9090 88 
1 Site Office: 
Jl. Pegangsaan Timur — Cikini, 
"Montong — Jakarta 
www.cikin|goldoentor.com 


Ornamen 
Matras untuk Tidur yang Sehat 


hal 53 
Pernik Elektronik 


Inovasi untuk Kemudahan 


fleksibilitas, mudah, ringan, serta komprehensif. 
Golden Protector merupakan program perencanaan 
keuangan dalam menghadapi masa pensiun dan 
hari tua yang sekaligus memberikan perlindungan 
jiwa terhadap kecelakaan. 

Golden Protector memberikan manfaat utama, 
di antaranya manfaat pembayaran tunai, bonus 
tahunan, serta bonus akhir masa pertanggungan 
dan manfaat meninggal dunia (syarat dan ketentuan 
berlaku). Ada pula kesempatan memperluas manfaat 
perlindungan dengan menambahkan pertanggungan 
tambahan (rider) seperti santunan meninggal, 
pembebasan premi atau penggantian biaya 


Komunikasi semakin besar pula dana yang akan diperoleh.” perawatan rumah sakit, serta kesempatan untuk 
Menyikapi hal ini, Manulife Indonesia melalui meningkatkan besaran manfaat pembayaran tunai. 
h | 54 produknya, Golden Protector, dapat membantu Segera rencanakan dana pensiun Anda untuk 
a mempersiapkan masa pensiun secara matang. menjalani hidup yang nyaman di usia senja. (/GPW) 
Berbagai kelebihan pun ditawarkan, seperti beragam 
r 
| EVERYDA INSTALLMENT 
| , 24 Montis 
Onlyat 
INSTALMENT SOL UT! Electronic Solution 
3,61 2 Home Solution 


, 18 & 24 BULAN 


G IN Tenar | mandin | SBNI | F 


ELECTRONIC 
| SOLLTIOM 


| Satisfaction For Better SOLUTION 


pa LIL AI Bj 
21 - 23 September 2012 


3D LEO TW 70” 
LC-70LE735X 


DIGITAL CAMERA 16 MP 
VR-350 


2.139 


2 DOONS REFRI 230 LT 
RT-2ASRIH 


Scan AR Code Here 


“ Bunga Ringan 


" Syarat & ketentuan berlaku. 


(UR COMDITIONER 1/2 PK 
S-05LPBX-R2 


to See Our Store Location 


SssosonoaO 


Jam Operational Toko : Hari Kerja (Senin - Jumat) 11.0 - 21.00. Akhir Pekan (Sabtu - Minggu) / Libur Nasional 11-00 - 22.00 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Bawmucf #429 Daituos | ane Jemaat Dana, 


22m w 


2 | JABODETABEK 


@ 


21 548 1717 | SMS 0812 843 8888 


Seluruh tulisan/rnateri pada halaman Klasika dipersiapkan oleh Tim Iklan Komp 


Golden Protector 


Kenyamanan hidup di usia emas Anda 


Customer Contact Center 
0 800 1 606060 (Bebas Pulsa) 


www.manulife-indonesia.com 


MI Manulife 


| For your future" 


125 YEARS 


Pem 


"1 Khusus untuk pemegang Kartu Kradit BNI yang bertransaksi tertinggi! 


di Electronic Solution dan Home Solution. 
Setiap kota punya peluang untuk menang. 
# Syarat & ketentuan berlaku, 


SARTTV 


3D LED TV 46" 
UA46ES7500 


TH-L42ET5G 


| 12 199.000,-| 
& Electrolux 
sa. | 
31 0/. « MO/ 
21D0ORS RFRI 235 LT 85 KG , b bd 
SJ-AGIOLV-SL. NA Fes2BHSG AC, Washing Machine, 


Visit Our Website and See Our Store Location www.electronicsolution.co.id & www.homesolution.co.id 


U 


Kitchen & Refrigerator 


Find us on: follow us on La 
| facebook. wibt MA Ym 
Electronic Soluton — @elect soluton SAS MOMEN BELUT 


Email : solution@electronicsolution.co.id | 


46 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 21 September 2012 


INTERMESO 


WATCHES 


MEMAKNAI WARNA 


LEBIH dari sekadar pemanis, 
sebuah warna mampu 
mengangkat nuansa dan kesan 
tertentu. Dalam dunia desain, 
permainan warna menjadi elemen 
signifikan untuk mendongkrak 
estetika, sekaligus karakter sang 
pengguna. 

Tak berbeda halnya dengan 
arloji. Paduan warna berani 
hadir untuk mereka yang berjiwa 
dinamis dan ingin tampil lain 
dari biasanya. Tengok saja arloji 
keluaran Expedition seri 6363 
yang memadukan warna oranye 
dan hitam. Paduan warna ini 
kental dengan kesan sporty 
dan elegan. 

Sentuhan warna oranye 
pada bagian sisi bezel, jarum 
jam, dan indeks angka terlihat 
kontras dengan warna hitam yang 
membalut case arloji sehingga 
mampu mencuri perhatian. 


Expedition 6363 MC 
Available at all loading watch dealor 


www.expedition-timepiece.com 


MI Gerpeani 


EXPEDITION 6363 MC 


Dengan ketepatan waktu yang 
dimiliki sistem chronograph, 

fitur Ini dapat digunakan untuk 
mengukur setiap perjalanan Anda 
yang tak terlupakan. Arloji ini juga 
dilengkapi penanggalan untuk 
memudahkan mencatat hari dan 
sebuah miniatur pesawat yang 
dapat dijadikan koleksi pribadi. 
(YADTI 


EKPEDITION 


#retesalesal RaveataroLestumesi 


PASANG IKLAN DI 


INTERMESO 


WATCHES 


“SPORTY” DAN 
BERGAYA 


BERGAYA sporty tak selamanya 
terasa jauh dari kesan rapi 
dan elegan. Buktinya, desain- 
desain arloji terkini berhasil 
mengawinkan gaya sporty yang 
cocok dikenakan untuk beragam 
aktivitas luar ruang dengan 
kebutuhan sang pengguna untuk 
tetap tampil bergaya dan rapi. 
Tengok saja salah satu koleksi 


dari Timberland, TBL13318JS/24, 


yang desainnya sukses mencuri 
perhatian banyak orang. Arloji Ini 
terlihat kokoh berkat ukurannya 
yang besar, yaitu 4,3x5,2 cm, 
dilengkapi kaca yang telah dilapisi 
antigores, serta strap dari bahan 
silikon maupun kulit, Memiliki 
kemampuan tahan air hingga 

10 ATM, arloji yang mengadopsi 
fungsi analog chronograph ini 


FRONT COUNTRY 
TBL13318JS/24 


menampilkan fungsi three hands 
dan dilengkapi fitur penanggalan. 

Kelengkapan fitur yang 
dimilikinya menjadikan 
TBL13318JS/24 sebuah pilihan 
tepat bagi jiwa muda yang 
dinamis dan tak ingin terjebak 
dalam rutinitas. (ADT) 


INTERMESO 


AKURASI DAN 
PRESISI 


AJANG Grand Prix Formula One di 
Singapura yang dihelat akhir pekan 

ini semakin menggema. Sejumlah 24. 
pebalap terbaik akan adu kecepatan 
di arena jalan raya dan dilakukan pada 
malam hari, yang menjadi keunikan 
Grand Prix Formula One di Negeri 
Singa ini. Kecepatan dan ketepatan 
waktu pun menjadi hal yang sangat 
esensial untuk menjadi yang terdepan. 
Kebutuhan ini pun diakomodasi 

oleh Oris yang menyajikan koleksi 
terbarunya di lini Motor Sport, Oris 
TT1 Chronograph. 

Desainnya terlihat menonjol 
dengan warna putih pada bagian 
jarum dan detik yang diberi lapisan 
Superluminova sehingga memberi 
kemudahan untuk melihat penunjuk 
waktu, meski dalam kegelapan. Warna 
putih ini dipadu kontras dengan 
warna merah pada perputaran jarum 
detik dalam sistem chronograph, 
menegaskan agresivitas dan 
ketangguhan. 

Kekohohannya juga didukung 
material stainless steel, kaca safir 
antigores dengan lapisan antipantul, 


# Klub C 


674 7659 4764 


dan top ring berbahan keramik. Arloji 
dengan diameter sebesar 45 mm 

ini juga menggunakan rubberstrap 
yang dikaitkan langsung pacia case 
sehingga kian mengentalkan kesan 
sporty. 

Oris TT1 Chronograph ini pun 
menjadi sebuah pilihan bagi jiwa 
pemberani yang selalu berpacu 
dengan waktu. (#/ ADT) 


KLASIKA& 


Faksimil Hubungi kami Internet Kirim SMS 
(021) 536 99086/87 2567 6000-2567 6076 www.pasangiklan.com 0812 843 8888 Tarif 
1. Registrasi " 
1 KETENTUAN PENULISAN IKLAN MINI II Ketentuan Pemuatan IN, Pembayaran REG:nama lengkap:no tlp rmh/kantor Nusantara Pa 
Baris (Min 3 brs, maks 12 brs) 55.000/baris  45.000/baris 
IA kat pada bai tama ian bi 1 Bai dan Kompas boa mona Bank BCA 
gandang Symbol at karktar Catang BCA Gaon Mada Satu kolom (min 20 mm, maks 150 mm) 58.500/mmk  50.000/mmk 
ba mengagungahoka ecu ntuk tan Ainan Moda Wuanara paka Display Klasika 
baris dibawah KOP TELEPON dan KOP Modil 35 Mela Nusantara ADviteks iklan baris £ 
dna ne mobi) Bank Mandiri BW (min 40 mmk) 58.500/mmk  50.000/mmk 
Sa ha Wratunanlan unt ontkta Yam tak mu ta me Pa deli FC (min 600 mmk) 90.000/mmk  75.000/mmk 
umum (C:/ PLN, BUMIN, PAM, TOEFL, ELTI, dl) terhitung dari tangga muat awal AN In en minimum: 96 karakter — 3 baris 3 " 


dan merak 


Seluruh staf Iklan Kompas tidak melayani transaksi barang/jasa yang diiklankan. 


maksimum. 128 karakter - 4 baris 


") tarif yang tercantum belum termasuk PPN 


OTOMOTIF 


La ——L  —— 


TE MN AKA 


Kredit Mobil Baru 
Tenor 3 Tahun 


R.Rover Sport 5:0 Supercharge 
3TV. Cam. S.Roof, Cool Box, 
Pa Java, VR20, F.Opi 
Call 0815.1697.. 233 


Range Rover Evogue 2.0ssu.u, 
5Dr,Black on Red,Dynamic Lux 
2 DVD, TV, Pwr Back Door 
0815.4697.2039 


VIP MOTORS-RANGE ROVER. 
Sport 5,0 SuporCharge Black 
Evogue 2.0 SDr DynmeLux 3Ty 
Evogua 2.2 Diosel Agi 
GMOI 45866766 open HI n 
021152118, 0211505666 


IR) ROLLS ROYCE 


PERLENGK. OTOMOTIF 


Cari Box u/ Laundry, Canvas, 
Delivery Resto? Hubungi : 
0818.846.107. Ready stock! 


BENGKEL - SERVICE 


AC mbl bermsih? Solusinya di 
Satria Mr Ac Mbl service & psg 
baru Jl Dr' Susilo 1/13-14 Grogol 
Jakbar Ph.5660785 -.5604624” 


Spesialist Install Power Back 
Door alphard,vallfire 2. semu 
Ipe&Bodykit lexus wald,alphrd 
velifire&LC.Ayun Jaya Motor 35 
II.Danau dok 
0.3 kav. 


Spesialist mbl Matic merey,vol 
vo,honda,mits,bmw,toyota,alpa 
rd,harier&bulltup 02168888918 


MOBIL DICARI 


Al 0 1 Apa pun jenis mbl anda 
dibayar dan harga tinggi Andri 
68629818/0818-901-687 


s Ke, 
— 2 Segera Inden 


Al 0.1 Apapun jns mbl anda di 
byr dg hrg tinggi.Bns! Sjt u/pran 
-tara 71682678-08129009011 


A4 10 Apa pun jenis mbl anda, 
bayar cash dgn co, kami sgr dta 
Aan 68840777, 0812-905-3188 


Automotif berani beli mbisegala 
merk&thn dgnhrg pantas/tinggi 
ssuaikond Prscpt:081219688990 


Beli Sgl Jns Mbl Hrg Tgi Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70283933/08128907676 TGR. 


Pemakai Berani Beli Tinggi, Byr 
Cash/Over Kredit Semua Mobil, 
Hub:6885.7502 / 0856 1000 338 


Trima smua merkMbl cash/over 


kredit hub:08179986021-08121 
8211710-99540392(trima SMS) 


MOBIL DIJUI 


tamu 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Evogue 4D Blck,Whte TV3/TVL 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


Ih 


PT. RESTU MAHKOTA KARYA 


Asithorized Suzuki Donlar 


5 sun motor 
MT SUN MOTOR JAKARTA. 


SALES SERVICE » SPARE PAR 
JL Panjang Kb. Jeruk (021) SI21259 
Kaimalang (021) 8644515 8645451 


Senantiasa di Sisi Anda 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Ormksuzuki 


our excitemen? 


t di Suzuki RMK 


www.rmk.co.id 
CIMANGGIS 021-87708918 KARAWANG 


0267-40 3482 


TANGERANG 021-5525340 KEBON JERUK 021-533 2020 


CILEGON 


cawan 


(AT TOPCARS 
Evogue Siddynamic 5 doorwhite 
.. Sales, Service & S'parts .... 
.. Sunter : 021 - 6518000 .. 
.. Jl.Panjang:021-58356538 .... 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
Aston Martin Rapide 6.0 Silver 
-Auto One Premium Cars Btg- 
021-7203011 / 085719627018 


AUTO ONE SLIPI 
Porsche911 Turbo Yellow'08611 
“#&New Panamera 3.6 V6“ 
“White on Marsala Red Bose's 
sAuto One Premium Cars Btas 
021-29308685 / 085888668989 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Mini Cooper White,Red,Orange 
Pluit 66601313/Snter 29150773 


CJ7'84 Cat Br Pth,dinamo stater 
wrgban br 31 savero komodo 
extrm.tagal pake 081389708886 


CNN BOS - 0525888 
Range Rover Evogue Si - ADoors 
Rear uxPack 
Int, Black & Var 5 Cam. 


0254-38 1500 ROXY 


021-633 2333 


AUTOHAUSE IMPORTS 
New Boxster Yellow,Red,White 
Lambrghini spr trofeo limtd150 
““Cayenne V6 ATPM Black“ 
9llcarara $ new mdi wht km8rb 
Pluit 66601313/Sntr 29450773 


AAYUN JAYA MOTOR BOS. 
Hummer H2 6.2 double cabin 
Hummer H3 37 Ready Stock 
"IRR Evogue 2.0 2012” 
Bursa Otomotif Sunter 

14021-6523555 “kada 


CNN BOS - 6525808 
Porsche Boxster red colour 
5HP, Ring 20”,PDK,Boso 


Evogue 4 doors white full 
option, km Irb, 2012 (ga jd 
pakai), 99.9finew,, Automart 
53678993-4/ 081389569862 


FERRARI - EXOTIC AUTO 

#& 458 Italia 
“# 458 Italia Spider 
“en 509 HGTE, 
California 
30 Scuderia 


“360 Modena uh 
P1:7200099 - Klp.Gd9:45846140 


ATPMGS Supreine Car 
585 


FANTASTIC PRICE !!! 


ux Pack / Plus, 
Tv,White,Black 


Ferrari California 4.3 "10 Merah 
Carbiolet Grs s/d 2014 “BRAO 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


Hummer H3 '09 Abu2 Kebizruan 
Km.4400 Sunroof Spt Br “BRAG 
BlurTmr ZA/15 Gdg 1526753-55 


Hummer H3 09 chrome pack tg1 
kmdlOrb s-rec Jk sroof 3TVtcam 
tndk e.seat f.ors:0812 80063096 


Hummer H3 2011 Silver Tanduk 
3TV Camera Km low Full orisinil 
GRESS !!! Spt br 02133389533 


Lamborghini Gallardo LP570-4 
Spyder 
White 
Warranty, Call 


Porcshe Panamera 4.85 2010 
ATPM Hitam 222 Km 8rb,full 
opt grs s/d 2014 TT/K 4240789, 
087878.555255, 0811.970214 


230: 


Segera Hubungi 
Dealer Mobil Anda | 


Mini Cooper S AT'2006 bin Agst, 
Silver Km16 tb, Toni, Hub 
segera: 0812 999 6875 


P.Cayenne 3.2, '05, Silver, Tani 
Vrac, Sunroof, Hi “BRAO 
BlvrTmr ZA/15 Oa 1526753-55 


Porsche Boxter AT 06 silver 
cabriolet tech art VR20 km 7rb 
tgn 1 full ori Hub:021-70636705 


Porsche Cayenne 4.85 2009 
black onblack,km20rb 4240789 
0811.970214 - 08.7878,555.255 


PT DUTA MOTOR 
ta f 


Boxsi 
P.Shift, 
VR20, 
& White 7278 


8000, 3 1 Ooeg 


R.R Sprot 4.2 SC, '09/10 Silver 
Sunroof 3TV Km 11 Rb “BRAO 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


R.Rover SC'07,Htm,100# Ors,Fa 
ce lift2011,Kml6rb,RecJava,vr 
22,tgnd,sgttrwt.081807770004 


Pu bera temp 


15866766 open till might 
1521116, 021-4505666: 


Range Rover Evogue,Putih dim 
htm mrh,Panoramic,TV3,Cam 5, 
1ew,08151820485,0818970007 


Range RoverEvogue silver 5door 
tv Scmr pwd spesial price 
hrg:1.180 hub:0819807258885 


Smart '11/'12, Panoramic, Hijau 


Km 500, Spt Br, Rp. 220. "BRAG 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


ZN PoRscie| 


LI Po: 


SEA 


Porsche 911 Turbo, Abu?,/ Ha 


new Hubungi: 08151820485, 


0818970007 
“&/” BENTLEY 
Pa 7/1 
-——— 
2 3854827-30 


EURO MOBIL 


Bentley GT Super Sport,Putih 
2011 bin 7,Km 1200,brg mulus 
Hub: 08151820485,0818970007 


VIP MOTORS 

Rolls Royce Ghost 
lead Up Display Nigh' 

In Vacu 

766 Of IL night 
8, 021-1505666 


Pang Ro 


Phantom : Gost BiruSilve 
Silver-Hitam, Drophaad, 
08151820185, 0818970007 


jav 


CHOSEN AUTOCARS 
& 07 Slineplus, Black, 333HP “ 
New, Panoramic, Airsus, F.Optn: 
K.Gading 2938 5555 / 94497220 


97 '08, 4200, FSI Ouatro, Hitam 
TV, Tlp, 7 Seat, Istmew “BRAO 
BlurTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


318i 2000cc'04 (AT) hitam met, 
Tan I, Jok kulit. Tiara mobil, Jl 
Fatmawati 36 A-B ph 7508810 


318i M40, Hitam Solid, Kls 
Kolektor, KmSBRb, Istimewa 
Hub: 081.948.811 


3201 LCI'10 Silver,Stnk Pja,Istw 
3251 M.Editn'11 Black/Slv,Istw 
650i Con'11 Red,S.close,RR Cam 
730 Li'10 Black, Km2rb, Stnk Pjg 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


3201/09/10Blackt3251/11Black. 
Wijaya Auto Car's Jl Alternatif 
Cibubur n08: 082136131636 


325i Thn2004, Hitam, Sgt 
Terawat, istimewa, Mulus. Ber 


sih. Pemakai, Hub.0816-362211 


Ramah Bunganya, 
Ekonomis Cicilannya 


& « Periode: 20 - 30 September 2012 


Syarat dan ketentuan berlaku 
www.bca.co.id 


HALO BCA PRIORITAS 


500222 atau (021) 500222 dari ponsel 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 21 September 2012 


47 


Lay, 


Ini akan menahanmu..selama aku menenangkan diri 
# Aku dikalahkan dengan Joy Buzzer? 


THE AMAZING SPIDER-MAN 


THIS LL... HOLD YME F BROUGHT DOWN BYA SOUPEP-UP 
YOU... WHILE TOY BUZZTERTF 
I CATCH 
MY BREATH. 


/ALicensing Programme of RM 
www.rmicensing.com 


" Hey, sekarang baru lucu! 


@ Lucu? Itu superlucu! 


(1725) 


UN 


PADA 21 September 1875, penemu dan 
ilmuwan AS Profesor Thaddeus SC Lowe 


mematenkan sebuah proses untuk pembuatan 


gas air dari gas pemanas atau bercahaya. 
Pada dasarnya, pembuatan gas ini dengan 
cara menyemprotkan minyak ke gas air (gas 
biru) dalam sebuah wadah panas untuk 
tujuan meningkatkan nilai kalori dari gas. 
Proses pembuatan gas air ini 
kemudian menjadi salah satu proses 


pembuatan gas yang terpeni 


ID) MIDI DRAMA 


MEROINE 
UMOL 2 


Pilar 
16.00 Indonesia/ 
Internasional Terkini 


P€ KOMPAS 


05.30 Kompas Sport Pagi 16.03 Musi 
06.00 Kompas Pagi Ion Karun Anak 
08.00 Referensi 18.00 Sinetron Drama 
09.00 Showcase Indonesia 
10.00 Kelakar 19.00 Indonesia Malam 
11,00 Sebuah Nama 20.00 Binar 

Sebuah Cerita 20.30 Musik 


12.00 Kompas Siang 


18.00 Elephant Diary 21.00 Bincang Malam: DPR 


22.00 Indonesia/ 


13.30 Word World internasional Terkini 
14.00 Jalan Sesama 22.03 Musik/Variety: 
14,30 Science is Fun Clubbing 

15,00 Urban 


23.30 Jurnal PON 

00.00 Indonesia/ 
internasional Terkini 

00.03 English News 


15.30 Penjuru Kota 
16.00 Megapolitan Sore 
16.30 Suka-suka 


17.00 Kompas Petang i 
18.00 Kompas Sport 00.30 2 
18.30 Temukan Kata 
19.00 Versus 
20.00 Ka 
21.00 Tembang Harmoni 
an 04.30 Ra Indonesia 
00.00 Fanatik 06.00 60 Snot 
07.30 Dahsyat (Live) 
10.00 Intan 
11.00 Intens 
12.00 Seputar Indonesia 
04.00 Jalan Jalan Islami Siang 


12.30 Sinema Siang: My 
gebetan Wedding 
14.15 Cek & Ricek 


(daerah): Sulut 
04.30 Indahnya Pagi: Pintu 
Cahaya (Istiglal) 


05.30 Jurnal PON 14.45 Silet 
06.00 Indonesia Pagi 15.30 Olivia . 
07.00 Pelangi Nusantara 16.30 Seputar Indonesia 
(Daerah): Sulut 17.00 Layar Drama 
08.00 Rumah Publik Indonesia: Kuas 
09.00 Indonesia/ Fantasi 
Internasional Terkini — 18.00 Layar Drama 
09.03 Dialog PAUDNI Indonesia: Putri 
10,00 Indonesia/ Bidadari 
Internasional Terkini 19-15 Layar Drama 
10,03 Sitkom Tarzan Indonesia: Yang 
Betawi Masih di Bawah 


11.00 Indonesia/ Umur 
Internasional Terkini 20-15 Layar Drama 
11.03 Permata Nurani Indonesia: Tukang 
Islami Bun Naik Haji the 
12.00 Sholat Jumat eries | 
13.00 Indonesia Siang 22.00 Mega Sinetron 
13.30 TV Edukasi Bni 
14.00 Indonesia/ 2 1 
internasional Terkini 23:00 Box Office Movie: 
14.03 TV Edukasi Shanghai Noon | 
14.30 Obrolan Hukum 01.00 Seputar Indonesia 
15.00 Indonesia/ Malam 
Internasional Terkini 01-30 Film Tengah Malam: 
15.03 Cerdas Cermat 4 King Arthur 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


(DI INDONESIAN | DRAMA 


(RAYYA 


ting di AS 


(DJ MOONESIAN (ORAMA 


penting lain dan alat-alat mendasar untuk 
digunakan pada pengamatan udara dan 


proses metalurgi. 


teori-teori terkini di bidang cuaca dan 
pembuatan balon. Ia kemudian menjadi 
Bapak “Aerial Reconnaissance”, yaitu 


untuk memata-matai pasukan 
#/ACAJ 


RAYYA: CAHAYA DI ATAS CAHAYA 


04,30 SL Liputan 6 Pagi 

06.00 Status Selebriti 

07.00 SL SCTV Musik Inbox 

09.00 Hot Shot 

10.00 SCTV FTV Pagi 

12.00 SL Liputan 6 Siang 

12,30 SCTV FTV Siang 

14:30 SL Eat Bulaga 
Indonesia 

16.00 Cookies 

17.00 SL Liputan 6 Petang 

17.30 SCTV Sinetron: Putih 
Abu-Abu 

19.00 SCTV Sinetron: 
Super ABG 

19.30 SCTV Sinetron: 
Ustadz Fotocopy 

21.30 SCTV Sinetron: Si 
Biang Kerok 

22.30 SCTV FTV Utama 

00.30 Liputan 6 Malam 

01.00 Highlight Liga 
Champion 

01.30 UEFA Champion 
League: Paris Saint 
Germain Vs GNK 
Dinamo 


Lantv/ 


03.55 Topik Pagi 

05.00 Wisata Hati 

05.30 Lensa Olahraga 

06.30 Hati ke Hati 
Bersama Mamah 
Dedeh 

07.30 Perempuan Hebat 

08.00 Fresh and Fun 

08.30 Friends 

09.30 Seleb @ Seleb 

10.00 Glory Jane 

11.30 Topik Siang 

12.00 KLIK! 

18.00 Tom & Jerry 

13.30 Chhota Bheem aka 
Bima Sakti 

14.00 Tom & Jerry 

14.30 Chhota Bheem aka 
Bima Sakti 

15.00 Ghost Gang 

15.30 Chhota Bheerm'aka 
Bima Sakti 

16.00 Mr. Bean 

16.30 Coboy Junior 

17.30 Topik Petang 

18.00 Pesbukers 

19.30 AI El Dul 

20.30 Coffee Prince 

21.30 Chatting dengan YM 

22.30 Sinema Spesial: Sexy 
City 

00.30 Topik Malam 

01.00 Lensa Olahraga 
Malam 


MNCTV 


04.30 Lanjutan Taman Hati 
05.30 Lintas Pagi 

06.00 Starlite 

06.30 Disney Club: 


Higglytown Heroes 

07.00 Semangka 
(Semangat Kakak) 

08.00 Serial Pilihan 

09.00 Kisah Unggulan 

11.30 Lintas Siang 

12,00 Layar Kemilau: Si 
Anak Durhaka 

13.30 | Drama: Ijinkan 
Aku Memanggilmu 
Bunda 

15.00 Kribo 

15,30 Lintas Petang 

16.00 Konser Boys Meet 
Girls 

17.30 Animasi Spesial: 


Leon 

18.00 Tendangan Si Madun 
Season 2 

19,00 Aladdin 

20.00 Jagoan Silat 

2100 Raden Kian Santang 

22.00 Dia Ayu 

23.00 Tarung Muang Thai 
Indonesia 

00.00 Premier Preview 

00,30 Sidik 

01.00 Obat Malam 


Isa) 
&) 


05.00 Obat Hati 

06.00 Live Fokus Pagi 

07.00 Live Kiss Pagi 

08.00 Halo Polisi 

08.30 Sinema TV Pagi: Aku 
Tetap Milikmu 

10.00 Sinema TV Spesial: 
Bukan Salah Takdir 

12.00 Live Patroli 

12.30 Rujak Manis 

14.00 Drama Korea Siang: 
Thank You 

15.00 Live Kiss Sore 

16.00 Live Fokus 

16,30 Drama Korea Siang: 
Can You Hear My 


Heart 

18.00 Drama Seri Keluarga: 
Calon Ibu untuk 
Anakku 

19.00 Sinetron Unggulan: 
Jalan ke Surga 

20.00 Sinetron Unggulan: 
Ali Baba 

22.00 Taping: Konser 
Dangdut 

00.00 Mitos 

00.30 Fokus Malam 

01.00 Sinema Tengah 
Malam: Sang Juara 


METREZTV 


05.05 Metro Pagi 
07.05 Bedah Editorial 
Media Indonesia 
08.05 8 Eleven Show 
11.30 Metro Siang 
13.05 Wide Shot 
18.05 Metro Hari Ini 
19.05 Suara Anda 


(1 eNGLmN | comEor 


kemanan an | NN 


wafiberg  konis 
macfartane 


20.30 One Fine Days 
21.05 Top Nine News 
21,30 Kick Andy 
23,05 Newsmakar 
23,30 Metro Sport 


04,30 Casper 

05.00 Khazanah 

05.30 Sport 7 

06.00 Ragam Indonesia 
06,30 Redaksi Pagi 
07.30 Selebrita Pagi 
08.15 Makan Besar 
08.45 Ga Nyangka 


10.45 Warna 

11,30 Redaksi Siang 

12.00 Selebrita Siang 

12,30 Si Bolang jalan Jalan 

13.00 Buku Harian Si Unyil 

13.30 Cita-citaku 

14.00 Dunia Binatang 

14,30 Koki Pintar 

15.00 Brownies 

15,30 Tau Gak Sih 

16.00 Jejak Si Gundul 

16.30 Redaksi sore 

17.00 Merajut Asa 

17.30 Orang Pinggiran 

18,00 Hitam Putih 

19.15 On The Spot 

20.00 Opera Van Java 

22.00 Bukan Empat Mata 

23.45 Dua Dunia 

00.15 Wisata Malam 

00.45 Sport7 Malam Akhir 
Pekan 

01.15 Redaksi Malam 

01.45 Theater7 Malam: No 
Way Back 


GlobalTV 


05.00 Dora The Explorer 

05.30 Kura-Kura Ninja 
(TMNT) 

06.00 Spongebob 
Sguarepants 

08.00 Avatar The Legend 
of Aang 

08.30 Awas Ada Sule 2 

09.30 Kungfu Chef. 

10.30 Obsesi 

11.30 Buletin Indonesia 
Siang 

12.00 Indonesia Bicara 

12.30 FTV: Backstreet 
Boys 1/2 Hati 

14,30 100 4 Ampuh 

16.00 Fokus Selebriti 

16.30 Naruto 

17.00 Kung Fu Panda 

17.30 Transformer Prime 

18.00 Untung Ada Sule 

19.00 Big Movies Platinum: 
Shaolin Soccer 

22.30 Big Movies II: The 


Recruit 
00.00 100 “ Sport (L) 


INTERMESO 


KOLEKSI SPESIAL KAUM ADAM 


SEBAGIAN orang melihat arloji lebih dari sekadar 
penunjuk waktu yang menemani hari-hari 
beraktivitas, Aksesori ini adalah bagian lain dari 
representasi karakter diri yang dalam perjalanannya 
turut meningkatkan gengsi setiap pribadi. Desain 
yang apik dengan fitur unik pun menjadi nilai lebih 
yang membawanya menjadi salah satu koleksi 
berharga. 

Sadar akan hal tersebut, Bonia menghadirkan 
seri BN 828-1735 LE. Sebuah koleksi spesial 
yang diperuntukkan khusus bagi kaum adam dan 
diproduksi terbatas. Bukti eksklusivitas ini tertera 
lewat nomor seri yang diukir di bagian belakang 
arloji, 

Material stainless steel membalut seluruh 
bagian arloji, dengan lapisan kaca antipantul, 
dan rubber strap berwarna hitam, Aura maskulin 
pun terasa begitu kental, selain lewat kepekatan 
warna hitamnya, juga dari tampilan dial 
yang unik. Pasalnya, arloji yang mengadopsi 
sistem chronograph dengan fungsi dual time ini 
menampikan desain multi-layer dials. Dilengkapi pula 
dengan second hand movement, fitur penanggalan, 
dan tahan air hingga 5 ATM, arloji dengan diameter 
5,5 cm ini memiliki garansi internasional selama 
dua tahun, yang kian mengukuhkan kualitasnya. 
IADT) 


BONIA Timepieces Boutigue 


AA Tar 


Emporium Pluit, 2 


CO) BANDAMN ACTION (W KOREAN | RAMA 


INTERMESO 


BONIA 


BN 028 - 1735 LE 


www.adtime.co.id 


antral Park, Upper Ground #127A 


Pondok Indah Mall 1, GF: Gandaria City, UG 
FI: Puri Indah Mali, GF #U-01 


blitzmegaplex 


“ IADWAL DAPAT BERUBAH SEWAKTU - WAKTU 


RESIDENTEVILRET RIBU TON 


AREHITECTURE 101 
Gu TKacP: 1013 1846 


ORaMA 


MOJENGLMN /ACTION | (DI KOREAN IACTION 


TMETHINYES 


IDN ENGLSA TPAMALLEN 
ERAWL 


toyencusn acron 
THE BOURNE LEGACY 


14 


5 inas 
Gap Taat Tato 101 
360 
ton jarantsr monpon 
SADAKO 10 
Wo moOmesuaN TomamA | pp |ed0 dd 
For Dao te 


Have it now! More info www.blitzmegaplex.com 


00.30 Buletin Indonesia 
Malam 

01.00 Criss Angel 
Mindfreak 

02.00 Big Movies Dini 
Hari: House of The 
Haunted Hill 


04.30 Kabar Pagi 
06.30 Apa Kabar Indonesia 


Pagi 

09.30 Kabar Pasar Pagi 

10.00 Coffee Break 

11.30 Kabar Siang 

18.30 Apa Kabar Indonesia 
Siang 

15.30 Kabar Pasar 

16.00 Kabar Petang 

19.00 Kabar Utama (live) 


20.00 Apa Kabar Indonesia MATA pun butuh oksigen 


Ana Nam Benarkah demikian? Ya, 
22.00 Menyingkap Tabir buktinya jika mata kekurangan 
22.30 Kabar Arena oksigen, akan menimbulkan 


berbagai keluhan seperti mata 
kering dan iritasi. Penggunaan 


23.00 Tinju Legendaris 
00.00 Kabar dari Timur 


Tengah lensa kontak kerap kali dituding 

02.00 Local Documentary: sebagai salah satu penyebab. 
Harta yang Sementara menggunakan 
Diabaikan 


kacamata, bagi sebagian 
orang, terasa mengganggu 
terlebih bagi mereka yang 
banyak melakukan aktivitas 
fisik. Lantas, bagaimana 
menjembataninya? 

Memilih lensa kontak yang 
tepat adalah jawaban utama. 
Lensa kontak yang baik tak 
hanya membantu menajamkan 


7 


4 


RAN: 


Kl 


£ 


04.30 Reportase Pagi 
05.30 Islam Itu Indah 
06.30 Insert Pagi 


07.30 New Rangking 1 penglihatan, tetapi juga terasa 
08.30 Best of Super Trap nyaman dan tetap menjaga 
09.30 Huru Harada kesehatan mata, Jika ingin 
10.00 1d3ntik 


tahu cara memilah jenis lensa 
kontak yang tepat, sebaiknya 
berkonsultasi dengan ahli 
mata, Hal ini antara lain bisa 


10.30 Makin Jail 
11.00 Insert Siang 
12.00 Bioskop Indonesia 


Biarkan Mata "Bernapas" 


dilakukan di Optik Melawai, 
sekaligus untuk mendapatkan 
berbagai informasi dan tips 
berharga seputar pemakaian 
lensa kontak yang tepat. 

Pastikan lensa kontak 
tersebut mampu mengantarkan 
oksigen dengan tinggi, misalnya 
6-7 kali lebih banyak seperti 
halnya lensa kontak Avaira 
dari Cooper Vision, Avaira juga 
memiliki kadar air yang relatif 
rendah untuk menghindari 
mata kering, serta tetap lembab 
dan lembut di mata meski 
digunakan seharian. Sementara 
itu, adanya UV block juga 
membantu melindungi mata 
dari paparan ultraviolet sinar 
matahari 

Penggunaan lensa kontak 
tetap aman dan sehat selagi 
diimbangi dengan informasi 
yang tepat dari ahlinya, serta 
pemilihan produk yang juga 
tepat. (“/ADT) 


ini, anak diajak untuk menambah 


13.45 Reportase Siang 
14.15 Digital Clip 
14.45 Sketsa 
15.45 Show Imah XM 
16.45 Reportase Sore 
17.15 Insert Investigasi band e) P T | K MELAWAI.com 
18.00 The Best of Ethnic 
Runaway A ser 
19.00 Tahan Tawa 
20.00 Sketsa 
21.00 Bioskop TRANS TV: 
Men in Black 
25.00 dilain Temukan Kata — g 
23.30 Bioskop TRANS TV: (KOMPASTV : pukul 18.30 WIB) ad s 
Get Smarts Bruce & R 
Liyod Out of Control Saatnya bermain dengan kata bersama TEMUKAN 
01.30 Sexophone buah hati di rumah. Lewat program - IKIA|T'A| 


perbendaharaan kata dengan cara 
menyenangkan, yang berguna untuk - 
perkembangan memori dan kemampuan 
bahasa. 


& Acara dapat diubah oleh pengasuh televisi, 


48 


Jum 


KOMPAS / KLASIKA / 
at, 21 September 2012 


“ INFO FILM BIOSKOP 


LENG 


THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


RESIPENTEVIL:RETRIBUTION | 


(3D) : 12.30 - 14.20 - 16.10 - 18.00 - 19.50 - 21.40) 


GANDARIA XXI IMAX 3D 


Peeontere 


STUDIO XXI PREMIERE EX . 
KASABLANKA XXI PREMIERE - 


PURI XXI PREMIERE « 
XXI PREMIERE 


GANDARIA XXI PREMIERE 


an GeDuG KA. 
TAMINI - GRAND 


YWOOD XXI 
KUNINGAN CITY XXI « 
KASABLANKA XXI 
EMPORIUM PLUIT XXI « 
PLUIT VILLAGE XXI 
PURI XXI » GANDARIA XXI « 
DAH 2901» 
INTARO XXI » ANGGREK XXI « 
METROPOLE XXI » 
AARTHA GADING XXI 
UIVING WORLD XXI 
SERPONG XXI - BSD XXI 
MEGA BEKASI XXI » 


MSGUARE - LA PIAZZA « 
KERLOKASAN renrad 

IA 
SAM» CIANDAK « 

RAWAK 
Pa Mean ii0 
PLATINUM CIBINONG SG1 
12.30 14. 
BLITZ MOI 
14.15-16.30-18.45-21.00 
BELLANOVA » 
SWANTUNG - SURYA M2 
A5 


BLITZ MOI VELVI 
Me 100 1915-21-30 
BOGOR TRADE MAL 


1230.1420-16.10-18.00-19.50-2140 


PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 


'GADIN 
12.30-14.20-16,10-18.00-19.50-21.40 
1245-1435-1625-18.15.20.05-21.55 


MAL BEKASI 
1200-1380. 1540. 170-1920-2110 


ILEGON 
118, 1406: 1530-1745, 17352125 


IR 
1800. en 20 
AI S0 1E20 20130 


1645-1845-2045 


PLUIT JUNCTION XXI - 
SEASON CITY XXI - 


GADING XXI - MARGO PLATINUM | 
12.15-12.45 14.05-14.35 -15.55- 
.35 -20.05 - 


16.25-17.45 18.15 19. 
25-21-55 


pura Gi 


Pane Neng TP GB-19118-2115 
IS - BTC - 


METROPOLI 
MALL LIPPO CIKARANG, 


BLITZ PP VELVET 
15.00-17.15 -19,30-2145 


GAI 
13.15-15.05-16.55-18.45-20,35 
BLITZ CP 


14,15-16,30.18.45-21.00 
14.05-17.45 -21.25 
BLITZ CP VELVET 

14,45 -17.00-19.15.21.30 


CINERE: 12.45-16.45 -20.45 
3-D WITH INDONESIAN SUBTITLES : 


STUDIO XXI EX 3-D 
KARAWACI XXI 3-D « 
UBUR 3-D 


PONDOK INDAH 1 XXI 3-D « 
PEJATEN VILLAGE XXI 3-D « 


GADING XXI 3-D . 
(ARTHA GADING XXI 3-D « 
SERPONG XXI 3-D « 
METROPOLITAN XXI 3-D 


1230-14.20-16.10-18.00-19.50-21.40 


BLITZ MOI 3-D 

KUNINGAN CITY XXI 3-D « 
ANGGREK XXI 3-D » 
BOTANI XXI 3-D 

LIVING WORLD XXI 

MEGA BEKASI XXI 

PLAZA BLOK M 3-D 

PURI XOXI 3-D » GM 


1245-14.35-16.25: at 2005 21.55 


LITE TK 3-D « BLITZ. 
15.00-19.00 

CBD CILEDUG XXI 3-D 
1655 1748-1935-2125 


BLITZ CP 
12.45- 15.00-17.15 -19.30-21,45 
3-D: 13.00-15.00-1 


BLITZ PP 


XXI 
1408 15:5 1745-1935-2125 
Bum 


13.00-14.50 -16.40- 18.30-20.20 


PONDOK INDAH 1 XXI - BOTANI XXI | 


13,00-15.15-17,30.19.45.22.00 


SETIABUDI 

13.00 -15.10-17.20-19.30-21,40 
CIJAN . . DEPOK 
13.00-15.10-17.20-19.30 
BLITZ GI 

| 13.00-15.30-18.00-20.30 


KAP DAN JAM 


DETOS 
55 - 1705 19.15-21.25 


METROPOLI 
MALI LIPPO CIKARANG 
13.15-15.25 17.35-19.45 


KARAWACI XXI PREMIERE 
1245 14.55. Mn “2125 


SENAYAN CITY XXI PREMIERE - 
KASABLANKA XXI PREMIERE » 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 


GANDARIA XXI PREMIERE - 
GADING XXI PREMIERE - 

UUVING WORLD XXI PREMIERE 
13.00-15.10-17.20-19.30-21.40 


PLUIT VILLAGE XXI » 

BSD XXI - CBD CILEDUG XXI 
12.15-14.25-16,35- 18.45-20.55 
BELLANOVA 

| 12201430, 1630-1830-2030 


BLITZ Pf 

13.30- a00, 1330 21.00 
PLAZA INI 

PK PLATINUM 


EPICENTRUM XXI « 

KUNINGAN CITY XXI 

PONDOK INDAH 1 XXI 

PEJATEN VILLAGE XXI » 
Kendi « DIAKARTA XXI: 


METROPOLITAN XXI » 
MA NGG PALANDAK - 
CIBUBUR - EKALOKASARI 

2.45 14.55-17.05 -19.15-21.25 


PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE - 


'supio Xi ra 
PLAZA SENAYAN XXI - 
SENAYAN CITY XXI - 
KASABLANKA XXI - 
EMPORIUM PLUIT XXI » 
PURI XXI - BINTARO XXI - 
PONDOK INDAH 2 XXI » 
GANDARIA XXI - 
SEASON CITY XXI « 
on, XXL» 


XXI» 
AADING XXI « BOTANI XXI - 
UVING Na. XX 


GRAND MAL BEKASI 
12,30 -14.40-16,50- 19.00-21.10 
1300 151521730: 1745-2200 
MALL LIPPO CIKAI 

MA NG 45-2045 


BLITZ PP - BLITZ TK « BLITZ BCP 
.00 - 15.30-18.00 -20.30 


BELLANOVA 

12.30 -14.30- 16,30 - 18.30-20.30 
BLITZ CP « BLITZ MOI 

12.45 -15.00-17.15- 19.30-21.45 
PLUIT JUNCTION X0 
13.00-15.10-17.20- 19.30-21.40 
BLITZ CP VELVET 

13.30-15.45 18.00-20.15 


MAIN 


BIOSKOP KLIK - 


WWW 


NONTON BARENG ARTIS "FALLIN IN LOVE” 
JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 DI LIPPO KARAWADI 21 CINEPLEX - TANGERANG 
SAE, 2 SPEAK GA CE kan 


PURI XXI » METROPOLE XXI - 

CIBUBUR - DETOS 

12.15-14.25-16,35 18.45-20.55 

PLATINUM CIBINONG SGUARE 

12.15-14.15-16.15-18.15-20.15 
(OOD XXI 


LITZ 

Na O0) TE30-1730-1930 
BELLANOVA - 

MALL LIPPO CIKARANG 

12.30 14.30-16.30 - 18.30-20.30 


PLT YILAGE XXL 5 PURI 1 » 
IA GADINI 


SERONG Ka 
Maman a0.iga0. 19.00 Si.10 
PLAZA SENAYAN XXI - 
KASABLANKA XXI » 
KUNINGAN SAY XI 


12.45-14.55, 17. 21.25 

St PK PLATINUM KK - 

SENAYAN CITY XXI » 

EMPORIUM PLUIT XXI » 

LIVING WORLD XXI 

13.00-15.10-17.20-19.30-21.40 

BLITZ GI - BLITZ BCP 
30.18.45-21.15 


1 
MEGA BEKASI XXI 
1245: 170872125 
15.00-17.15 19.30-21.45 
FONDOK INDAH 1 XXI 
.50-19.00-21.10 


ILEGON 
12.45 -14.55-17.05-19.15-21,25 
CIJANTUNG - GALAXY - 
DEPOK - METROPOLIS - BTC 
12.45 14.45-16.45 18.45-20.45 
CITRA XXI » CILANDAK 

00 - 15.10-17.20 -19.30-21.40 


BLITZ TK 
14.00 - 16.00-18.00 -20.00 


METROPOLE XI » BLOK M SGUARE 
.30- 14.40-16.50 - 

AARION « CILEGOI 

143 125 105 19-15-2125 

BOGOR TRADE MAI 

RAN MAL BEKASI - BUARAN 

12.45 - 14.45-16.45 - 18.45-20.45 


KALIBATA XXI 

MEGA BEKASI XXI 

BEKASI SGUARE XXI 
GADING - DETOS - CINERE: 


LEDI 
1915-15.15-17.15-19.15-21.15 
CITRA XXI 

12.15. 15.05-19.30 
kaan 1 aa Boramoa 


KARAW, Pri 
KONDOR Cena Tag Tp" 
SLIPI : 12.45-14.35 
CILANDAK : 14.05. 
METROPOLIS 14:55, 
SUNTER 


21cineplex 


HOLLYWOOD XXI - 
13.00-15.10-17.20-19.30-21.40 
MEGA BEKASI XXI - 


PLAZA BLOK M - LA PIAZZA 
| 1245-14-55 -17.05-19.15-21.25 


PLAZA INDONESIA XOXI » Xxx 

PLAZA SENAYAN XXI « SENAYAN CITYAOI « 

KOMIK GAN EN NGK» EMPORIUM PLUIT XXI » 
PEJATEN VILAGE NG IT JUNCTI . 


1 » EKALOI IDOK I! aa ag 
12.30-14.40-16.50.19.00-21.10 | GANDARIA XXI « BII 
xx NK WADING XI » 


ARTHA GADING 90g » 


Ya 


WACI XXI 
Aa ea on Ta 95 


Kal SEPIRIASA / 
KENATA KUSMANTO 8 


METROPOLE XXI - 
BLOK M SGUARE « 
DAAN 

GADING : DETOS - 


JANTUNG 
12.30-14.30. 16.90-18.30 -20.90 -18/ 
MEGA BEKASI XXI » PONDOK GEDE | CINERE : 14.35-18.35 
14.55-19.15 
KARAWACI : 
ATRIUM : 14, 


PLAZA BLO! 


BUARAN 

12.45-14.45 16.45-18.45 -20,45 
SURYA M2 

13.00-15.00 -17.00-19.00-21.00 
MARGO PLATINUM 
13.15-15.15-1715- 1915-2115 


Film Kesanggaan Seluruh Bangsa Asia! Memborong Pengtaryaasi Paling ergangal Dunia! | 
GOLDEN GLOBE AW, ARD” WINNER 


ACADEMY AWARD” WNI 


BESOK MIDNIGHT SHOw | BESOK MIDNIGHT SHOWw| 


JADWAL 


SEWAKTU-WAK 


TU DAPAT 


RUBAH 


INFORMASI 


FILM 


DAN BIOSKOP KE 


TIK NAMA BIOSKOP K 


1Ow ALIVE ARE You? 


JAGUAR BRAND BOUTIGUE Paci 


arta 12420 T 


ENJOY OUR ATTRAGTIVEBRSGRAW NN 


Feel the luxurious ones at 
KOTA CASABLANCA, 14 - 30 September 2012 


Interest for 
2 Years" 


MOBIL DIJUAL 


DH w 


335i AT 2012 Putih 100fsbaru bs 
langsung — nama,VR18,TV,J.Kit, 
Eseat,Sunroof, Xenon Jl.Tanah 
Abang II no.66 Ph 34835051 


520D'12 Silver,Lsng Nama/Istw 
528i "05/06 Silver, Kondisi Istw 
523i "09 Silver, Stnk Pja, Km 6rb 
523i "10 Black/Slvr,LowKm,Istw 
523i Exc'10 S.Grey, Kond. Istw 
523i Exc'11 Black,km8rb,LgsNm 
528i Exc'11 Silver,km.3300,istw 
530i 109 Black,LowKm,Knd.Istw 
530i '10 Silver,Km9rb,Lsg Nama 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


5201 AT 2012 Hitam 100#sbaru 
bs lgs nama,VR17,TV,Jkit,Eseat 
Sunroof,Keyless,Xenon Jl.Tanah 
Abang II no.66 Ph 34835051 


5231/05 Akh Silver Lht Msh Bas 
Skl 1Unit Saja Kredit Macet Mrh 
2744 08567837910. 


5281010 silver, 17rb mil, kor 
m lubungi 
« Ph 021-72798485 


528i A/T 1997 Abu2,Mis,Trawat 
5201 E39 Silver Th 2003, Mulus 
520i E39 2004Hitam,MIs,Trawat 
PMK blok S/55Ph:65860561/70. 


535i F102011 (Nik'2010)300 HP 
Full Spec,km.1200 black,Interior 
Beige,Full OrgnI:0813.11008888 


735 Li'05 Htm Km35Rb Stnk1Th 
730 Li'04 Facelift Silver “BRAG 


BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55. 


AUTOHAUSE IMPORTS 
X6 Nu Kane Dg 


Pluit Gendatajanka 29450773 


CHRISTIAN AUTO 
640i '2011/12 Coupe Cabriolet 
" White On Red,kkm 3300,DVD: 
TV # Camera, Elect Seat, Heater 
7263777 Full Ori 99931800 “ 


...EKBTN @ GRAND INDO 
-BMW 6401 Gran Coupe-—-— 
In Indo, 

Twin Turbo, 


Vacuum Door 


barak @ GRAND INDO 
0, 4WD, P: 
H 


New 


3Row, Panoramic 


EXBTN @ GRAND INDO 
X6 xdriya 3Si twin tur 
cuurndoor, Black e 
erminal — Mot 
1520000, 


KI-L8i "12,Silver/Hitam, Km 32 
13-2.0D Bns'L htm,kmOrbyistw 
Si"04/05/07 Blue/Htm/SIv 

LI, M.Slw,Low KmJIstw 
S.Bronze, Stnk Pnja 
09 Hitam,Stnk Pjg, Istw 
IndoCarUtamaPh:74868000 


X3 2.51 04 (pk april 05) body full 
original,jual cepat 0818754431 - 
08151607799 


X5 3.0Executive AT th 2008 w 
Hitam,km 38rb VR18,Jklt, Elect 
seat, panoramic Xenon Full ors 
TI/K Perempatan Radio Dalam 
(PN15) No 59 Ph 7211118 


KG45: 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


X5 M Type "11/12, Pth, Hp 550, 
144cc, 2TV 4 535 GT 11/12, Pth, 
Km 6Rb, Pnrmc, 3TV, Grs BMW 
#BRAO, Klp Gdg Ph.4526753-55 


P cevroter 


Captiva,Colorado,Orlando,ready 
Stock Bonus menarik hny di Sun 
Motor Kalimalang Ph.8648515 


Captiva,Orlando,Colorado,ready 
AI New Aveo & Trail Blazer trm 
Indent,Hanya di Andalan Group 
T.3861870,4533201,7396889 


EXOTIC AUTO 
“#4 Chevrolet Camaro SS || 
PI:7200099 - Klp.Gdg:45846140 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Skrg,September Dapat 
Hub.Sun Motor Jl.Panjang No.1 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


IIMS JIEXPO 
kreticVolcano,mountain ready! 
or,red,f 


sr 
rs ATPM! 


hrysler S 6518000 
Chrysler Jllpanjang: 58356538. 
GLAMOUR AUTOBOUTIOUE 


. Grand Cherokee 
3.6L: L120M, 5.7L: 1. 
Jeep Patriot 2-4l.: 

Garansi ATPM 3 Tahi 
08788099080 08777 4861738 


New Wrangler Mountain "2012 
Putih, 4 Pintu, @ Auto Lotus ““ 
29150828,93001139,70312368 


GLAMOUR AUTOBOUTIAUE 
Jeep Wrangler 3.6L Pentastar 
2DR Renegade : 705JT 
ADR Platinum : 78017 
2DR Rubicon : 830JT 
ADR Rubicon COD : 92037. & 
“& Garansi ATPM 3 Tahun 
0878 7818 4578 / 08111008099 


G0nah, LEBARAN 2012 


diesel 


only @ VIP 


Wrangler 3.6. Sahara “#3 
4Doors, Red, White, Black 
Call 0815.4697.2039 


Wrangler JK 4pnt 2010 Hitam, 
KM rdh,Jok kitiistw spt baru, 
Rp.658Jt nego Hub: 0811936280 


If pamatsu 


II New Xenia Ang Mulai 


Dewi Sartika. 
Fatmawati, 
Bekasi... 

Radio Dalar 
Tanjung Priok.. 


Xenia 1.3 Xi Deluxe Plus'09 F 
Bgr Stnk bin 9 pjg srg jok istw 
122jt nego:Agis 0357 8253 7202 


Xenia th 2005/2006 bln 12 silver 
xi 13cc! Sporty.mIs pemilik lgs 
hub 08129347767 


Xenia Xi Plus"11 mis ex wnt. tg 
1/Ass3th/Stnk 1th/maron/130 
itpmIk082115567567 kby Baru 


roro 


AI New Focus 2012,Ranger,Fie- 
sta,Escape DP Rendah,Bng Ren- 
dah 3.881, proses cepat Hub: 
98388234/081281255551/08176 
509030/08997499985/90266604 


Accord '07 Hitam Solid,A/TVTi 
Tgn 1 Mis 225jt.Serius Hub: 081 
28 182 7533 / 0813 1110 4858 


Accord VTI AT '08 HitamtMT 
polish metale'05 sateliterjazz 5 
ATM1OsilvertIDSI AT'07silverSto 
ne,City VTEC MT'O8 silver stone 
4106 silver,CRV 2.4 AT"10 silver# 
urban Titaniumsputih2.0AT/10 
putihtAT'OB silver stonet MT 
108 silver,Civic VTI MT'OM Hitam 
Elysion 2.4 AT'O5 hitam hub: 
Honda Autoland 4501858/68 


Accord VTiL 08 Silver,Tgnd, Full 
Ori,Service Record AutoMax 
Gallery 45857731-4584.6849 


Accord, Brio, CRV, Freed, Jaz 
Free Vkool, Bunga Ori GPS 
Honda Mugen Puri 5835 8000, 
0818931972,93385722prosescpt 


AUTO ONE SLIPI 
CR-Z 1.5hybrid alpha,red/yellow 
Tha Perfact Technology For You 
HDD Navi,Syst,S.roof,SmartKey 
DVD,CR-Z Sport Button,Xenon 
-Auto One Premium Cars Btas 
021-29308685 / 081806898787 


Brio 149jt Civic Cty Jazz Freed 
(Crvrdy”“b.On/ang Ajtn) Vkool"" 
Honda jatinegara.021-85919898 


Brio,Freed,Jazz,Crv,City,Accord, 
Civic Odysey,Rdy,dptk aksr mn- 
rkpih wrn. Honda Pluit 6677888 


Brio,Jazz, CRV,City, Freed, Civic, 
Ace,Odys,Bng3.886 Vkool,Rdy 
HondaCakraPangukir 3905570-1 


Brio,Jazz,Freed, Civic, CRV,Rdy 
“#Vcool.B901/Angzjtn/TDP32jtn 
HondaAristaMangga2"6129999 


CNN GADING 45877000 
Jazz RS'10,Abu2Met Km23rb 
STNK bin10 Kond.siap pakai 


CRV 2.0 A/T 2011, Dark Mocca 
Pearl. Km 30 rb. Harga damai 
Hubungi: 0811966121. 


CRV 20 A/T'10 Silverstone Jok 
Kulit,Sensor,Sprt. Br,GPS,STNK 
Pnjg,km.15rb orig.08161481038 


CRV 2.0 AT'08 Hitam,230Jt/Ngt 
CRV 2.4 AT'OB Silver,255Jt/Ng. 
"PM," Ph:53672156 - 70701369 


CRV 2.4 '2008 Hitam Full audio 
Tgn 1 Dr baru Velg racing Mulus 
Jual cepat, 0818 0851 3821 


CRV 24 A/T Thn 2011 Putih, 
Pajak Panjang, trwt, mls, F ors, 
J cepat 0813 1032 1593 


CRV 2.4 AT'2008 Hitam,Pjk Pjg 
Km rndh buku srvc Ikp,MIs Trut 
249jt Nego Hub:08129-383910 


OTOMOTIF 


CRV 244 New AT '05 Hitam,dr br 
Antik sekali,Nopil,Harga 158Jt. 
0852.17171671 bs bantu credit 


CRV 24 new mdI'10 A/T « Jazz 
15 RS/08 A/TeCity Vtec'07 A/T 
Jl Fatmawati 36 AB ph 7508810 


CRV24 AT'2007 abu? muda met 
Tgn I,km4Orb,istmw.BOS blok82 
no 5-7 Abba Car ph 36732100 


Elyssion 3.0 htm 05 dbl sroof j 
kit tvecam e,seat int rapi Tdp83 
a9.it Auto Speed:08161615536 


Freed Khs Pemaka''09 tgnl,A/T 
Putih,Jk.Klt,trwt  skli.Pribadi 
Jual Cepat.Hub:0813.1901.0026 


Jazz 158 A/V1 Hitam F Bor 
Stnk 1th istw skl 190jt Cash/K 
(4-4 thn) : Agis 0857 8253 7202 


aon 


Getz A/T '05 Hitam, VR 15”, 
Spoiler Bagus, Harga Bgjuta 
021-99866303 (bs bantu credit) 


H1/08-094110”09-20”10#Trajet 
107tAvega'084 New Santafe'08t 
Tucson'05 AutoSafe Pondok 
Indah 7293129 / 7293338-9 


isuzu 


'AdvLv,G.touring hny 9jtan dpots 
MB12/16seat isuzu giga-frr190 
ps(dx2) fvz31p 285ps (6xM) hdh 
Isg H.Revo,dgital cmra,bb,nbook 
led,r.stok Tn abang 1I:3803333, 
70164610 Mag bsr-6210010,628 
1115 kalimalang 8656979, 865 
1201 kn jrk 5321260,98221257 


AI New GIGA FRR, FTR, FVR 
(4x2), FVZ Dump 6x4 Rdy, Elf 
1/6 B, MB 16/12 Seat, Panther, 
DP Rgn/Bng Oti, Hub : Karabha 
Perkasa 021-6299318 / 6399500 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
ERR 4x2,FTR 4x2 box/bax,truck 
Elf 6/4 ban,Microbus 16/12 seat 
/D-Max single/double cabin Disc 
bunga mnrik Hub:PT.Rahardja 
Ekallancar 6266370-56941588 


Elf Ready Stock!! Mikrobus New 
Armada, 10 Seat Lux, Home T, 
TV 32 4 12 Seat Lux  17Seat. 
Long 13 Seat Lux # 15 Seat 
ACND “GMA (BOS) 65834157, 
081381134112, 081230190388 


Giga FRR 4x2, FM 6x2,FVZ 6x4 
EIF 6/ban,Microbus16/12scats 
"Paket Bunga Ringan" 
Pasar Minggu 7985333-7975333 
Kalapa Gading... 483002122 


AINI New Picanto Rio Sportage 
Platinum Angs Zitan 5th Ready 
Stock 94140320/081310914663 


All New: Picanto, Rio: Sportage, 
Pregio j Travelo : Ambulance : 
Hadiah Isg GPS. Hub: 790.2858 


Sedona LS M/T'03 Htm Met,Tdp 
12jt,Angs.2.599.000x47bin,Zion 
Mobil,PMK X/10, 0816888508 


IRIM SMS 


OTOMOI 


PRODUK OTO 


Show 2012 (IIMS 2012) 
akbar otomotif terbesar 


dipamerkan oleh para 
terkecuali MBtech yang 
sebagai 


menyemarakkan ajang 
Booth MBtech berada di 


dapat 


umumnya dan para pengi 
Para 


langsung melihat 


display jok kendaraan, 
maupun sepeda 


terdapat Seamless LCD Vi 


IIMS 2012 kali ini, MB: 


RAGAM ATRAKSI DAN 


AJANG Indonesia International Motor 
Kemeriahan sangat terasa di pesta 


Berbagai atraksi dan produk otomotif 


salah satu bahan pelapis 
interior kendaraan terbaik dan paling 
banyak diminati masyarakat juga ikut 


Hall D Stand PD 2 yang didesain untuk 
lebih mendekatkan 
melakukan interaksi secara langsung 
kepada masyarakat pencinta otomotif 


pengunjung dapat 
dan mengamati 
ragam corak dan warna produk MBtech 
serta aplikasinya dalam 


secara atraktif menghadirkan berbagai 
inspirasi aplikasi MBtech. 


ntar Tina Dr Ka Ta 


A RAHADIAN 


HM UK Mu 

Jl yemsun 
AN en 
II kawua 


3 
- 


MOGOT - 12. 


445 -18.55 


TWoobs 


LOK M 
30-14.40-16.50-19.00-21.10 


13. 


PONSEL ANDA 


MOTIF 


telah dibuka. 
di Tanah Air. 


peserta. Tak 
sudah dikenal 


IIMS 2012. 
li Pre-function 


diri dan Padi 


guna MBtech. 
secara 


Cleaner. Uni 


berbagai 
baik mobil Ag 

motor. Selain itu, Da alan 
ideo Wall yang santa eaba 


Dalam ajang 


tech menjalin !1MS 2012, 


lewatkan mx 


kerja sama dengan agen pemegang 
merek (APM) terkemuka, 


seperti Toyota 


DU 2 


CBD CILEDUG XXI - 
GRAND MAL BEKASI 


METROPOLIS 
SEMABUOI 1216 1706 21.25 
WTC SERPONG : 13 


| PLAZA SENAYAN XXI : 


Cip GiLEbUG yu - 
| GRAND MAL BEKASI 


PONDOK INDAH 1 XXI 3-D 
12.30-14.40 

MEGA BEKASI XXI 3-D 

.00 - 14.50-16.40 

CILANDAK 3-D : 12.15-15.55 -19.35 
CBD CILEDUG XXI 3-D : 12.15-14.05 


dan Peugeot untuk pelapisan interior 
kendaraan terbaru mereka. 


pengunjung juga bisa mendapatkan 
colorsample dari beragamvarian produk 
MBtech, yaitu MBtech New Superior, 
Camaro, Camaro Fiesta, Picasso serta 
produk pembersih 


MBtech mengadakan berbagai kuis dan 
Tak kalah menarik, MBtech juga ikut 


Auto Tehnic yang ikut dalam Drift War 


youre my Baby 


15- 17.00 - DAS, 


1300 
00-17, 


1790-2100 


14.40-19.00 


pameran tersebut, para 


interior MBtech 
tuk menyemarakkan acara, 


dengan berbagai hadiah. 


gai sponsor Tim. DEM'S 


Jadi, jangan sampai Anda 
omen spesial ini. (#/GPWJ 


2 15HB R A/T 2010 Warna 
Hitam,Mulus,STNK Pjg Best Car 
PMK Blok 5/55 Ph:65860561/70 


2 HB R A/T Heads Back White 
Silver 2010, Km 17rb,1005 ors, 
Ass, Hrg 167jt.0811.196811 


CX9 th 2010 Des Hitam, masih 
spt baru TT/Krd Hub: 4240789, 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


New Mazda2,Sept Big Deals, 
MPV Biant,onwr mnrkDp rng 
0821.2345.1339, 0251.8322999 


RX8 1.3 AT 2010/2011 Merah 
Km1300, VR18, E.seat,Sunroof 
Xenon, Full Ors TT/Krd.Tanah 
Abang II No.66 ph 34835051 


SEPTEMBER CERIA 
28,Promo mv 


250 Estate Th'2011, KM.3600, 
Wm,Palladium,Mulus,Jarang Pa 
kai Hub Parwo 0812.1910514 TP 


C200 Clasic, 2009, Abu-abu met 
TDP 130 Jt-an, Angs 10 Jt-an # 
CJ mtr 6527788/082179998839 


AT VIP MOTORS 
New SLK 250 Sport AMG 
tonik, Pangramic, Vrac 
n, Nappa 


C 240 El9'03 (AT) silver, S.roof, 
full ors. Tiara mbl, Jl Fatmawati 
36AB ph7508810 dpn superindo 


C 300 AVG'11 Htm Cpt TDp.SOjt 
ang.lbjtn tgl jrg ada msh baubr 
kml4rb:0TO568”081380565888 


180 '2004 Compresor Silver 
Km 49rb Istimewa, Full Orisinil 
Siap pk,Jual Cpt 081808543821 


200 2008 AVG Black On Black 
Low Km,Harm.Kardon,Pjk.1Thn 
0858222.22266,08131958.0015 


C200CGI "10/11 Silver KM 10rb 
Plat 3angka Mis Skl Khusus u/ 
Pmkai 475jt Nego.08129818181 


230 Sport,Slvr,STNK Jan'07, 
Velg 19” BBS,Body- IntkEngine 
Mis,Km 50.600.Hp:08159338238 


280 Elg AT'08/09 Feb Abu Met 
4 S500L AT'03 April/Silver Ms 
Ph.021.90500688-6327363 


CLK200 '06 silver low km servis 


rec Ikp khusus kredit TDP.132it 
29.12.665rb Hub:688 70550 


CHOSEN AUTOCARS, 
CLS 63 AMG Perfrm Pack,black 
CLS 350 AMG,Tv,Pbd, Blck/Wht 
—SLK 250 AMG,Felift,Black— 
-E 350 Coupe,AMG,White,2011- 
ML 350, Diesel,white,Amg, New 
K.Gading 2938 5555 / 70078198 


CLS 350 AMG White/Blacl 
“SL 250 Black,Silvers 
"E250 AMG Coupe Black,Slur" 

“#Autohause Imports” “ss 
Pluit 66601313/Sntr 29450773 


CLS 500 '06 bin 11 km 18rb 
Hitam antk A/n sndri 750jt 
Hp.0818945919/93519555 


CLS350 lorinser'07ful opt,airsus 
dynamctpulseSeat coolerheater 
seatKm25rb pjkBr 087881006214 


CLS500 Black th'2005 Low miles 
(krg dari 15.500km) full options 
Lorinser Bodykit dan exhaust 
system. Factory Build.20" wheel 
by AutoCouture, Full leather 
interior. Hub: 0812-1050027 


CNN BOS - 6525888 
CL5350 AMG 


Wit 


5350 AT 2012 Hitam 10055 baru 
bs langsung nama, VR18, TV3, 
Camera,Jok kit, Eseat,Air susp 
S.Roof, Heater, PBD.Jl.Tanah 
Abang II No.66 Ph 34835051 


KOMPAS / KLASIKA / 


Jumat, 21 September 2012 


49 


mi 
INO JULIANTO 


WISATA BOGA | Teh 


WISATA BOGA 


“Wih”, Ini Dia Tradisi Unik Meracik Teh 


APA beda minum teh di Indonesia dengan di China? 
Secara rasa, mungkin sama saja, tetapi salah satu 
tradisi meracik teh di China bisa membuat kita geleng- 


geleng kepala. 


Teh memang menjadi 


minuman favorit di 


Indonesia. Buktinya, hampir setiap kali kita pergi 
makan ke luar, pelayan akan menawari bahkan 
langsung menyuguhkan teh. Tak heran jika berbagai 
produk teh cukup laku di Indonesia. 

Di Indonesia, cara menghidangkan teh cukup 
sederhana. Kita bisa menggunakan teh bubuk atau teh 


. Setelah itu, tuangkanlah air panas dan tambah 
kit gula jika perlu. Terus, langsung seruput, deh, 


Nah, bagaimana dengan tradisi meracik teh di China? 


China memang memiliki beberapa tradisi minum 
teh, Salah satunya adalah minum teh sebagai tanda 
menghormati. Di masyarakat China, generasi muda 
menunjukkan penghormatan kepada generasi lebih 
tua dengan cara menawarkan secangkir teh. 

Teh juga bisa menjadi simbol ungkapan rasa 
terima kasih kepada orangtua pada hari pernikahan. 
Pasangan yang menikah biasanya akan mengucapkan 
terima kasih kepada orangtua lalu menyuguhkan 
secangkir teh, Setelah itu, orangtua akan meminum 
teh tersebut, lalu memberikan amplop merah sebagai 


simbol keberuntungan, 


Tradisi minum teh juga bisa menjadi sarana 
penghubung keluarga besar terutama pada hari 


pernikahan. Seperti yang kita tahu, keluarga di China 
memiliki banyak anggota keluarga. Nah, ketika ada 
orang baru yang masuk ke dalam sebuah keluarga, 
minum teh berfungsi sebagai sarana pengenalan 
seseorang menjadi bagian dalam keluarga besar. 

Sementara itu, di Guangzhou, tradisi minum 
teh diawali dengan atraksi seperti orang sedang 
pencak silat. Sebelum disajikan, teh terlebih dahulu 
dimasukkan ke dalam wadah seperti poci yang 
memiliki ujung panjang. Lalu, dua orang berdiri saling 
berhadapan, Sejurus kemudian, mereka langsung 
beratraksi dengan meracik teh dalam poci sebelum 
akhirnya menuangkannya ke cangkir. Rasanya? Hm, 
hangat, sedap, dan mantap, (INOJ 


MAKAN SEPUASNYA 


RP. 89.000,-# 
Free 1X Soft Drimk 


# YAKINIKU » SUKIYAKI 
“ SHABU-SHABU 


2 


Termasuk rasi, 900p, aka salad, 
aneka gorangan, aneka kue, aneka: 
ag 


(G) Nenabun Tei 


storan Swalayan 
Yakiniu, Sukoyati Shabu Shabu 


Telp. DASO1IN - INSOTN2 


E 300 AVG '2010,Paka''2011, 
Hitam,KM, 6Rb,Panoramic, Mis, 
885JJt :0816705096, Sunter 


E200K/05 Htm Mengkip In Begi 
Km53Rb Lht Sgt Bgs S'Prkr CD 
S'System 283Jt 56163381. 


E240Th/04 Green Black Met,Sun 
Roof, SatBagus.Trwt Baik,Tan-1, 
Khs Pernakai. 0818 036 00 35 


E250 Cabriolet 2011 White,Red 
Leather,ATPM, — 1,125M.Hub: 
021-71288899 


250 Coupe "11/'12 Htm Pnrmc 
TV,7GT, VAMG, Km 2500, 1,1M 
“BRA @" Klp Gdg 4526753-55 


E250 Coupe 2010 White On Rod. 
Like New 994, Km 3600. Cp! 
081287361990 


E260 Black On beige 2005, A/T, 
Jk.Elektrik Kulit, Jual Cepat, 
Mulus 335Jt 085777770686 


E260/03 Elegant Htm Mengklp 
CD S'System S'PrKr Mis Km46 
Rb Krdt Mct 279Jt 33808458. 


E280'07 7G Silver,Avg Bilup,Pa- 
nora,2TV,Telp,Airmatic, Kray,km 
35trb,Istmw.Hp:0852 8988 3388 


E63,C63,CLS 63 AMG Ready 
stock Garansi ATPM 3thn Brand 
New Hub: 7982304 


EXBTN @ GRAND INDO 
ML350, 4Matic Blue Effici 
SLK 250 / 350 AMG Paci 
SS00L Most Full OPT. 

d Stock ALL 


New E350 Coupe 1004Br Sport 2 
Pnt AMG/Avg,Harman K, Putih, 
Bpkb 2011:1,350jt:08881351818 


New R300 executiv 2010 nik 09 
775jt#99/Baru Display 2012 nik 
2010: 1,5M(0ff).:0888 135 1818 


S 350 RSE Hitam int htm brand 
new grs atom bng Oti s/d 2th fre 
ass Ith/angs 32jtan 7982304 


5300L 08 Hitam, Interior Beige, 
ton Iikm 20rb ,simpanan seperti 
baru, Vikina Motor 29150928 


350 "09 Black-Beige, Like New 
Fopt,ory 3Tv,vacum,facelift”11 
“Hubungi : 0817.4859.127” 


350 L "2007, Hitam, LTV, Trvt, 
Sunroof, Rp. 975, Istmw “BRAG 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


SL320'96 AT,kmlow,BPKB,Antik 
#44 Coklat Muda Metalik ““« 
"JB Motor” 3808232/3808786 

SLK '01 silver, km 40rb asli, full 
ors, 410Jt Jl Alam Elok V no 11 
Pindah 70290673, 0818-114711 


SLS63 AMG 2011, Silver Met, 


Low Mile,Atoms — Warranty, 
Perfect Cond, Call: 0831111313 
TERMINAL MOTOR 


E250 coupe”10,km7eb,grnsAtpm 
white int red, Vr 18" Panoramic 
KGA511111,4520000,P17225222 


Tiger 280 '80 orange Ext Int full 
ors palomino.velg kaleng white 
stripeantik 75 juta nego 
Hp.087871162565 no sms 


Posusisai 


INI New 2.5 Pajero Sport 2WD 
Ready Stock Hub Dewi Hp 
0816-1119296 


AI! New Mirage/Pajero Dakar, 
Free Vkool Disc Bsr Byk Hdh,R. 
Stok.082125262255, 92506899 


All New Outlander&Pajero Sport 
R.stok, Free Vkool,Bunga O8.hub: 
081398954363 - 081291460294 


II New Pajero promo IIMS freo 
TV 2din # GPS # Kamera R.Stok 
08170717178, 081315390020 


AII new PAJERO rdy stok free 
V-Kool, GPS, R.camera Hub. 
082114115121, 94401642 


MI New Pajero Sport Ready 
Stock Outlander — Hubungi. 
08129006213 


FE 84 Ready Stock !!! Mikrobus, 
NA, 6 Roda, 28 seat lux ACND 
TV432 seat Lux Pth. FE71 Prona 
12seatlux.GMA 'BOS' 65834157 
081381134112, 081230190388 


Fuso B.Up 6D22 Mt Kucing 10R 
6x2 WingBox 2005.JI.Peta Brt/8 
(Prptn Rw.Bokor)021-92736956 


Pajero 2000 Built Up A/T 4x4 
Silver ors,TV DVD Snd sytm a/n 
sndiri khs pmkai. 08127615007 


Pajero S.Exceed 09,AT Abu tua 
mmtik tgn 1 wanita hrg 317jt 
hub.021.7208080- 0818355455 


Hvssan 


Grand livina,SV,Manual 2010, 
Full standard, 198jt Hubungi : 
087878722282,  Jl.Bendungan 


Jatiluhur 54 Benhil 


AUTO GRAHA 7949000 
GT-R 'OL1 CBU Japan 3800cc V6 
Twin Turbo, 530 Hp, Lsg Nama 
082111774149 / 081806188779 


Elgrand BI 2.5 Hitam Th'2008 
Bulan 11,Km19Rb,FullOdt,Servc 
Record Istmw.0838-9013 3302 


Elgrand BL 2.5 htm 08 otoman 
JK Acam 2tv int rapi tdp140jt ag 
12,7it Auto Speedil D01e1612530 


Elgrand BlackLeather'07AT Htm. 
Istmw, Mlus,IntrOri# Rpi, Heater 
Seat,2Cmra,2TV,Csh/Krdit:960. 
110658/0878-7807 0608 (Mala) 


Grand Livina Ultimate 1500 
Th'2010 A/T Warna Silver tua 
Mulus Km2brb STNK Panjang 
Assuransi Hub:08158911299 


Muranno 2.5 th'11 warna hitam 
harga 610 jt nego hub : 
081908731356 


New Grand Livina Tdp.20jtan 
“ang.3itan Ready Stock Promo 
Harapan Indah Ph.02129475966 


SANNY AUTO GALLERY 
““Fairldy 370Z Nismot2010)”" 
Km3rb Velg 19 Rays Tan 1 Sptbr 
Str'021-6525678/ Kgd 15853188 


Serena HWS Th '10 Grey, L'scat 
3TV, Kray, Knd Sempurna' Jual 
murah, Tha Winner 5201888 


SIRAJAKREDIT 
GL Xtrail Srn March Ev Dp Kecil 
Klik Aplikasi Online 3 Jam OK 


X Trail '2004 hitam, 8 77 VI, full 
modifikasi body,vela dl, khusus 
penggemar, BSD 021-98200079 


XTrail ST At09, 225,5jt#At04 
Htm 135,5JE#AtO Sivr 132,5jt 
Atv03, 122,5it P:5801261/66 


Jsuzori 


Karimun GX'05 silver 03-2013 
KM 73.500,R/T,AC dingin,mesin 
kering,trwt,jrg pk.HP: 95900999. 


SIRAJAKREDIT 
APV Ertiga Splash Swift Estilo, 
Dp Kecil Aplikasi Online Cepat 


X-Over 1.5 A/T'09 B Jkt pjk bl 9 


sdh pjg rerd Ikp 156jt Cash/Krd 
(d-dthn).Agis : 0857 8253 7202 


If tovora 


AJM MOBIL 
Alphard SC/G/S/X Black/White 
Velifire ZG/V/Z/X Black/White 
FT 86 GT Limited White / Red 
LC U.K 4,5 Diesel Black / White 
Call: 9922 5668 / 5122 0555 


All New Alp / Vell X,5G6 “ 
LCruiser UK Facelift " 
Lexus RX 270 "sasa 
Garansi 2Tahun 4 6 Bulan “ 
“#&&Robby Jaya AutoCar"' 
021-65866188 / 021-70367086 


AlI New Alph Wellcab SC,G,S,X 
Vallfra ZG,V,Z,X/Harrier/RX270 
Facelift/LC ZX,UK.G Auto Lotus 
93001139-70312368-29450828 


# 


AII New Alphard X, SC, G HDD“ 
Vellfira X, ZG, V HDD Nay 
Alphard & Vellfire Wel Chair" 
Lexus "Facelift" RX 270 HK "ti 
ta 24 White / Bladk #4 


"1 FT 86 CBU White / Black "" 
We receive ur car in best price 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


Alphard 2006 AS Hitam 395JT!! 
2tv,Cam,J.Kulit“Auto High Mg2 
0858222.22266,08131958.0015 


Alphard 2012 Audioless Putih 
Lgsg Nama,Tdk Jd Pakai,750jt 
10858222.22266,08131958.0015 


Alphard ASG 24 AT Htm'05 kit 
Cam.Ikp,370it #Avanza G.A/Ts 
ilv'2011-2TV138jt 0818927083 


Alphard ASG,A/T,07,Slvr,Tgn 1, 
km5 rb,VR20,TV/DVD(2),485 jt, 
(/K,0817767000/02170670633. 


Mphard AXL 2005/2006,8seat, 
2mntr,Ithr,bdykit,krey.nett320jt 
081288549198/085710030882. 


Alphard G 18 Spk, Silver, 2009 
Alphard MZ 2007,SilverWelicab 
Alphard G 18 Spk, Hitam, 2009 
Hub:45843333"WJM"92120611 


Alphard G 18 Spkr "09/10 Black 
«$ Alphard MZG "2007 Black "# 
Vellfire V 18 Spkr "2010 White 
7263777ChristianAuto70774701 


Alphard G 18spkr new colour 
Pearl Gold, white,black,Facelift, 
Alphard XAudiolessBlack,Whi 
Vellfire V 18spkr DVD Facelift 
Black,White,RX270 Black,Silver. 
William Mbi 7269999/45877777 


Alphard G'09 AT htm plg kmplit 
18spk,e.seat,Sroof,antik trwt jl 
mrh 649it nego: 082134339142 


Alphard S 2010 hitam service 
record khusus kredit TDP.215jt 
angs.15it Hub:021-688 70550 


AUTO GRAHA 7948000 
Vellfire 24 Z Aless Light Grey 
ZTV, Camera, Jok Kulit, Krey"": 
TDP 268 Jt-an, Angs 5,8 Jt-an 
082111771449 / 087889500508 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Alphard S Gold Edition 2012 Hi- 
tam km rdh J.kit,Cold box,pwr b. 
door,nopil spt br. 0811936280 


Alphard S'10htm18spk Int.beige 
Alphard 3.0 '074'08 Hitam Istw 
Alphard S '09Htm.02133389533 


Mphard Tipe V th. 2005, KM. 
96Rb, 2TV, Hitam Mulus. Hub: 
081310374062 


Altis G 1,8 2007:Hitam Manual 
Ton-1,Terawat,Cover Jok,165Jt 
(nego), HP:0813141178A8 Bks 


hny 15877595 
U White 
Hana Pram White 
C UK 4.5 Facelift 
Velifira Z6 / V/ K 
Alphard SC / G/ 
Prada TXI “ Loxus RX 270 Fclift 
08111.111.577 / 0817.13.1608 


AAT TOPCARS 
«« FT 86"GT"Audioless putih ... 
10 Whte,Vellfira all type ready! 
Alphard,G,SC,pac kslv,bick,whte 
Sales,Servica & S'parts 
Sunter : 021-6518000 
JI.Panjang:021-58356538 


AUTO GRAHA 7949000 
AI New Alphard 2.4 Facelift 
AII New Vellfire 24 Facelift 
AII Now LC UK 4.5 Facelift "“ 
AI New RX 270 Facelift 
"Cepat, Lengkap, Murah" 
TDP 265jtan , Angs 49-an 
087889500508 / 085779366613 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
New Alphard & Vellfire” 
"2/4 6 Black & White 18 SP" 
2/1 S C Edt PBD,Exec Seat Alas 
"24 Z G Edt, PBD, Exec Seat" 
Dp 301,Ang 8Jtan,3th Free TV 
L.Seat Info Call : 081210505548 


AUTOHAUSE IMPORTS. 
RX270 Facelift wht,gry,slvr,blck 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


Avanza 1.3G M/T'11 awal F Bgr 
Hitam Km10rb istw ski Mojt 
nego Csh/K-Agis 085782537202 


Avanza G 13 AT'1I hitam met, 
tgn 1 Ex.Org Asing,Sangat Trwt 
Sprti Baru. Hub : 0817.1859.127 


Avanza silver 1.3 G 2008 full 
option harga Rp 130 juta. Hub: 
0811 946 973. 


Avanza Veloz AT,Bunga 3,884 
Promo — September"! — Raady 
Bonus Free Gps,Dealer Resmi 
Hub:(021) 29001090/60038369 


AAYUN JAYA MOTOR BOS 
Alphard SGG, Vellfire ZG, 
“Lexus RX270 Facelit 
“Bursa Otomotif Sunter" 
111021-6523555" 1 


Camry 3.50 hitam 08/07,new 
model,1001 OrsinilKm 26rb 
pake dr baru Hub:082164555569 


Camry thn/03 Hitam Rp.135 jt 
nego, kondisi mulus. Telp: 2615 
1999 / 7077 1300 


Camry2AV'09Silver,AkhirSudah 
Mdl Facelift,Tanl dr br,1004Full 
Ori, Spt.Br. 3806668-92900318 


CHRISTIAN AUTO 

«4 & & Alphard G3.5 V6 # 
jert Alphard G 18Spkr 24 “ti 
Fersi Alphard X 24 #tttei 
311 Valifire V 185pkr 2.4 “ 
188 Vellfire X 24 “eatka 
1x ".Landaruiser 200 4.6 Black 

2 & RX 270 Facelift # "4 » 
jerit FT 86 GT Limited “mw 
4 7263777 - Call - 99931800 “ 


CHRISTIAN AUTO 
«3 Alphard G 3.5 V6 Black 
7263777 Facelift 70774701 


CNN BOS - 6525888 
Alphard & Vellfire All Tyoe 
FT 86 GT 2l White 
Now RX 270 Facelift 
LC UK Diesel V& 


CNN GADING 45877000 
Alphard G - SC 4 Vallfira V - ZG 
"Audioless” # ZG "full option" 


Lexus RX 270 Facelift 
LC 4.5 Diesel UK Facelift “ 
“4 Ready Stock Hitam-Putih 


CNN GADING 45877000 
Harrier F.Option, Hitam'10 bln 6 
heater/3cam/DVD/PBD/pnrmc 


CNN GADING 45877000 
Vellfire V09 Hitam Km3lrb, 
STNK bin6#Jok Kulit.siap pakai 


Crown RS 3.0 OIL akhir 2unit 
hitam km 3rb Full opt 4240789, 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


Cyanus “03 Nitovis Velg UK 
Cygnus'08 Flift NiteVis Pth 
Cygnus'07 MarktevNitevisCam 
MatrixAuto 0817 000 2517 


EXBTN @ GRAND INDO 

/ Veli V,28spk,2TV/ACam 
AlphS€/VellZ6,18: 
Noh SC S/ Vell ZG,Z,Audioicss 
— ack/ White —--wa 


EXBTN (@ GRAND INDO 
Alphard Facelift 24 "Walcab'" 
Vellfire Facelift ZA "Walcab" 
—-Black / White / Silver-—--- 
Dotachable wheel chair with 
Remote control, 2TV, camara 


OTOMOTIF 


EXBTN @ GRAND INDO 
RJ Guiser A0, Color Pack, AWD, 
280 HP, VR20”, TV, Cam,--— 
White/Black 
ininal Motor 
KGASTLLI1,1520000) 17225222. 


EXOTIC AUTO 
"#4 Lexus RX 270 Facelift “"" 
P1:7200099 - Klp.6dg:45846140 


FANTASTIC PRICE !!! 
LC 4,5 Diesel UK Facelift 
ady Black @ Supreme 
-1624585 / 15866535 


FANTASTIC PRICE !!! 
Nphard SC,Vellfirez6 Facelift 
Alphard G,vellfire V Facelift 
Alphard X, Velifira X Facelift 
Alohard X Walcab 

Harriar 2.9 PLP 


Ca 


021-15211585 / 1586.6535 
FANTASTIC PRICE !!! 
Lexu 270 Ultimate HK 


RX 
Facelift” Ready:Black,/ Write 
Suprametar4521585/15866535 


FJ Cruiser colour package 4.0 
bsn AT OL1 Hitam (Apnt) km2rb 
Ax4 differential. lock,VR20,TV, 
camera,Footstep TT/K Tanah 
Abang II no.66 Ph 34835051 


Fortuner 2.7 G lux/09 (AT) silver 
met, Jok kit, Istw, Tiara mbl, Jl 
Fatmawati 36 AB ph 7508810 


Fortuner 2.7G Lux,A/T,KM 55rb 
th.05,hitam met,ori,tgn I,DVD 
mis,240it nego.Hub:70745120 


Fortuner 2010 AT/4D.Black. 
Mis.H,315Jt ph.73885722.Komp 
DPR JI-JalakX/10A.Bintaro. 


Fortuner,G Lux09,Slvr,bns,tgnl, 
TV/DVD3,km60rb,pik pjg,Ori,Dp 
35t,C/K,0817767000, 70670633 


Harrier '08 L.prem 2ACfull body 
kit lexus),hitam,pjk pjg,VR22, 
km rendah hub.9286.8889 


Harrier 2.4 "2007, ml la Prem 
Terawat, Rp. 420,Isti BRAG 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 10267535 55 


Harrier 2.4 G 2008 Abu-abu Met 
Kondisi Mulus, Jok Kulit, Tgn-1 
29150828,93001139,70312368 


Harrier 2.4 L Prem 2010 Hitam 
Heater PBD Kondisi Bagus DBS 
Auto 72786814-6 


Harrier 24 prem'05silver,jk ori 
PBD Panoramic,Parking sensor 
Heater 9 Airbag, Pik Pjg Lth,istw 
723.6262 - 723.626 - 723.6336 


Harrier 3.0/04 AIRS,Slvr Met 
285,5it43,0/03 Slvr Mot 255,5jt 
Nego 58356965/5804264/66 


Harrier24 LP Htm 05 pnramic 
e.seat PBD int rapi Tdp.87it ag 
9it Auto Speod:08161615536 


Hi-Ace Commuter 2012, dijual. 
PT. Santa Widiaja Kuningan. 
Phone : 021-5228795 


Innova 2.0E MT MC,AC dbl'2008 
biruMet,murah 137jt,dp17jt,ang 
1,71tx35:5860555,081389552075 


Innova G A/T'2005 Silver,TDP. 
18Jt,Angs.3.765-000x47bin,Zion 
Mobil,PMK X/10, 0816888508 


Innova V A/T Diese/'2011 Silver 
Tgnd,km7rb,full ori kacaFilm3M. 
Rp247it nego hp:08788.1006214 


Innova V At Luxury09, 186,5jt#V 
AtOB N.Mdl AirBag 178, iteV 
At'07: 152, 5jt P:5801261/66 


JAKARTA AUTO BEST 
AII New Alphard X, S, SC, C$ 
 AII New Vellfire X, Z, Z6, 
“s4 Lexus RX 270 Facel 
ex Land Cruiser 46 ZX "et 
#4 Range Rover Evogue “3 
081932382891 / 02172762222 


Landcruiser Prado TX Audioless 
2.7 AT 2010 Hitam,km 8000 
VR17, TV,Cmr,Jkit Eseat Hea 
ter, sunroof, full ors Jl.Tanah 
Abang II no.66 ph 34833131 


Landcruiser VX 
MerahRp.465,5it 
Hub:(0217930-36990 


Landcruiser VX limited 2002 
turbo diesel km.60rb asii,jok 
elekts roof,hydrolichijau full 
ors spt baru hub.081281001122 


Lexus Rx 270 Facelift bulan 5 
Hitam Km:2000 harga:855jt hub 
0813.10.769649 


Lang RX 270 Ultimate, 2012. 
Km.Srb, seperti bari 
€ 0815.655.5969 
Lexus RX 350 3.5 AT th'11 Putih 
Km1000,VR. 18 TV,CmnE.seat, 
PBD, Xenon, J.Kit, Sroof.Full 


0rs, Perempatan Radio Dalam 
(PN15) No 59 Ph 7211118 


Lexus RX270 Ultimate AT 2011 
Hitam Km2rb,VR18,TV,Cmr,Jklt 
Eseat, Sroof, Xenon, PBD, Fors 
Tanah Abang 11/66 Ph34835051 


New Camry 24 V AT 2010 
silver pajak 4-2013 harga nego. 
Bintaro | Ph 0813-15966659 


PAKUBUWONO CARS 
Alphard 2.4 Welicab. 
Vellfire 2.4268Alohard 2.45C 
Lexus RX 270 Faca 
RStock(021)7251893/72790162 


100”2000 
(Nego) 


New Camry 24V Hitam 20, 
Model 2010, siap pakai 
Ph 72798485 “ 


New Crown RS 3.0 A/T, Prado 
2.7 TXL Aless Vell/Alph all type 
“B“W"S, The Winner 5201888 


New Fortuner09(jan)DsI km.dkt 
275jt#New Harier V6/3,0 Airma 
tic/TV pk05,310jt.:08881351818 


New Landeruiser 200 pk.09,Km. 
dkt 1001 ori Htm 1.040jte New 
Velfira V '09:660jt:08881351818 


New Lexus RX 270 Ultimate 
Facelift Ready Hub AutoMax 
Gallery 4585,7731-4584.6819 


New Vellfire V 18 speaker 
warna putih th'2012 Harga 
Ojt. hub: 081280979489 


New Vellfire Z th 2012 hitam 
21v,2Cam, 750juta, Ig nama, 
tidak Jadi pakai.082123677788 


Prado " TXL / TXL DVD" 
“8 Gall Us @ William Mobil 
“K.Gdg 45877777/ PI 726999 


Prado Thn.2007 (Mulus) TX 
Limited, warna Hitam (langsung 
pemakal).Hubungi: 0816787922 


PREMIUM MOTOR 
New Lexus RX 270 Facelift 
Hub: 021 - 651 5000 ... 


PREMIUM MOTOR 
« LC4,5L UK Facelift 
Evogue Luxury & Dynamic bius 
samua Hub: 021 - 651 5000 .. 


PT DUTA MOTOR 
New LC 4.5 Dsi UK Version Fitft 
Toyota Alphard G, SC, S 
Toyota Vellfire V, ZG, Z, 
Toyota LC Prado 2,7 TX Limitad 
Toyota Lexus RX270 AT 
Ready Stock 72788000-3859191 


RAV 4 Cruiser 20 A/T 2003 
Bulan 4,KM 68 Ribu.Hitam Tgn 
1, Sunroof.Hub:0816773777 


SANNY AUTO GALLERY 
GT86 Limited, RX270 Facelift 


Landerulser UK 3TV,Prado Ta 
Str 021-6525678/Kgd 15853188 


SIMPRUG CBU CENTER 
"Legus CBU & All Toyota CBU-— 


Surat Surat Terjamin — Service, 
S.Part, Body Repair 722.6383/ 
739.1543/ 726.4024/ 727.99999 


Soarer 430 SCV 2Pnt '05 Silver 
Hardtop Khs Pgmr SptBr Kmerb: 
Mangga Besar Ry 36A :6256555 


Vellfire V '10 Htm Fopt J.Kit 
Vellfire Z "11 Htm J.Kulit PBD 
(Mphard AS/06. 02133389533 


Vellfire'2008 Htm,Ors Premium 
Sound18Spk,Full Tirai&Cool Box 
JWKit,Lsg Pernakai.08567766677 


Yaris Silver Metalik Akhir thn 
2010 Mulus Manual Tanganl. 
Hub: 081585360000 


IN vowo 


80 2.4 Turbo T5 '07 Flift Hitam 
“560 2.3 Turbo'04 tt/k.4240789 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


Haw 
Golf TSi Tahun'2011 Putih (4 


Pintu) Full Ori/Bagus Sekali. 
Hubungi : 0811 192 325 


New Beatle 1.2 TSi Brand Naw 
Ready Stock !! Putih Baruna 
Motor Ph.7504217-18 


MOBIL DISEWAKAN 


A A2 alphd 1,2jt, avz, inv, xtril 
'Bjam225 12jam250,bin/thn prsh 
disc Sinar 4500099, 83932888 


Avanza,Xenia Br,Innova,serena, 
Fortuner,Harier dgn supir/tanpa 
8298202,8294551,08161454075 


T.Avanza,Inova,APV, Nirmala RC 
7423063 / 7409467/74715030/ 
08551021922 R.Stock B.Price 


Tinv- avz, apv, march dll. 12jrm # 


spr mli 250rb. Ik 3,8it/bl. zero 
70004116/ 94444101/ 7812159 


MOTOR DIJUAI 
konon 
Honda PCX 150 Build UP 


tee Pilih Warna 
Hub:022-53678998:9,5330807. 


otomotif Kalklan 


Untu informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas. 
25676000 


cooking 
www 


rationwide cal! 


leaning 
sdena,co.id 


pBO7 


GALERI RUMAH 


Modern dengan Desain Ergonomis 


KEBUTUHAN lemari es premium untuk menampung beragam jenis 
makanan dan minuman kini terjawab oleh lemari es MODENA seri 
RF 4862 yang tampil modern dan elegan. Memiliki ruang superlega 
tanpa sekat pemisah pada ruang pendingin, Big Capacity French Door, 
mampu menampung makanan dengan wadah berukuran lebar hampir 80 
sentimeter. Desain ergonomis yang memosisikan ruang lemari es berada 
di atas freezer menjadi ciri unik lemari es jenis french door ini. Rancangan 
ini juga yang memudahkan lalu lintas penyimpanan kebutuhan harian 
tanpa harus membungkuk. Diaplikasikan fitur Active Vita Crisper 
lengkap dengan teknologi fresh blue light untuk mempertahankan zat 
hijau daun dalam sayuran serta kandungan vitamin dalam buah agar 
terjaga kualitas dan kesegarannya, Semakin sempurna berkat Active 
lonizer yang ditanamkan sebagai penetral bakteri, virus, dan partikel 
berbahaya, Melalui fitur ini, sirkulasi udara di dalam lemari pendingin 
terjaga bersih dan makanan tahan lebih lama. (“/INOJ 


663362 (pulsa lokal) 


MODENN 


Gratis dispenser setiap pembelian refrigerator RF 4862 sampai dengan 30 September 2012. Info call center 0807.1.863362 


RF 4862 


BAHAN BANGUNAN 


(Atap Baja Bluescope ZA/GI 
Floordeck, almfoil, Pbrk” Lsg 
Majatruss 6269177,Buktikan 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda, Kokoh,Bergaransi 
Ekonomis Hub:47885085 


Baja Ringan & Renovasi Atap 
"endek Australia Design #1 
KaryaTruss86610537/68799558 


Bursa gypsum mrh jl eleph 
Jaya,Asholow GRC psg partisi 
plafon list:39256563,7691663 


Gipsum Murah t'psg 50rb/m 
Rangka Hollo,List Profil. 021851 
3339, 99165817, 081283616235 


Jual Material Baja Ringan 
(75,60,C50, Bersertifikasi dan 
diakui oleh Pemda DKI Hubungi: 
021.47861618 / 021.37577688 


DESAIN INTERIOR 


dsign interior u/ rmh ktr apart 
resto, 70381009, 08129473778, 
pin bb 28315388 


Knp Desain Interior Yg Biasa klo 
bs yg luar biasa?? Hub. 5384848 
Free Consultation! Term & Cond: 


INDEKOST 


Kost baru renov,bisa harian/bu- 
lanan,J! ManggaDua Abdad no 
14 blok A no 1 ph 021-71570699 


Kost bln850rb,hrian75rb,ACTV 
Sbed,kmd,pt bbs:ampera 6/20,6 
Sahari sbrg Mg2sguare 6911885 


Kost blndharian 100rbyac,5 bed 
TV kmd,air panas,parkir,ant bbs 
manggabesar 4/188 ph:6284241 
Mgg Besar Ry/38C ph:62303413 


Kost Lkp AC TV Km Dim frnshed 
asriP'luascucigskjl.MinyakRy10 
kduren3pncrnjks081384295629 


INFO PROPERTI 


Ayo bergabung u/ memasarkan 
villa2 mewah di Bali dng imbalan 
besar. Tanpa ikatan. Langsung 
pameran, Info 08122000330 


Bunga KPR BCA 8Y0 eff. p.a 


Fixed 1 dan 2 tahun 


Tanah di Komp. Villa drh 
Jimbaran Bali. Luas 290- 
1245m2. SHM. Harga 4,8jt/m2. 
Ocean View. HP 08170220360 


Villa 1BR di Jimbaran Bali. 
Harga 3M, Cukup Bayar 2M Tdk 
Perlu Bayar Lagi, Kunjungi 
Pameran Vivo Villas di Pondok 
Indah Mall North Sky Bridge 
17-23 Sep. HP 0818209060 


APARTEMEN 


( duuat 
Ancol Mansion Apt, 2KT, Hock 
View Laut, Slap Huni, bisa 60x 


Cicil 13Jtan/bln,Free Msk Ancol 
AG, Wtr heater. 021-6402000 


Batavia 3br j/s,ff,1.95M,Casab- 
lanca mnsn 1br,ff,700jt, Belagio 
14m,lbr.pkbw2 081286187010 


CBD Pluit Apt 69m?,SF,View 
Pool,Full Design,Siap Pakai! 
Prima Realty 021-68185821 


Cityloft Apartment"“Bagus 
130m2“2Kt“Fully — Furnish" 
FC“0818 750 388 / 718 0255 


Gading Mediterz 3KT4 1KP, 
Semi Furnish. Hub:30701800 


Galleria Apt,Jl.Buncit Persada, 
Jaksel, 28R, Wardrobe, Kit Cab, 
136m?2.7210101,71688289/90 


Grand Pakubuwono Lokasi Stra- 
tegis di Jak-Sel.Good Invest.Hrg 
Perdana 300Jt'an cicil 30x tanpa 
Bunga#DP.Romy:081298825669 


GreenLakeView,dkm dr Pd Indh 
fas rsortkc dnau buatn,H.125itn 
(inc PPN)dg cin 40rb/hr.sdg 
thp pmbngnan twr,l. sold 908, 
No.IMB :648/1129-BP21/2012. 
dptkn spesial promo. 7022 4466 


Kemang, Nirvana Apt. 305/1t.7 
Full Furnished Pool View Br 
Renov Hub: 089630300232 (TP) 


Mediterania Klp Gading Apt, 
Lt42, Full Furnish, 3KT, 84m2, 
Hub.68591960/081283765888 


MOI Apt Gading Resort Resdnce 
Luas105m2, 3#1br,FF,view Pool, 
Hrg 1,3M. Hub. 0811 109 633 


Nirvana” Apt,189”2Kt“furnish 
Kmng  Mansion87,2kt,furnish 
Eminent:-"83m2s2K4 Murah!!! 
FC”718 0255 / 0816 148 5953 


Nobelpro“Apt.Menteng Sguare 
2 Gandeng,Uk:30x2,Best View 
0813 195 77833 / 71399878 


Nobelpro“Menteng Sguare,luas 
30m2,2BR,View Menteng, Lt11 
0818 90 6989 / 0888 188 5926 


Patria Park Apt,Cawang "" 3KT 
Fully Furnished” Nice Unit “ERA 
Graha 7653888 / 0817.998.2383 


Sahid Sudirman Type:TU,3KT, 
180M?-4M, Type: C, 2KT,90M2 
-2M/TyperT, 3KT, 100M? - 2,2M 
Type L2KP60M2 -L/AM.Type: 
XX,1KT,50M2-1,4M. Hub: 021- 
93312938 // 087882881169 


Apartemen 


UANSAAL 
- 


HN 


Ina 


Haa 
Penahan 


»(021) 8690 6161 


St.Moritz tower royal 1,Ls.88m? 
2#1br,Lt.3,Jual Cepat, Rp.1,55 M 
Hubungi: 0811 109 633 


Taman Anggrek Apt. 3k-tidur, 
furnice / tarsewa / BU Hub. 
087875230584 / 087862080689 


Teluk Intan(TelukGong),Type 45, 
2km tdr ac,1 km mdi,ada balkon, 
furnished, SHM strata tittle 
(0320 jt hub: 081807363555 


(DISEWAKAN 


Capital 140M?,2KT- US 3500, 
Residence 8, 142KT, Hampton, 
11OM?, 213KT-U$ 2100, Four 
seasson 200M? ,3KT-US 3500 : 
021-93312938 / 087882881169 


Casablanca Mansion Lt.7,3kt 6,5 
jt /bintKuningan Place Lt.7,1kt 
6it 0818927083-08170827837 


Gading med Apt. 2km,2ac,ktchn 
set,meja mkn hias,lemari baju 
hol,dIl. 08128220812/99487171 


Kemang Mansion Apt for Rent 
18R BrandNew Fully Furnishd 
SgtMewah T.0818-06-18-18-18 


Kempinski residences unit 38E& 
47E,Is 252m?, full furn,3br#1M. 
room 98911377,081287888721 


Sahid Sudirman....20 Unit,Brand 
New,1KT-U$ 1100: 2KT- U$ 
1600:3KT-U$2000/U$ 3000. Sky 
Garden,180M2, 3KT-U$ 3000 : 
021-93312938 / 087882881169 


Saraswati Apt Cipete Ry 1BR 
split level 45m,Room 25m,FF,5 
mnt dr Citos : 08528759 3031 


Setiabudi residences Twr A No. 
802 Ls141m?, full furn,3 br1M 
room 989113778081287888721 


Thamrin Residence Lease 8DL 
18R”1, 52m, FF, Excellent View 
Sudirman, Ivan 08151600301 


RUMAH DIJUAI 


| BoDETABEK 


AI Str445/900,300/600,240/200 
200/150,136/1206st102/96,136 
/100”26772121-08161987127 


Berdikari G.Serpg Darwin Timur 


144/126m,Kt.3,Km.2 “Henny 
0818 98 6788 / 5421 6555 


dok kalapavillago com 


Rumah 2 Lantai 
SERTIFIKAT HAK MILIK 


'810 Mamit Alses Bandara Soehamo Hatta 
“ Ahss Busury Kaidare-Harmory 
« 5 Monit Alses Tol Bandara & 
Tel Dalam Kota 
«Bisa KPR, DP bsa dlangrur 
Sudah trhuni 2S 


Kantor Pemasaran dan Lokasi 
“Jk Utama lil Dalam No, 36/0 
Cengkareng - Jakarta Barat 


BR (yA, TOMO 


DI PASARKAN 


RUMAH 
EXCLUSIVE 
HAK MILIK DI 
CAWANG, 

3 KAMAR TIDUR 
HARGA MULAI 
2 MILYAR 


08179 980 089 


1 BODETABEK 


Intara Alam Permai Tipe 40/81 
KPR BTN, BNI.Hendrik 6670685 
1 Lucky 0819 3293 9593 


BSD Anggrek Loka Jl Cpt Lt/b: 
200/160 sngt strtgis Hub.BAN 
FRR:3212.3499 / 0517.883.988 

BSD Depark Kayuputih 300/275 
kt 341 Puspitalk180/150,kt 31 
BSM120/100,kt2#1“Mitrahome 
Desi 087771823507/ 91023416 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 21 September 2012 


& 


Raya » 
yan 


d pan 
“Residences 


- SHM 

- Di Pusat KOTA 
- 32 Unit 

- Parkir Luas 

- Dekat Sentra 


«£ HANYA 5 KM DARI KELAPA GADING 
« PERUMAHAN DENGAN AKSES TOL LANGSUNG 


«£ TELAH TERBUKTI INVESTASI MENGUNTUNGKAN 


Ye DIKEMBANGKAN OLEH DEVELOPER TERKEMUKA DARI SINGAPURA, KEPPEL LAND 


« FASILITAS : SEKOLAH , PASAR MODERN, SHOPPING ARCADE, CLUB HOUSE, DLL. 


Da cnaa Mana 


ORCHARD PARKSUITES 
11 Orchard Turn, Singapore 238800 


2 Bedroom Suite: 
$$3,100/minggu Nett 
$$9,200/bulan Nett 


FAR EAST PLAZA 
RESIDENCES 


14 Scotts Road, Singapore 228213 


2 Bedroom 


$$2,500/mit 


Sui 
gu Nett 


$$7,200/bulan Nett 


$$8, 00/bi 


9g 
ulan Nett 


“ Promosi berlaku untuk check-in sebelum 30 October 2012, dan maximum 3 bulan. 


Hubungi #65 6428 8600 or 
email reservations @fareast.com.sg 


www.stayfareast.com 


multigudang 


daan mogot 


« Dikoliingi oleh 4 jalur ol (Bandara, JORR, 


Jakarta-Merak, Dalam Kota) 


« Bebas Banjir & Keamanan 24 Jam 


@m290 29033 


CICILAN 


JUTA/BULAN 


SERAH TERIMA 
MEI 2013 


KRESEK INDAH 


Jakarta Barat 


READY STOCK 


BODETABEK 


Bsd D'latinos347/4756255/380 
mwhupuslok461/372:boulvrd298 
/260,B'NewEternty icn220/153 
VerdantVileicnI28/92-simplicity 
ica 112/77hrg basipuslok461/372 
BoulvrdVI Srp258/385-6ryIk274 
/3505180/240,dkt fasum,Arum 
081388566675 Lihooker5388899 


Gudang Office 


FARBAST 


Workshop 


GUDANG MULTIGUNA 


aan Mogot Km-22 


@m745 3799 


GUDANG MULTIGUNA CAKUNG | 


AKSES KELUAR MASUK LANGSUNG TOL & KONTAINER BISA KELUAR MASUK 


BSD Fiore Foresta 112/88 harga 
1,2M nego BU albera kav Lt 224, 
Vony 081808474098 / 68387138 


BSD Puspitaloka180/150,Kt:441 
1.3M Kencanalk200/150,1.250M 
Mnmalis” Nusaloka120/200baru 
Bgs,tingkat 1.250M“Mitrahome 
53158788 Henny 0818984721 


Ciputat, ready stock, AKT, 3KM, 
kav. srtas, full furnist. Hub sgr: 
021-7401089, 085218147918 


Fiordini Cluster Jual 
Lt.136,Lb.137,Hub.7018 
0856 9710 1937 - Aries Pro 


Cepat 
3237 


G Sep The Springs Grisea 180/ 
174, Kt.3#1, Km.2#1, Selatan, 
Hadap Danau Besar. “Century 
21Emrid#Herlina:0818 94 99 18 


Gad Serp ILLago S. Lorenzo, LT 
216/tb.196,lebar 12,Tmr,Murah 
“Central One- Soni 7088 1388 


Gad Serp Michelia R105/1b91Kt. 
381, Km.2#1, Timur, Hrg 1,3M. 
“Central One -Soni 7088 1888 


Gdg Srp9101/70790/80”90/2It 
119/97“crystal128/100Gnet124 
1105"26772121-081314975956 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


tg Galaxy City, Miliki Rumah 
T, Rp AJt/BIn 


an 0 


Handa Sco 


Harapan Indah Cluster Heliconia 
Lt.474/Lb.216m? Rmh Baru,Hrg 
Nego.:700 70 333 /0818 833 844 


Jl. Duta KI - Kemang Pratama- 
Bekasi Barat Rmh 2 Lt, 20/216, 
SHM. Hub. 0818900995 (TP) 


Jinisnspeksi kalimalang raya 
kav Ida. Rmh Lb 300 m/Lt 400 
m2 Tngkt Hrg Rp 1,5M Nego. 
Hub: 0816553221 - 0817194189, 


Palm mansion pdl kelapa jaktim 
Town House, Hadiah Lsg Ipad 
Diskon Ratusan juta,Voucher 
Na Hub:021-88856041 


Puri Lagian Stock 2 jai 


or Belai 


Puri kranji,Town House,700jtan, 


Hadiah Lsg Ipa 


enovo,Diskon 


SumBek Palm 119/33m? Basic 
1,35M Nett,Surya RWHI 68750 
866/081932113155/88387130 


Grosir 


Guaranteed 


RETURN 


TO Yo” 


(untuk 2 tahun) 


INVEST IN HOUSTON, 


TEXAS 


#1 bursa kerja 


(Accredited Economic Development Organisation, houston.org) 


» #4 kota terbesar (houstontx.gov) 
# Pusat energi dunia (houstontx.gov) 
“ Medical Center terbesar di dunia 


(houstontx.gov) 


# Lokasi strategis di Houston 


# 22-23 Sept 2012 (Sabtu & Minggu) 
@ 11.00 - 18.00 WIB 


@ Narcissus Room 
Hotel Mulia Senayan - Jakarta 


FREEHOLD CONDOMINIUM 
. 


Untuk into dan registrasi seminar, hubungi: 


Ken 


08121888 5758 | 081510110179 


Villa Melati Mas BSD, Lt 413m?, 
Lb 700m?, SHM, Full Marmer,Kt 
542,Km M2, dpn Jin 2 jalur Hub: 
021.83366390, 082112577821 


Violet Garden,Ready Stock 2 Lt, 


“tol bintara O 


VMM230/230,230/220,163/170 
128/90,120/70Vsta288/200,275 
/180"26772121-081314975956 


JAKARTA BARAT 


Binus 27KT AC#KM dm,bagus, 
15x25m, terisi full, Century 21 
Akasia. Elvy 96965356/5637979 


Century 21 Akasia. Interkon 
10x20, marmer, murah, bagus. 
Jean 0816 135 7635 / 563 7979 


Century 21 Akasia. Rasa Sayang 
10x25,SHM, Jual cpt,Lok.tenang. 
Ribka 6888 1121/ 563 7979 


Garden Boulevard:4x15:2Lt,Mrh 
cck utk Kntor&Toko,”“9989.1020 
Century21 Mediterania2: 


Green lake city, type macau (6 x 
15) m2 (icluster asia, fas trlgko, 
dpn CBD. Info: 08112512732 


Green Lake City@Jakarta Barat, 
Rkn Great Wall 4,5x15, dLt (Dpn 
Mall) Rp.4M. Rkn Sentra Niaga 
4,5x15, Alt (Utara) Rp.22M 
Telp. 082113880004 / 83417963 


Green Ville Open House Sabtu& 
Minggu,pk.14-16,15.9x18 New, 
Hub.Happy 0818 971 697 
Informasi Properti 581 1991 


Kejayaan Rmh Kos2an,232/600 
@/antai, kt.23#1, km.5#1, HGB, 
Strategis, Harga Ok “Century21 
Emerald” Herlina: 0818 94 99 18 


Mrya rmh br mnmis2k,shm,imb 
phon,dkt unv mercubuana samp 
Imruya residance 081618491942 


Nobelpro “ Jl.Kbn Jeruk Baru, 
Lt.237m2,Lb.150m3,SHM,Strgs 
S.Huni,Hdp Utara Barat. Hub: 
0813 195 77833 / 713 99878 


Pmt.Buana,rmh htg tnh 1s.335 
Dibwh hrg.Happy 0818.97.1697 
Informasi Properti 581 1991 


Puri Indah blok I/Modern Mini- 
malis,F/furnish Lt/b.200/239m, 
41156600W,SHM:08119502408 


Puri Kencana 135m? 21t, 300m2 
3ftsiap huni,bebas. banjir,lok 
ok Fr: 08161975572 “ 


Farisi 


Puri Mansion Jual Cepat&Murah 

BrandNew:8x15m:3"1:Siap huni 

"#Century21 ” Mediterania2” 
"Ratna 0811.86,88.33”" 


Puri Mansion Rmh siap huni 
Cluster Buckingham Raya,Uk. 
10x20,Lb313,5500w,5ac,5kt,3 

km,K.Set.Randy 085885591106 


Sunrise Garden,New,10x14,lok. 
& akses Ok.Happy 0818.97.1697 
Informasi Properti 581 1991 


Tmn Ratu LT:450/470,Jual Cpt, 
Murah,Jarang Ada.Open House 
Tmn Kedoya Br 17x18,5,Jual Cpt 
Winata 085781881863-smtprty 


Villa Meruya,Dijual Rmh Baru, 
Developer,Indent,Ls 160m2 / 
168m2, 2Lt, AH1KM, HGB. Hub: 
68997878 / 58902565 


JAKARTA PUSAT 


Benhil,BrandNew 3Lt,177/428m 
Openhouse,sabtu11-14.00rwcbd 
Teguh, 081319925112, 3925588 


Jl.Kramat kwitang Senen,SHGB 
Ls tanah 195 M2,bngnan 450m2 
3Lt,3Kt,3Kmn,tlp  Tistrik 23rb 
VA.08164856317-0811111313 


Menteng Kusumaatmaja 629m 
Kertosono 982m, Somua Kotak 
SHM"E 18000 333 


Menteng“Dalam T.house,Bagus 
4unit,150/230m"3Kt,3Km,SHM 
FC“0818 750 388 / 7180255 


Senen-Tanah Tinggi Rmh 2-Lt 
8x17, listrik, Pam, Lt keramik, 
SHM, Hub:081932538000(TP) 


Springhils-Kemayoran,lt.9x17m 
ALt,Bgs Sekali!!Full Furn.RWMK 
Hendro 085881025872/6627007 


Tengku Umar 1500/700 best lok 
Mangunsarkoro 720/800 j cpt!! 
BSM75912929“0812.821.1065 


JAKARTA SELATAN 


Aditiawarman 1450-Wolter 400 
Brawijaya 620 B,New,Lux&900 
tua & 450m tua & 320m tua,asri 
Wijaya 750-Polim 300-Laksana 
360-Cipaku 600-Gandaria Tgh 
400 tenang-Benda 23573,75M 
Cikajang Ry 290-08118881298 


Andalan Teras Realty”Lb.Bulus 
“Tmn lbk bulus'“400m/300m'" 
485/600m?“Lok Bagus" Tenang 
110813 988 636 887509553 


mulai dari 


.$ 47,500 


(IDR 1655 500. 2.000”) 


Harga di bawah biaya konstruksi (2010 real estate 


Investment center) 


Praktis dengan adanya pengelola (Assets Plus) 


Mudah & tidak ada larangan untuk dijual kembali 
(Texas Real Estate Law weblocator.com) 


Tidak ada state Income tax (irs.gov) 


22-23 September 2012 |14.00WIB |. 


“Your Gateway 


to Texas” 


oleh Adam Barker 


Meydi 


Asem 2,T.house 120/120m,3it, 
Full AC,300/300m,B'new,Pool 
FC1718 0255 / 0813 1693 8080 


Asem II / 12... Open Housa...i!! 
Town House, Brand New,Pool 
331/600, 110/200 "0811952929 


Barito373,tua/Darmawngsa300 
tua:Polim380,new,pool RWhite 
KD 7263456” "0811920199 


Benda 238 / 150 & 235 / 150 
Dekat Polim  Bacang 300 / 200 
Telp. 0815 1914 1333 


Bintaro Jl H Gari, Brand New, 
SHM, JakSel, C.House Hrg 1,1 M 
1t148/81.Hub.02170770991 


Bintaro Sekt 1 300/265 4KT 
Sektor 9 T/B 255/290 B'New 
AAKT#et4085885915551 


Bintaro“ kebayoran villas 
305/318 542/3 #1 PPJB utara 
08161952908 / 71242534 


Bintaro“menteng res 255/193 
441/3#1 PPJB Selatan garasi 
08161952908 / 71202534 


Bintaro9-Emerald view120/129 
232/168, bgs, nymn, strategis 
Nilam:0811811041 ERA Radiant 


Cibeber”450/250m? “ rmh.lama 
S. Huni, Lok. Tenang, Bagus 
Twbikm 7398833/085691253252 


Cilandak Town House”670/530 
S.Huni"S.Pool' 081380663036 
Professionals Kemang 7195522 


Cilandak, Komp. Keuangan 
1.738m?, hrg 8,5M. Petrus 0818 
187972,71412509 BB:2A3DD90F 


Cipete - Tmp. Siring, 298 " 
Tua,Smart Location,Kotak,4MIy 
RwBIKM 7398833/08151667237 


CiputatGrand Puri Laras”119/ 
140,SHM,Lok bgs nymn S'huni 
Nilam:0811811041 ERA Radiant 


Ciragil 11/32 LT/LB 400/350 
Rumah Tua Hit. Tah SHM Hub: 
089630300232 (TP) 


Fatmawati JllManggat'murah 
25xM0,cck investor ban Town 
House.Harry 0856 788 00 70 
Informasi Properti 581 1991 


Gandaria 390,6M/Dempo 260 & 
530,Cibulan 240 Ray White KD 
7263456” “0813 1500 5394 


Jl. Ophir Keb. Baru jaksel dpn 
Pakubuwono Apt VI, Lt.200/250 
2Lt. Hub: 0818605995,7246505 


0816 482 9899 


ROYAL REMSI LLC. 
Sa 


TNDOPROPERTY 
| omar ojot Markating an 


021 - 6660 1234 
wwwindoproperty.com 


Grande Residence Jatipadang 
Ps.Minggu Luxury Town House, 
istimewa.4Km.TidursKm.Mandi 
didalam - 1 Km. Tidur pembantu 
#Km.Mandi - 2 ruang keluarga- 
garasi 2 mobil Unit terbatas, 
siap huni, Jl.Mujaer III seberang 
Gedung Nestle TB, Simatupang 
Hub: 0818187815-0817779734 


Jl.Antene VIIRadal) Ls 649/300 
1 line, HM, listrlK 4400, rumah. 
Tua hdp Tmr/Brt, 0816737788 
93068168 / 08176199632 (NB) 


JIPenghulu Cipulir Jual Rumah 
Ls.186m,Lok.Strategis,Dkt Psr 
Keb.Lama.Hub:085289883388 


Keb baru “Gandaria” “Tenang 
Jin Lebar xclusive"400mtr 
Regina Realty - 0815.1189.1147 


Keb Baru Tulodong”“305/200” 
Jrg ada,strgs mrh 08557872929 
Professionals Kemang 7195522 


Kebagusan Townhse Jl Kebagu 
san Ry24 one gate lux 2It It310/ 
725/Ib235-295 3kt 3km Ikp tmn 
1508129869936/081911720555 


Kebalen” b Baru”“"Murah 
Hitung Tanah “ck 290mtr 
Regina Reaity-0815.849.666.92 


Kemang New,Luxt/b.850/600,4 
Kt,4Km,Marmer,Jati,Pool, Mate 
rial lmport.0818-0777-0004 


Kesehatan Bintaro 3KT 2KM 
tmn belakang & samping,Lt.200 
Lb.200 siap huni garasi hra ok 
0816 186 7779, 0821129090 47 


Komp.Margasatwa Br,Cilandak 
Murah!604/350“Akt, Pool'"3.5M 
FC“718 0255 / 0818 846 279 


Limo 42 P.Hijau LT/LB 558/350 
Sedang Renov. SHM Hub: 
089630300232 (TP) 


P.Polim,AKt,2Km,SHM,:4100/270 
ck usaha,good invest.7210101, 
0817-6710-102, 71688289/90 


Lagngpak ema Kos,: maagykard 


Pasar minggu“rw.bambu 1.500/ 
400“SHMLok.strtgs tenang” 
Dina:081311361541 ERARadian 


PONDOK INDAH 
Kencana permai“400/600“New. 
Kncna permar"386/300”13,5M 
Vila PdlIndah" Kav.148m"ERA 
Home:08128 0004600"7266888 


Pd.indah:K.indah 614/830.Alam 
1:341/500,21t,siap huni.Garuda 
pr0:08161380651,92751444 


Pak Pinang Town House 17unit 
lux dkt Pdk Indah 2lt marmer Shi 
m fasum s-pool&playground one 
Gate Jl H Muhi 081911720555 


Pdk.Indah-Sek.Duta--735/500 
dkt taman--sejuk—-0818686801 
ColdwellBanker Radiant7501889 


Perum Casamora,Cilandak,219/ 
330,KT3#1,KM31,Rm.Br,5,2M 
'nego,0817767000/02170670633 


Petogogan KbyBr500/600Strtgs 
(/Usaha H.2,6M. Pejaten Barat 
Tanah Kav 1399m2 - H.5,5Jt/m2. 
087827938455 /081311365003 


Petukangan Sel.Jual Cpt kontra 
kan 6pnt8kost 2pnt LT,457 LB, 
250 Parkir 3mb1 :08119918999 


Pondok Indah Ls.540/Lb.600, 
Tingkat Bgs, Keb.Baru,Lt.170/ 
Lb.300,Bgs.Hub.08161868616 


Praja Dalam"bagus" Minimalis 
282/563“2lt,2kt”bikg Samsung 
FC"718 0255 / 0818 846 279 


Tebet KbnBaru rmh bgs 2Lt,jllb 
" 2mbl SHM:IMB t/b:436/550 L, 
11.000w tIp3line 087781633344 


Tebet“tebet brat,609/400,shm 
Lok bgs, nymn, tenang, S'huni 
Dina:081311361541 ERARadian 


TebetRaya,710(Lt:17,5x40,5m?) 
/350,HGB,Strgs,Jrg  Ada"RWT 
8303294 Victor 081908005381 


Veteran407/340.Bntaro180/240. 
puter 175/130, puri 180/150. 
Gapro :08176990005, 98767705 


JAKARTA TIMUR 


Cijantung“ Kalisari800/600,shm. 
Lok bgs nymn dan tenang” 
Dina:081311361541 ERARadian 


Condet Rmh Is.977/500m? SHM 
Jual cpt hrg nego abis!! First 
Galaxy 0818968882 - 82121333 


Jl. Tanki, Cipayung, Jual cepat 
LT:1800/300 Asri 10 menit dari 
TMII : 0857 2034 6557 Luckpro 


Pdk Bambu Townhouse Jual Be 
berapa Rmh Lux Security 24jam 
spool 86605303/92273604 


Ray White Pulomas" Kayu Pth 
Empat,21t,30,SHGB,5kt" Dahlia 
08129043155 / 0818401662 


JAKARTA UTARA 


Danau Indah,Ls:300m? 21t,Siap 
huni“Eastons Sunter 65831818 
#83 Handrik 0818 792 377 


Katamaran Indah 350myPhinisi 
Permai 404m,Crown Golf 330m, 
Naw,Best View!082187788808 


Kelapa Nias,10x17m,Bgs,B'New 
Gdg Grande, 3 Lt, Bagus, Rapi 
Harcourts KG 021 - 9388 1999 


Klp Gading Arcadia 6x15,renov, 
furnish, rapi, bebas banjir, SHM, 
Hub:b8591960 / 081283765888 


Klp Gading,JI.Molek 5 Z-2/18 
Rumah Baru (2,516),6x17,Lb, 
200m,Mkt,4km, | Kite set, 
Granit (2,5M).Mp:081586003870 


Klp Puan 6x20, Gd Indah 6x15, 
Gd Griya 8 / 10x15, PGU 7x17, 
Hub: 9295 8077,0812 86 707030 


Klp.Gading TheVilla's VG1 no.11 
(diatas MOI)Rmh 8x17,3Lt, 5KT, 
1IKP, 6600 watt, pam. Hub: Koko 
0818.0701.1867, 


Kopyor 240m2,2,5Lt,hoek,bagus 
Vila Prmt Gdg 240m2,3,5Lt,furn 
0813 8586 9019/0815 825 3877 


Long Beach 6x15 / Layar Permai 
4x12, Jual Cepat!! “JJ House 
290.32.500 / 0813.9898.0102 


Pik Rmh Mewah Full Design, 
1t.12x36,5: — 3/4t,Lok.OK,Siap 
Pakai | Prima Realty 68185821 


Str Garden,12x23,SHM,Jln Lbr 
2Lt3Kt,Siap ” Huni,RWhitekmy 
Margo/08158059055/4268000 


Sunter Jual Rmh,Tmr,635m?,21t 
Jrmg Ada,Lok Bagus RWhiteStr 
Dewi 9698 6599 / 6518910 


TANAH DIJUAL 


DIJUAL 
TANAH STRATEGIS 


Luas tanah 14800 m2 
Lokasi Jl. Raya 
Selapanjang Tangerang, 
700m sebelah utara 
pintu M1 Bandara 
SOEKARNO HATTA, 


Sertifikat Hak Milik, Sdh 
di Verifikasi PPAT, PBB 


lengkap, cocok utk 
keperluan usaha/Bisnis, 
Nilai Investasi Tinggi 
Info langsung: 
Gusti Alex/081398489330 
wwwtanahsoeta.blogspot.com 
Tidak menerima perantara 


BODETABEK 


Alam Sutra - Onyx 200m kotak 
213m&330m,hook,bgs,cpt "ERA 
odelia5380300Mimi0815739530 


Balaraja Timur 8-5haw Industri 
Lok.t2km dr tol,125ha tigaraksa 
U Perumahan: 0816 736 598 


Bksitnh L819m? daerah Prgu 
dangan Industri Estate, Cipenda 
wa Baru,/Narogong H.800Jt 44 
Atoko&R. Kntrkn 085772135490. 


BSD Rawa Mekar Ls : 750m? 
Sertifikat dekat Pasar Modern, 
Hubungi : 0821 2512 5168 


Century21PertiwiTOP/1OfF12th 
BSD 14ha, LD 200m?, Bas, BU 
Rika'"0817 702 934/ 566 7212 


Century21PertiwiTOP/1Off12th 
Tambun2,1 ha,9.080m?,5HM,BU 
Rika"0817 702 934 / 566 7272 


Ciampea Bogor, Dekat Kampus 
IPB Jual Tanah 15.000m2, SHM, 
Pagar Keliling, Isi Jati n Jinjing, 
175rb/m2, Call Arif Hp: 
085885888957 


Ds.Dandang Cisauk BSD, Jual 
Tanah 11.000m2 Tnh tdk berma- 
salah, SHM, BU, Rp.225.000/m2 
Redi/Haeruddin 081311111365 


Gdg Serpong Jual Cepat Kav 
Crown 805m?,View Golf” Vivi 
0818 972 889 / 700 700 80 
Blessingland Pro 5471919 


Gdg Srpg Sekt 18:500m?, Kotak 
Langka,hanya Rp.6,5it/m?”Cen 
0818752978 RadjaPro 54217300 


Jl Bintara Ry Pd Kopi,Dijual Tnh 
SHM Ls 699m? Uk.16.6x12m 
Harga Nego 087774584711 


Jley serpong kav 2767m u/ 
restobgk shm 6.5jt/m/120m 
mm ppjb 3.2jt/m0B1283042160 
Hanny Smile Prperty 33377070 


Kampung Melayu, Kecamatan 
Teluk Naga, Desa Pangkalan, 
pinggir jalan raya,kolam renang, 
2 1.25Ha,Hub:0812 888 9299 TP 


Kawasan Industri Millenntum, 
Cikupa,Tangerang Dijual Kavling 
Industri SHGB, Fas.Telp, WTP, 
Gas & PLN Bebas Banjir & 
Kuli-BongkarMuat, kantor pe- 
masaran ” Minggu/Libur"Buka" 
Hub.5990000 


'Serpong.Jual tanah alam sutera 
onyx harga miring. Hubungi 
kirdkat 021 45796400 ““x 


Tangerang-Tnh  1s.25Ha- sblh 
Kwsn Industri Panca Tama- 
Cikande.Ben's 0812 800 9928 
Informasi Properti 581 1991 


JAKARTA BARAT 


Casa Jardin,JI.Cpt,9it nego/mtr 
Ls.11x26.Happy  0818.97.1697 
Informasi Properti 581 1991 


Century21PertiwiTOP/1Off12th 
Ringroad 1,3Ha,1000m7,Jrg ada 
Joglo 1000 - 5000m7, Lok bagus 
Rilka'"0817 702 931 / 566 7272” 


Daan Mogot Ry KM.18 Lt.8600 
7300/1300Jual Mrh,ERA Prima 
6628856“ PAT "021 33 875 475 


Kav.DKI jual cpt, t.kosong, 
1s.865m2,stfkt,siap bangun hub, 
087875230584 / 087862080689 


Latumenten, Lok. Strgs, SHM “ 
Cek utk Hotel, Apt, Shwrm, Kntr 
RwBIKM 7398833/08128094981 


Nobelpro “ Kav Citra Ext, LT: 
333m?,Hoek,Hdp Timur, Hub: 
0818 90 6989 / 0588 188 5926 


Puri Media asri kavling 300m & 
195m hoek hdp timur bonus 
IMB. Sblm hrg naik 19.92764656 


JAKARTA PUSAT 


Csterra“KavPsrBaru 618m,SHM 
cck u/Hotel,Gedung,IMB u/ 6Lt 
Toni 085692938787 / 45871333 


JAKARTA SELATAN 


Acestate”0811.15.2929” Refki 

1700-Kemang-cck.Ruko/Ktr/ Ht 
3000-Kmng-cck.Aprt 121t@1Sjt 
2ha-mampangCck.THouse2,3jt 
7000Kahfi-jgkarsaT House@1, jt 


JlKesehatan Jaksel,Ls 8257m? 
cck WApt/twn house, Rp.5,Sjt 
/m2 SHM. Hub. 0811 109 633 


JAKARTA TIMUR 


Kav,DPRD DKI cibubur blok A5. 
L980m Hadap timur.Jl.Utama 
Komp.200m dari Cibubur Junct 
& Pintu tol jkt.08551119168 


JAKARTA UTARA 


Akasia 430:V'DanaujLayar 450 
Diamond 600-1700m:V'9olf:Mrh 
Crown 600m,View golf, HargaOk 
Gold Coast 500m,V,Danau:Mrh 
“Herry Yang 0856.8888.3222” 
##Centuny21 Mediterania2” 


Ancol Bukit 570m,630m,840m? 
1050m2,Marina 625m2RWM2 
Hendrik 08170797778/6126969 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 21 September 2012 


MELBOURNE 


PAMERAN PROPERTI & FINANCE 


PENTA MirvaC 


SINCE 1992 


LL 


tx HEPS x ,d 
SELECTED! 


Kan 
Hari : Sabtu & Minggu 
Tanggal : 22-23 September 2012 


Tidak ada larangan kepemilikan properti bagi orang 
asing & tidak ada batasan unit yang dibeli 


h | 
| 
Arbain Rombes 


Utinggu, 23 


k 6 


Septewber 2012 


Waktu : 10.00-18.00 WIB 

Tempat : SHANGRI-LA HOTEL » Penta memiliki projects di Sydney & Melbourne 
Bandung Room (Lt. 3) « Apartemen dan rumah dengan 1, 2 dan 3 kamar tidur 
Jalan Jendral Sudirman Kav.1 « Dekat sarana transportasi, universitas dan sekolah 


Jakarta 10220 


» Harga mulai dari AUD 450,000" 


rmanca bi The Poink 


(021) 300 29 888, » Free 3 bulan fee untuk management baru 3 4 3 
0813 8181 8128 « Free konsultasi properti & finance Satu, 24 TSepteuduen 201 
1600 Photo Booth 
Kantor Jakarta Kantor Surabaya Kantor Melbourne Kantor Sydney alkshow Sejarah Mobil — ITamas Luhulima (Radok 
Bellagio Mall Ground Floor OG-28 | Pakuwon Trade Centre Level 3 138/418 Pitt Street ) 
Kawasan Mega Kuningan Barat Lower Ground #A6 -06 480 Collins Street Sydney Australia 1 / : 
KavE4-3 Jl Puncak Indah Lontar No.2 Surabaya | Melbourne Phone :(61-2) 92125522 - Ylinggu 
Jakarta Selatan Phone: (62-31) 7392207 Phone :(61-3) 8610 6962 Id 


Phone :(62-21)300 29888 


Hp.:0819 3863 1273 


info@pentaproperties.com.au 


www.pentaproperties.com.au 


“conditions apply 


TANAH DIJI 


JAKARTA UTARA 


CENTURY 21 MEDITERANIA 
Kav.Vikamas:1000m,Murah,cck 
W/GdngjAkses Ok:085714600567 


Kav Marunda 8000m-3ha,Murah 
“Ray Whita Sunter" 651 8910 
Jansens 0817889789/92889789 


Kav,Cacing Raya 2,7Ha,Murah! 
#Ray White Sunter" 651 8910 
Jansens 0817889789/92889789 


Klpa Gading Luas:1000m2,.15 
P.70,SHM,Di Pegangsaan 2,Dkt 
Pintu Timur1 hub: 0816821283 


Pantai Mutiara ,kavling darat, 
13x36m,1500m2,hadap taman, 
Jual TP, hub 081617117527 


PIK, Katamaran Indah 7/27,kav 
hoekk(578m?).samping ' jogging 
track jual cpt ph:082122638957 


Str Danau,14x23,Bs u/Rk/Ged 
Gudg,Siapa Cpt Dpt,RWhitaK my 
Margo/08158059055/4268000 


RUANG USAHA 


DIJUAL/DISEWA 


GUDANG & RUKO 
MULTI GUNA 
« SAWANGAN MEGAH 

Jl Raya Parung- Ciputat Jakarta 


MKET 12 XX BAYAR 


Nah 


Luas 400-500 m2 & Keamanan 24 Jam 


DEKAT PONDOK INDAH 
- DEKAT CIPUTAT PAMULANG 
- DEKAT DEPOK, BOGOR. 


DIJUAL 


ALL WIN PROPERTY 
Gudang? M.Kosambi 450/360, 
750-1500Bandara-Benda Permai 
600/450Dadap1200,Sentra-kosa 
mbiz516/360: 1248/1248, 616/ 
420Daan Mogot400/360-Arcadia 
132m? “#EVA0812 8182 831 


UANG USAHA 


WMSAN 1 CP 
SENTRANN 
KOSAMBI 


JL, RAYA KOSAMBI, DADAP 


55960434 / 28882903 


KAVLING SIAP BANGUN 
4 5.000M' - 10.000M' 


GUDANG SIAP PAKAI 
.500M', 6.400M' & 9.600M' 


DIJUAL 


Bang.Pabrik&Tnh di Pulogadung 
KIP JaktimLt/Lb 7.016/2.703m3 
SHGB s/d'2023 Hub,Iwasaki/ 
Samsul Ph.085890883849 (TP) 


CENTURY 21 MEDITERANIA 
RK.Golf IslandChoel):Blok BMrh 
Beach BlvdkJ'Cpt:081908097168 


CENTURY 21 MEDITERANIA 
Rk.Jelambar 4,5x16,3It:J'Cpticck 
u/adg mskcontnr:085714600567 


Gd.Tmn Tekno BSD” “800/1400, 
@x.Bengkel,Ry.Srpong 553/400, 
irang ada“CB Gracia:53158200 
irEvvi:0819 0898 0000" 


Gdg U/Pabrik, Lb 1700m, 2 Takt 
Lt 2100m,msh baru,blm pernah 
ditempati,Jl.Cilampe Teluknaga 
Salembaran-TGR, Hub Ibu Yuni 
081380829097 / 021-51/29311 


Gedung 5 Lt Depan Istana, Lift 
Lb.1000m2,strategis,jual/sewa 
0856-8099-900 RWPIA 7227430 


Gedung BSD Loft, 5it 11,5x16,5 
hdp birvd,konsep sgt bagus,hrg 
ok,hrs siap buka" Century21Emr 
Herlina 0818 9199 18 


Gedung-Pdk.Bambu-1100/1000 
klinik 476/487condet-9246.0396 
ColdwellBankerRadiant7501889 


Gudang 3in1 B/T.375/150 2,5lt. 
JR ntai dadang: ah) 
t hub: 08128080578 


al Uk.12x24,18x30 
Kawasan — Industri 
Millennium, Cikupa, Tangerang 
SHGB,Fas:Telp,WTP,Gas & PLN 
Bebas Banjir & Kuli Bongkar 
Muat,kantor pemasaran Minggu 
/Libur"Buka” Hub:5990000 


Gudang Plat Besi/ex pabrik baja 
Dijual Murah stras di Kawasan 
Industri Modern.L.Tanah 1,5HT, 
Ls.Bangunan 9000m2 PLN'1,Sjt 
Watt,ada telp,mess 12krmr,siap 
pakai.Serius hub.0815.8151118 


Gudg Tambun City 305m 1,5M 
rUko54m 1,5m,SuryaRWHI 6875 
0866/081932113155/88387130 


KANTR&GUDANG 4 IN 1 


Daan Mogot Raya (Cluster) 


Kios Psr Pagi Mangga Dua,Lnt 
4sr, Lok.terbaik, strtas, jual cpt/ 
Sewa.7210101,71686289/90 


Nobelpro"Gdg Vivo, 3in1, Cistr, 
SHuni,Smpng Bandar Mas,Hub 
0813 195 77833 / 713 99 878 


Office Epicentrum Walk Lt.7 
Unit 7038,Komp.Rasuna Said, 
Jkt'Open House” 10-29 Sept 
2012" ERASusila:081908311115 
408161330990” Kwin 0812 
1942 8874/0818 0897 2688 


Rk Gandeng Baru,Kesehatan Ry 
bintaro,p20x110,6x24t,park1dm 
smpg7eleven,bank,superindo,R 

WhiteKD 7263456,08129500097 


Rk JLP-Jayakarta - Komp,Arta 
115:316JrgAdStock:RwhiteKmy 
Silvia/081380949478/4268000 


RILBSD-Foresta Business Loft, 
Alttlower Ground u/ 6mbl,Jl. 
Blvrd,row 40,tembus. gd.srpng, 
stok trbts,hny 28unit:CBGracia 
53158200/Arifin:081584108800 


Rk-GId Bivrd BSD”4,5x15-3Lt 
Jlan 2 Jirs22M"4,5x125J'Cpt 
6ra5371158-RIk0081318994652 


Ruang Kantor (@CBD Thamrin 
Hrg 16it/m?,Frea Overtime,Bbs 
3in1,Siap Pakai (021392 9988 


Ruang Office 8 SCBD Is 321m Lt 
15JI.Sudirman Kav.52-53 bs dse 
wa 021.7237550/081323028346 


Ruko 4M,Margonda Depok Bisa 
Langsung Usaha Laba Rp. 
60Jt-806/BIn. Hubi0815137294 
88,081281823030,021 77215959 


Ruko Alam Sutra 2lt,luas 
75/120m,Baru,Timur, Stras,Dkt 
Mal1.0816825478/3PM 7542156 


Ruko Benhil6x20m2””3Lt'" 
2unit"Lok.bagus"Jarang ada" 
FC“0818 750 388 / 7180255 


Ruko CitraRy,1,1M perdana Row 
Jln.47m,Seb.RS!Kristin Auean 
0816 1150 128 / 546 4099 


Ruko di Bintaro Trade Centre 
Sektor 9 Dijual Murah BU Hub: 
3: 7194856-08158769620 "“ 


Ruko D'Flower, 2 Lantai, 5 Km 
dr Istana Cipanas, 2974t, Cicilan 
12x, Garansi Sewa” 15Th 
Dimuka, H:087881732165 


Ruko JI.Guntur,2 unit gandeng 
Park luas,stras,5mnt rsn said 
/menteng””0812 8227 3190" 


Ruko — Kalibata4,5xlom/4t" 
Mampang” 222/576m,4t,HGB: 
FC718 0255 / 0813 19168711 


Ruko Komp,GoldenPlaza Fatma- 
wati(Lotte Mart)4lantai,full re- 
nov, 3,/Milyar,2ruko (Gandeng) 
8M.nego, IDP Prop/ Sri 7507504, 
08159819027, 0813 111 85 329 


Ruko MOI, Hadap Jalan Raya 
Ray White Sguare""““Posma" 
0878 0878 9040/2791 9222 


Ruko Muara Karang 5x17,Timur 
Rapi Mrh 3M Nego All-Win-Pro 
66693311,Irvin:0812 9912 482 


Ready 


Ruko Patriot Center 
Stock,800Jthadiah 
Max, Voucher £ 
atusan juta,Hub 


Ruko Plaza Pasifik - Klp.Gading 
4,5x16m/Alantai Hub:Century21 
Gading “0818785870-4517272 


Ruko Pondok Pinang Center, 3Lt 
Uk.5x17m, Bisa Sewa “RWPIA 
7227130 Denny 0812-8763-9180 


21-88856011 


Ruko deret 18 unit dlm Komp, 
Jt.Bening 1008 br lux,3 1/2Lt. 
86901947,7940048,0813845598 


Gedung,lt600/1b1350m? new,4lt 
u/bank,shwroom,off,kampus dil 
Cikini. C21 Amb 08158766518 


Gudang dikapuk Disewakan 
Lt,420m?,b.300m?,10 Menit dr 
Tol,PLN.Hub:021-5551555 


Kantor Mrh,Mwh,strgs,lok Gd di 
Pancoran Hanya 1Jtan/Bin bs 
urus domisili Ph:088809700886 


Kntr di SCBD dengan bayar 
perbln Fas Lkp Hub:(021) 
(021)52898099,5152363 


R.Ktr/Toko,strgs,JktPus,mlai 
50rb/m?,Is,ssuai — keb,fas,Iko 
free OT,Hub.3806511,99561225 


Repo Property KlpGdg 45854481 
Rk GunSa pnggr jin ry bsr,cek u/ 
resto.081382179963/92968174 


R.ketr Ready u/ Jan "13, Menara 
Standard Chartered,Ls 1,000 
sgm sdh Fit Out.Special offer Jl. 
Satrio Jkt, 0818 0648 5389 


Ruko Dikontrakan di Pertokoan 
Green Garden blok Y3 no,18-19 
& Rumah tinggal blok YL no. 
17.Hub: 0816825837 (jam kerja) 


Ruang kantor uk.4mx5m, lok. 
Jl.Prof.Dr.Satrio 289 Kuningan 
Hub: 99182221 / 83686107 


RuangPerkantoranStrategis Jl. 
HOS Cokroaminoto 81 Lt.2Luas! 
75m2 Mtg Wawa 3905381-80 


Ruko dikontrakkan di Jl Raya Pa 
Jajaran Bogor.Strgs:0816632355 
1081311220060, 081286811302 


Ruko disewa di Jln Kedoya Raya 
Jakbar, 6x20 (Hoek),Siap pakai, 
Parkir luas, Hub:92235922 


Ruko Gandeng Green Dotcom. 
Strgs Hdp Apt.Aston Residence 
Disewakan Hub : 08111752525 


Ruko Graha Raya Bintaro Jaya 
Uk: 5x201mx2,5 Lt, Hubungi: 
“0878.0909.0808 / 3696.8383" 


Shophouse Medit tanjung duren 
6,25x15,5m?,Hdp Timur,Lok Bas 
Hub: Property 021-93110510 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


Bintaro9“ Mertilang'”240/150' 
Puri'"350/350:180/150/135/130 
Nilam:0811811091 ERA Radiant 


BSD Fontainebleau Golf Resi 
dence 375 & 500.The Graen 240 : 
021-93312938 / 057882881169 


Jl.Anggrek dkt Hilton,FF Rmh 
Expat Priv Comp,3kt,24hr,soc, 
pool,aym,6.250rb/bin-5321007 


Jl.Bangka 2,Rmh LT.950,LB.450 
3KE,LSTD room,klm renang,tmn 
luas,23000W,strgs.Ph:719LA11, 
71791188,32821188,33001357 


JI.MPR Raya No.14,Jaksel,Rmh 

Lt/L O, Pool, Kebun 
In Nego) 
7778979, 


JlutanPanjang3KemayoranJkPs 
Lt145/Lb225m, Akt,4kmd,2AC, 
L.1400w/Mnmalis:80200061 


Puri Mansion Sewa Cpt & Brand 
New,8x15m:10x15m,S.huni,Mrh 
“#Century21  Mediterania2” 

“Ratna 0811.86.88.33" 


TANAH DICARI 


Dicari tanah / bang ex pabrik 
luas 1000 m s/d 10 Ha strategis 
langsng pemilik TPUABABEKA) 
HUB: 0817194189- 0816553221. 


'AGEN PERWAKII 


Dicari distrbtor produk2 per- 
ikanan.Jika bermnt hub kami di 
PO BOX 4139 JKTFILO Produk 
yg ditawarkan value added 
product sprtitebi  Furai,katsu, 
'Tempura,skewer tentacies dl 


Dicari Distributor Tunggal untuk 
Snack kacang Mr Best berminat 
Hub : 0778 463 176 / 468 626 


Jl Accu Mbl Mutu Dijamin Sama 
Aki GS Bs TT Hg.Ns70-360rb, 
N1202 670rb.Ph:5818626/sewa 
papan cor mdi triplek Rp22rb dil 


BIRO IKLAN 


Iv.Citra Kompas Smua Koran 
baris/klm/daerah :02183795120 
-91282014-081319940825 Tebet 


Melayani: Iklan Semua Koran..! 
0857.7777.8080 BB:20418928 
email : kompas@biro-iklan.com 


ANTENA/PARABOLA 


Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh, " ant 100rb” 
pabola 4,Sit.Indudn,Top twcctv 
71143335-56958877-83311183 


Agar Antena di Layar Tv Anda 
Bagus Antena Tv 100rb,Pabola 
L5jt CCTV 3,Sit,Indusn,Top Tv 
M115853-80333200-56181850 


ELEKTRONIK 


Ac & Amply beli :A'Msik,S.Sytm 
Spkr, Kybrd, Cmra, Lptop,TV,688 


pi 
17703/081288282889 Dimas 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Beli. Keybroad. Amply.Power.Mi 
xer. Speaker. Drum, Laptop.Cam 
eraTv Lcd.DIN(Arief)70001573 


BIRO JASA 


Acc & Jasa Penerjemah/Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
impt.BSE 021 8281013,8352323 


Agen,pt,pma,kitas,siup,tdp,Uug 
Idus,owst,sbuiujk,depkes, Pajak 
Paten.Hub:5669295,5649241/42 


Bpom.depks,pbf.klink-alkes,obat 
kosmtk.pangn.export-importdll 
Jlkb.Jrk19/111H-081219174825 


Jmn Bs Cpt urus PT Lkp 6jt,CV 3 
it,PMA,Trvi,Kadin,Gapensi,Siuik 
.Migas,Api,Srp,087770970160 
Ss byr pt ada dijual 


Speciak-Pgrsn Dkmn Prshan Br & 
P'pjg PT,PMA,CV,UD,Akte Not, 
NPWP Siup,TDP,DII 24Jam Antr 
(Bmpt Sibtbk Hub: PT JOTIRO 
SEJAHTERA 021-88965524 / 
28965547/081313555666 


FOTOCOPY/LITCHDURK 


IR 28-3300-8jt,A570-5,6Jt 
Drum A 6570/5050-14,5it 5075 
217J5-6000-20,5Jt. MCM 021 
1602868-4605905 Jkt 


» RAGAM 


1R5-6000.5-6020 -18jt. 5-6570 
Bit,  IR3-4570-5,7Sjt.IR3300 
Tit,Kyocera 7,5it.Toner Super 
70Rb-Part Ori Komplit.Murah 
Wisuda 021-4700089-4897863 


Rental Digital Copy 5 In 1 Scan 
ner Warna & B/W A3 Hrg mulai 
199Rb/bln PT.Mcm 6318655/63 
860575,Cikarang 29083323-24 


Rental copy mrh.Hny di Buana 
CitraAbadi datl,analog. b'kwali- 
taspglm&t'prcaya,layanan srvc 
arts,jangkauan jbdkbok 5666233 


CCTV Specialist.terlgkp&terbaik 
Trm pemasangan & bisa pantau 
via laptop & HP, paket 4 CCTV # 
DVR 4ch mulai dr Rp 1,3Jt. Hub 
21cctv.com ph 021- 6125548-9 


O 


@ KOMPAS KOMPAS. 


ban Khusus Kendarra 


0 & 49 Septower 2 


“ 


A 


. SNAPTHIS 6 WIN CINEMA VOUCHERS 


P& KOMPAS 


- Mitra» 


BUILDING MATERIALS & HOME IMPROVEMENT 


MITNAIN SUPERSTONE: War 


&& Mingooda Kaya, Ompot Ta 


Investasi Hotel, Seminyak-Bali, 
00 V! 


Dollar 


08 


Investasi Hotel, Seminyak-Bali, 
an 15.000 US Dollar/ thr 
lan mulai 30 juta/bulan 
lonang, (0813 1034 5199) 
levinsskyvilla. 


Investasi Hotel, Seminyak-Bali, 
15.000 UV: 


dapatkan Dollar 


B1) wwwah 


Floor Jack 
1 Met Wevght 


FURNITUR 


Ahli Bikin & Service.Rupa2 Mdl 
Sofa,Ganti Bhn Import/Lokal & 
Kulit Asli 91569289 / 98959686 


KULIT ASLI 
Fumiture, Promotion, Fashion, 
Shoes, Car,Bag,etc. Ph:612 8888 


minyal-Bali, 
0 US Dollar 


Insskyvilla.com 


Diskon tambahan 
Khusus Pemegang Kartu Kredit BNI 


Io 


Bottom Loadine 
Water Dispensei 
ti 

Goes Sel 
aon nk 
Aotate emotat 
babat Lang 
na Ka 


Rp-1.769-000: 


Hanya 3 Hari 


21 s.d 2 
BB AZALEA 


Alat Stonecrushr,Pnepung batu, 
btako,pavblok,batamrh,mixer,co 
nveyor H:Nego.Garansi.0214153 
1101,82425688,081710003434 
email:hamerteknik@gmail.com 


September 2012 


Asphalt Mixing Plant: (800- 
4000 Ka/Batch),Batching Plant: 
(35-240 M3/H), Crusher Plant: 
(Cap.40-300TPH) 021-54370623 
1 081310712011. PT-Trisarana 


Dijual AMP Nikko 1000,Jepang 
Kondisi Terawat.Hub:0271-214 
8000/081226051995 


Dijual Crawler Crane 2,9t & 4,9t, 
Baby — Roller,Stamper,Breaker, 
Genset ex Japan 0816712308 


Forklift ex Jepang 1-7ton, lift 
3-bmtr,Mitsubishi 7ton th 2008, 
Hub 0812 84 95 319 


52 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 21 September 2012 


Jam 


109.00 - 


ELECTROLUX 
WAREHOUSE SALE 


Semua Produk Electrolux" 


22-23 September 2012 


16.00 WIB 


Tempat : Mega Kemayoran 
Show Unit Room 


Jl. Angkasa Kav B-6, Kemayoran 
Jakarta Pusat - 10610 


Closet Monoblok 


BANGUNAN 
Ae 


Kalimalang (021)865-2888 Alam Sutera (021)5312-0808 Surabaya (031)855-7080 


Malang (0341)482-888 


Bandung (022)750-8999 


www.aos.co.id 


Se' 


MESIN & ALAT BERAT 


Forklift Recond Ex Jpg 1-7Ton 
3-9M,Btry,Solar,Bnsn,Tyt,Tem 
Niss,Kmts, 0215811953-56 


Intergen Genset Open & Silent 
5-1000 KVA. Garansi! Hub : 
1021-2900 6565 


Jembatan Timbang Rinstrum, 
Cap 60 ton, 9 m x 3 m, harga Rp 
139.700.000,- net. 0811984945 


Jual Beli , Sewa Genset Mark: 
Caterpilar,Mitsubishi,Cummins 

Dgn Harga Murah. 021-5198833 
-32 / 5A1A195 j Fax: 5442021. 


Jual Cpt: Excavator Caterpilar 
320-D,2unit th/0752unit th'10, 
08161809695,081385319595 


Jual Mcm2:Mesin Mie Telor/In 
stan/Mesin Mie Ayam(Ajarin Bi 
kin#Resep)Hub.Bayoran Teknik 
T.021-5321737-5351106-70600 

290-70836474 fax.021-5328376 


Jual murah Genset Cummins 
120kva Rp.70jt Mit Open 
250kva Rp. 120it Hub: Mathias 
0816760910 : 021-93034000 


Jual R.stock/new Stone Crusher 
Shan Bao, tandem/ vibro roller 
w. loader. Hub. Prof Machinery 
T:021-54364A44,F:0215413333, 
081311303001/ 085781070086 


Jual/Beli/Rental (Open-Silent) 
Genset 25-1000KVA Hub:Megah 
Jaya 0215405887-08174899918 


Mining Services : Jembatan Tim 
bang, Crusher, € Bi 
Magi 


PH 109" Import bhri 
bakar:solar/bt-bara/kombinasi, 
full Automaticdata produksi 
at & dpt diprint out 
garansi Ith 
n unit di Indonesia 
rg rusak) Tsdia Conerate 


Ready St: 
Di 


Pp hari ada Lowongan 
Register & Apply online 
Informasi 021-4905-05-05 


Readystock 100!ibaru,Stone Cru 
ing Plant&Spare Partnya,Kar 
0-500TPH,Garansi Lth bs dibuk 
tikan jrg rusak.palmn sik 19 
Ph.021-6291408 F.021-6291962 
icantrin.net.id 


Rental Genset, Free Pengiriman 
dan Perawatan, Solar Irit, Stock 
2010 & up. Call Now : Triana 
Bintang (024) 658.1760 


SALE!!! GENSET PERKINS UK 
20,305 sampai 500 KVA Hub: 
081805897133/ 081326149278 


Supplier mesin CNC bubut/Mi- 
lina/mesin  industri/Sparepart 
mesin & Shower 30.Hub 
PT.Mit 66600143 (Benny). 


TRUCK/TRAILER 


Dijual 14 Unit Dump Truck Builp 
Up Model Nissan CW 520 HV 
Engine 8-RF Th 1998/1999 Ex, 
Angkutan Batu Bara Peminat 
dpt Hub:Bp.Heri/Tjong,Ibu Mely 
(Titin 3807055 / 3808183 - 5 


Dijual Cepat 13 Unit Kereta 
Tempelan 40” Hubungi: 
08883237397 


HOTEL/PENGINAPAN 


Ac Airjet brustv,inet.122rb.Aam 
Hotel JI.Asem Baris raya no.104 
Tebet.02183793803,htlkeluarga 


Cikidang hunting resort,Cibadak 
-Sukabumi.fas. klm ranang, out 
bound,rafting, berburu,berkuda, 
atv,f.hall&m.room.0266-621213 


Fas: waterhot&cool/Ac,Tv,break 
fast.tersedia meeting room,hrg 
bersahabat "Hotel Benua” Jln. 
Pelajar Pejuang 45 No.111 Ban 
dung,telp:(022)7321708/09/10 


Fas: waterhot&cool/Ac,Tv,break 
fast.tersedia meeting room,hrg 
bersahabat "Hotel Ghotic" Jln. 
Sukarno Hatta No.534 Bandung 
telp:(022)7511164/7511466 


Guest House @RP.350,000 nett 
JlPuma warman 40 Bandung 
(Bikg Kantor XL) 022-4234040 


Hotel Arimbi Air Panas , AC 
Jl.Dewi Sartika 108A Mulai 
130Rb T.022-5205467/5210618 


Hotel Ciloto Indah Permai Pun 
cak, Weekday 250rb, Weekend 
350rb, Paket Meeting mulai dari 
225rb. Fasi:Kolam Renang,Play 
ground, Kuda, Outbond dll Hub: 
021-4212184, 4245159 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Bali (0361)847-5888 


IZIN PERUSAHAAN 


Dijual, izin ' penyelenggaraan 
STMIK S2 & S1 masih aktif. pe 
minat serius hub.087894313798 


'OLAH RAGA 


Karpet Bulutangkis, Impor, lang 


DB19 3237 866: 


BY SEA CHINA JKT 
2lit/cbm.Sing Jkt 3jt. Taiwan 
Malaysia Korea Bangkok 3, 9jt. 
Eropa,Amerika, Ausie, Afrika 
Sjt/cbm. Hub 021-55963604 


Jasa FCL &LCL,Guangzhou singa 
pore-Jakarta by Sea &by air Hub 
Ph: 021-5550124 / 5550130 


KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTA ada 
Pmutihan/Bbs Byr.Legal Blok M 
Novi 99301778:085780091188 


Abaikan Angsuran CC/KTA! Byr 
Dg Disc Besar/Bebas Byr(Pemu 
tihan).Legal.STC Senayan Budi 
97977279:081294M15018 


Bantu ttp cc/kta dg pemutihan 
(dibebas bayarkan) Legal STC 
Senayan P'Andre 02190408617 


PENGOBATAN 


Mengalami. Disfungsi Ereksi? 
Man Clinic solusi nya,di tangani 
dokter yg brpalmn mnolong 
ribuan psien.081288986555 


Jual koleksi mem2keris,tombak, 
prangko Im, kaligrafi amir 
hamzahumeja kursi pakubuwono 
Xx. 08164856317 - 0811111313 


EKSPEDISI / KURIR 


China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah'16-20H Sampai“Service 
Memuaskan ““Blueray Cargo" 


SERVICE REPARASI 


AAC/Kulkas/W.Heater/Kompor/ 
Dispenser/Msn Cuci/Pompa Air 
King Service 6334875 - 6337206 


'AC Piano (DP 05)Grns 5Th Stem 
Piano ST,Myr (7),LU101(14), U1 
(17),U3(22)Kawai.68077783 Jks 


Ace grs stem piano,srvic jual dr 
hrg 6jt.U1H(20)Lu101(14)kawai 
(12)Berlin(6).TIp:021-32102066 


Beli dengan harga Tinggi,semua 
merk Piano. Hubungi: 7691693 - 
7694912 - 71413951 - 45879083 


Customer Care Hotline 
(021) 522 7180. | 


ea 


Beli Semua Merk Alat Msk Key 
board, Drum, Pwr, Mixer,Speakr 
51218988-081517245633,Bon0 


Piano — Yamaha — Berhadiah 
Voucher 2Jt# Sincere Music 
Gandaria City Lt.1 No.145 (Dpn 
Gramadia)Bunga Ot s/d 24X 
Telp: 29008010, 4243173, 0812 
8189 6188. Pendaftaran murid 
Baru Berhadiah Menarik 


PAKAIAN/SEPATU 


Dborangkn KaosBola Dvwsa 1000 
n,Hyget,1Srb.Byk Stok Garn 
Int Meh Lainy:087782702008 


Jas/Safari/Celana/Psh/Pdh,Big 
Sale, 9 jam Selesai, Euro Moda, 
Pasar Baru 113 Ph 3800566 


Terima pesanan Kaos Promosi & 
pilkada, ada Stock Kaos polos 
hyget 90 grm, dan Terima Sabl 
on/Cetak kain Spanduk hub 021 
5640716/ 08129501654 Jakbar 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK| 


AhliBocor:Dak:Tembok:K.Mdidil 
Renov: 1001Grnsi&Tg.Jwb 6868 
6835, 081384099925 Raja Bocor 


Architect Specialist Bangun dan 
renovasi rumah, Ruko,Ktr,S.Pool 
I1.T:08158889900pin:276ABF5D 


Arsitek As Karya Contractor 
Free | Consultasi — Specialis 
Rumah Mewah : 0811-805-365 


Bangun Rmh/ruko,kantor,brkwa 
litas&palm &1Oth Cv Hilmyjaya 
021-4255375,4223047 Garansi 


Desain Rmh Mewah Avantgarde 
tubungi: urbanmor Arko, 
0819 0515 4124 


PERALATAN MASAK 


Dijualtfryer Ayam Crispy Oto- 
mat Lemari Display Panas,0ven 
Mixer Greasetrap,Sink,Exhause, 
Kompor, Grill, Peralatan Cafe, 
Kapal, Pabrik,” Hub:Indometic 


Telp:021-6313056, 6315788 


PERHIASAN 


JUAL BELITT BURUAN & JAN MEMAH 
TERIMA BELI SEMENTARA 


MSI NO. 
Jak tepat Mv DA PLAN SUN 


Ahli Arloji & Beli Berlian” "Beli 
Rolex,patek, P.omega,borlian,dll 
dgn Hrg tinggi & Beli sementara 
Joy Watch MallArtha Gading Lt 
Dsr.Ph:68585788-081310223799 


Ahli Arloji 


Arloji Antik Anda 

h & Berlian 

gi & tem bli smntara 
Frank 
chopard,cartier,d! 


Ahli arloji&berlian hrg togi&beli 
sementara. Tk Goodwill Blok M 
Sguare LELUG Blok A No. 31-35 
Dpn Lift. Ph, 30107078,6338972 
Gajah Mada Plaza Lt.2 No.80-85 


Beli Berlian & Emas 22K - 2/K, 
LM Dgn Harga Tinggi, bisa Dtg. 
Asiung 3812570-93004418Ps.Br 


PERLENGKAPAN RMH 


Amaris Interior&Gen Contractor 
.Ktch Set, Frntungordyn,blinds 
Wrdrobe,kasa nymk 26880220 


Canopy polycarbonate stenlis 
pintu teralis,A.Maling,Fgate Tlp 
:51350657,54350707,68529888 


Dicari Sgr 2 Oven Gas,3 Desk & 
2 Retarder Proover Kond. Baik, 
Bekas Pakai: 2Th,Lebih Disukai 
Merk SINMAG,Hub:Aci,3861518 
- 3500429 - 08128888302 


Dijual Segera Perabotan Rumah 
Tangga, Mebel & Elektronik DII 
JILAgung Permai Blok C.14 / 12 
Jam:10-15, Hub:0818890259 


Paljas Gordyn,sofa,carpet,blinds 
W.papr #cuci sofa,carpet,gordyn 
47658319-7656919 Ikp & murah 


Terima Pencucian&Pemasangan 
Gordyn,Carpet,Sofa,Wallpaper 
Furniture,K.Set. Hub.9287 1727 


PERTAMBANGAN 


Trm Borongan Proses Bauxite/ 
Tailing JD Powder AL203 90 
Export. PH:081320746912. Han 


SEKOLAH KURSUS 


Acc, Arb,Biss,Conv,GMAT,IELTS 
TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin. BSE 
8352323, 8281013 TbtTmr 8J/1 


Acc,Bld,Ing,Mat,FK,PRIMAt,jp 
Mdi,arukis,musik,comp,renang 
(TBIKIP,UI) 74704140“ Ophir 8 


OBITUARI 


BERITA DUKA CITA 


Telah kembali dengan tenang ke Rumah Bapa di Surga 
Mama, Mama Mertua, Granny dan Oco kami yang terkasih 
pada hari Kamis, 20 September 2012, pukul 07:10 wib. 


(Louise Tan Giok Nio) 


Ih disemayamkan di Rumah Duka RSAB Harapan 

jang 1 & 2, Jakarta. Jenazah akan dimakamkan 
pada hari Sabtu, 22 September 2012 di TPU'Tanah Kusir 
Jakarta, berangkat dari Ruma Duka pukul 14:00 wib. 


Kami yang mengasihi: 
Suami : Tjoa Syarif Ibrahim (F) 
(Tjoa Boei Soey) 


Anak: 
Tjoa Re-Beth Ibrahim 
Joyce Ibrahim 


Cucu: 
Stevanus Hernawan 
Pandji 
Nicholas Rayman 
Danlel Rachman Purnama 
Felix & Serene 

$| Kenneth & Lany 


ENTER? 


Ananya! 


TAN MARYAM Telah pulang ke Rumah B 
(Dalam usia 95 tahun) : 
8 
Fi 
| 
8 
| 
Fi 
Fi 
: 
8 
8 
otg 8 
Gregoria Sumaryati 8 
James Rusli 8 
Cicit: 8 
Zachary 8 
Gregory 8 
Jason 1 
Celine || 
8 

| (Bong 

Usi 


BERITA DUKA CITA 


Semarang pada hari 


H4 
8 
(4 
8 
$ 
: 
8 Jl. Arteri Yos Sudarso Semarang (depan SPBU Puri) 
Telah meninggal dunia dengan tenang 8| jam 09.00 WIB. Upacara Gerejani jam 08.00 WIB. 
pada hari KAMIS 20-09-2012 Pukul 09.50 WIB | K: hi : 
di RS , GRAHA KEDOYA JAKBAR $ ami yang mengasihi 
Mama, Mama Mertua, Nenek, Saudara kami tercinta 8 
ama, Mama a, Nenek, Saudara kami tercinta: | istri: Ir. POEI LIEN NIO 
$| Anak Menantu 
TJIA - TJOTI 8| TAN LAM ENG Dr, HENDRI NURALIM 
NY. MARWATI S| TAN LAM HONG SIEM GWAT KWAN 
(NY. MARWATI) Fi 
Dalam Usia 80 tahun 8 (Ir. Simon Setiawan) 
$ TAN LAM YANG, B.Sc. INDRIANI ALETHIA 
Cucu Cucu Menantu : 
Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Atmajaya 8 : 
Lantai Dasar Ruang A & B JL. Pluit Ry No 2 3| RONALD SATRIA, M.Sc. MBA 
JAK-UT dan akan di kebumikan pada Hari 8| STANLEY SETIAWAN, B.Sc. FERAYUNITA, SE 
8 
Lebah Tangga 23-09-2012. » | STEPHEN SETIAWAN, M.Sc. 
erangkat dari Rumah Duka ke pemakaman Tamar 
Kenangan Lestari Karawang Barat Jam 09.00 wiB || | 5 ENRICO HERMAWAN, B.Art. $ 
kami yang mengasihi Saudara 
PAULUS HERIADI, SH (£) & Keluarga Jakarta 
ANAK MENANTU Drs. FRANS WIDIYARTA & Keluarga Jakarta 
Mulyadi Rachmad (Santung) — Srimijat (Mei Hwa MERRY WIDIYARTA & Keluarga Jakarta 
ho meteor nakas 2 rek ernd DONNY WIDIYARTA, SH (“) & Keluarga Yakarta 
Lina Susana (Ayung) Paulus Sunnardi TRISNAWATI WIDIYARTA & Keluarga Jakarta 
By ea (Ade) Melinda Beserta segenap Famili 
eserta Cucu 


PULANG KE RUMAH BAPA 


“Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini : diam di 
rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan 
menikmati baitNya.” Mazmur 27 : 4 


DR. Dr. JOHANNES DARMAWAN 


Jenasah akan diperabukan di Krematorium Kedung Mundu 


Berangkat dari Rumah Duka Tiong Hoa le Wan Ruang A, 


EN VENEMK YEN KPANKYKYENYEN KAK AENEMENAY SY ENEYAN AN YENKAR 


apa di Surga dalam damai sejahtera 
Kristus pada hari Kamis, 20 September 2012 jam 10.45 WIB. 

Suami, Papa, Papa Mertua, Opa dan Saudara kami yang 
tercinta 


Nyan Fong) 


ia : 77 tahun 


Minggu, 23 September 2012. 


MEN ENEYEN TIA INA EK EN INKA LEK YEN KTNA KT AN KLINIK INKA KT EN ET ANK KAN KANE BEN TAN 


Kami Segenap Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Karyawan 


PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk 


menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas wafatnya : 


Ny. Jd. TJOENG YAM SENG 


Dalam Usia 92 Tahun 


(Terlahir : Ny. TAN TJHIOE KWIE) 


Ibunda dari Bapak Pudjianto 


(Vice President Director Alfamart) 


Pada Hari Senin, 17 September 2012, Pukul : 04.10 WIB 
di Rumah Sakit TELOGOREJO Semarang 
Jenazah disemayamkan di Rumah Duka, Jl. Yos Sudarso 319, Gombong, Jawa Tengah, 


akan dimakamkan di Pemakaman Gumeng, Gombong, Jawa Tengah 
pada hari Minggu, 23 September 2012. Berangkat dari rumah duka jam : 11.30 WIB 


Semoga amal ibadah almarhumah diterima disisiNya 


dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan iman. 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 21 September 2012 


53 


# ORNAMEN 


AMERICAN GIANT MATURES 


nplete sleeping need 


ey asasi Balikpapan (05420422933 


CV, ALGA UTAMA 
Jl. Pinangsia Raya 73, Jakarta 


Tel, 0218904818, 6268420 Fax DI KOTA AND 


DISCOUNT! 
FREE 2 PILLOWS! 
FREE BENCH! 


Silahkan kunjungi showroom kami di 
Mali Taman Anggrek Lt IV (0 021 $67 9114 
Emporiuim LI Ce) O21 6667 6833 

Ps. Raya Manggarai Lt.V IC) O21 9442 13V7 
Marga Ry Dop ki. II (1) OZ 1087 B81A 
Mali Artha Gading Li. (1) 021 4506 4128 


KUIS : 
1. Sebutkan nama type dari matras latex Florence yang bersifat firm. 
2. Sebutkan salah satu produk Florence yang ada di American Giant Mattress. 


Dapatkan hadiah lima buah bantal Florence untuk lima pemenang, 
masing-masing senilai Rp 250.000, Jawaban kuis dikirim ke alamat surel 
inspiratorial@kompas.co,id atau faks (021) 53699093 paling lambat 

Rabu, 26 September 2012 (dilengkapi data diri, nomor telepon, nomor identitas), 
Pemenang Kuis Ornamen edisi 14 September 2012: 


1, Dolly Setyowati Wibisono - 0812 9246 xxx 

2, Roy Andrika - 0813 14009 xxx 

3. Nuraini - 0899 9176 xxx 

4. Lisa Rosiana - 0856 1202 xxx 

5, Marissa Wijayanti - 0813 34297 xxx 

Pemenang dapat menghubungi Sifa (021) 536 79599 ext 6184. 


s 


Makassar IO411) 876569 - Manado (OLI) SREOCI8 » Gorantako 10435) 831765 


HUBUNGI AGENT 
TERDEKAT KAMI 


N 


OBITUARI 


REST IN PEACE 


Saudara kami yang tercinta : 


SOEDIJANTO MULJONO 


Dalam usia 61 tahun 


09.00 WIB. ke Krematorium OASIS Lestari, Bitung - Tangerang. 
Kami yang mengasihi : 

Anak: Menantu : 

Wibowo Muljono 

Eric Budi Muljono Sherly Hardiman 

Natalia Dewi Muljono -- 

Saudara Kandung : Saudara Ipar : 

Sri Widayanti Adrianto 

Wulansari (t) Budi Hartono 

Cucu-cucu : 
Arya Putra Muljono, Matthew Eric Muljono. 

Beserta segenap famili 


'Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, 
aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 
(2 Timotius 4 : 7) 


BERITA DUKA CITA 


Jenazah disemayamkan di HEAVEN Funeral Home. Lt. Dasar Ruang G - 
Jl. Gedong Panjang No. 47, Jakut. Dan akan dikremasikan pada hari 
Minggu, tgl. 23 September 2012. Berangkat dari HEAVEN Funeral Home pkl. 


Telah berpulang ke Rumah Bapa di Surga, pada hari Kamis, tgl. 20 September 
2012, pkl. 07.55 WIB. di RS. Mitra Kemayoran. Papa, Papa Mertua, Kakek, 


H. 


Sopheline Suparman 


Telah dipanggil ke Rumah Bapa di Surga dengan damai, pada hari Rabu, 
19 September 2012, jam 20.55 WIB di RS. SILOAM GLENEAGLE Kebon Jeruk 


Ayah, Ayah Mertua, Engkong kami yang tercinta: 


CAHYONO WIRYO 
(Pouw Wei Ming ) 


Dalam Usia 90 tahun 


OA 2 
Ke Na) 
Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Sembilan Naga (d/h Dharmais) 


ruang B-C, Akan dikremasikan di OASIS, hari Minggu, 23 September 20: 
Berangkat dari Rumah Duka jam 09.00 WIB. 
Akan diadakan Kebaktian Penghiburan setiap hari jam 19.00 WIB. dan 


12. 


Kebaktian Penutupan Peti pada hari Sabtu 22 September 2012 jam 19.00 WIB. 


Net Ratna Wijaya (p 


Anak : Menantu : 
- Hadiono Cahyono Pouw - Helena Tjoa 
- Kurniadi Cahyono Pouw - Lenny Sugiarso 


Cucu: 
Eko Ciptono Kurniadi, Grace Marcia Hadi Putri, 
Indriani Kurniadi, Angela Irene 


Adik Kandung : Budiman 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ORNAMEN | Matras 


Matras untuk Tidur yang Sehat 


PRODUSEN matras kenamaan, Florence, meng- 
hadirkan produk-produk dengan — desain yang 
modern dan dinamis, yang dibuat dengan 
material kelas wahid dan teknologi terkini. Hal ini 
menjadi dedikasi dan komitmen Florence untuk 
menghadirkan pengalaman tidur yang sehat dengan 
produk berkualitas tinggi. 

Florence sangat memahami pentingnya kualitas 
tidur untuk setiap orang. Hal ini diwujudkan dalam 
koleksi-koleksi matras Florence yang cocok untuk 
semua gaya hidup. 

Lebih dari itu, koleksi Florence hadir untuk mem 
berikan kenyamanan bagi Anda yang membutuhkan 
istirahat yang cukup, demi menjaga kesehatan, 
Tubuh yang bugar amat mendukung untuk me 
menuhi tuntutan aktivitas keseharian Anda, 

Matras-matras Florence tampil dengan fitur-fitur 
yang dapat memaksimalkan istirahat malam dengan 
sejumlah desain mewah dan berkelas. Anda dapat 


menikmati waktu tidur dan bangun pada pagi hari 
dengan tubuh yang segar melalui salah satu matras 
lateks Florence, yaitu Milan. Dengan desain elegan, 
matras ini menciptakan nuansa yang berkelas di 
kamar Anda. Matras lateks yang bersifat firm (keras) 
ini baik untuk kesehatan tulang punggung karena 
dapat menopang tubuh secara optimal, 

Daya topang matras Milan yang menyehatkan 
dipadu dengan kemewahan lapisan velour 
upholstery, memberikan sensasi kenyamanan tidur 
malam yang berbeda. Nikmati istirahat malam Anda 
dengan penuh kenyamanan bersama Milan dari 
Florence, 

Matras dan aksesori tidur Florence dapat 
ditemukan di Toko American Giant Mattress (AGM), 
yaitu konsep toko yang menjual perlengkapan kamar 
tidur dan matras ternama, seperti King Koil, Serta, 
Tempur, dan Winner. Tersedia juga Stressless, sofa 
istimewa dari Norwegia. (”/TYSI 


ing SHOWROOM 


Cibubur 8000m? 
Serpong 4000m' 


EE JI,Raya Serpong 


021) 845! 
Sa Ae 


250m sebelum WTC.5386364-65 
Kip Gading : (021) 451 6264 


veww.dianae 
Ki: Diana Eva Furniture 


EREE-.DISC 


valurniture.com 


DOK PLORENGE 


IBCA Mandiri HSBC BNI CIMB Citi Permata 


sales@chandrakarya.com 


Pemaw | DIPERCAYA SEBAGAI 
@ehandrakarya | REKANAN TV NASIONAL 


JL. PRAMUKA RAYA NO. 180 JAKARTA 
Ph. 420 5550 - 421 2323 Fax. 421 5566 Partai 


3279 0567 


monser SPRING SALE 


UP KE 


 agpe HB 


1 STARTS NOW! 


& 
& B Discupto 


pap 


506 Ed 
JL. PRAMUKA RAYA NO. 180 
Ph.420 5550-1421 2323 


|— size | 
180 x 200 
160 x 200 


120 x 200 


8020 2161» Dwnlopto Kelapa Gading 


1 » Duntoyiho Buataya” (031) 


RAGAM 


Pajajaran 5000m " lebar muka 
70m cocok utk Hotel/Restoran"" 


PEMBERSIH 


RCupramic kmclosadstnes, | Thomas " 0812 102371 
kmbli'spt baru,tdk trbukti uang 
kmbii,(02127511862,11622047 | MNDENPASAR 


TELEPON 


0817.816.788 / 085.7788.78888 
08.2324.234.231/082228882228 
08888.343434ph:081703.081703 


Jual no cantik 081919191919 
hrg 560Jt Nego,Peminat serius 
harap hubungi 021-92709270 


Jual11Unit Panasonic KX-T7750, 
1 KX-T7730, 1PABX KX-TEM824, 
kond.9514.Hub: 0815 8666 5091 


Panasonic PBX HT308 - 2.999rb, 
ht824-3499rb1key2sit,cctv4 cha 
nel-4,9it FreepsngT.5323060(H) 


TOUR-TRAVEL 


Amazing Bkk Pty 250ct&15Nov 
Guilin 5H-6399x,paket akhir 
tahun.SamudraTours:158-76988 


AAngkor Wat # 4FaceBuddha 5D 
8Nov $638: AD SinKul Legoland 
25 Oct Rp 4.990) AD Lake Toba 
Tour (LA ) Rp 1.585 ##iia 
Hub:Galaxy Tour (02176917870 


Bali/Lombok Pkt 4D Mulai 2.5Jt 
sin pkt3d,bkl-pty2-54,5-6d hka- 
Szx-Mfm, 7D China Giorius, 70 
Sin-Thai-Kul,10d China:6267322 


Bali For Sale/For Rent,Villa diJl 
Melati Ketewal By Pass,1-B, 
Mantra Bali"03617404418 


Beli Tnh 830m?gratis ruko95m? 
HY2,7M lok Dalung,Kuta,Bali 
SHM, IMB, TP. 08123816666 


BU Cpt Full View Laut/Airport 
1300m67J/m JIRy Puncak Peso 
naJimbaranBali 08123999087TP 


Dijual Tanah di Gua Gong full 
view luas 1Ha.Contact person: 
082116836999 


Good invest tnh1500m shm,sun 
set road seminyak 9jt/m Ath hrg 
pst naik15jt/m46287862893990 


JL RUKO BSR TEUKU UMAR 
T240 BA00 (10x13x3It) wahyu 
081999877999 raywhite kuta 


Kuta Ardenia Private Residence 
Parfact Choice far Investmont & 
Family Living in Bali, 2 Unit left 
for sale, SHM,3KT#I,study room 
5mins from Airport & Discovery 
Mall. Jl.Kubu Anyar No.28 Kuta. 
Casablanca Realty 03618480909 
021-5760621/ 0878 7755 3838 


LAND SALE, BALI 
Bangkokpattaya4H:250ct5,3itall | 2000m'View Laut | Ungasan 
in/260ct univ studioshardrock | Nusa Dua hub 0813 37019328Tp 
4,9it/ happytourindo. 56941717 LAND SALE 


Beach Front 400m, Ketewel 
Bali hub 0858 5744 2601 TP 


Di semeer 


Teteh Kalimantan Regency Dkt 
Kampus Univ Jember. ” Hub: 
Oa 186960 / 08155938035 


JP purwoxerto 


Jual tanah di Jl. Jend Sudirman 
Purwokerto . Luas : 1700m? , L 
34m x P50m.Hub: 081 7755 777 


serang 


Dijual Tanah Luas 36.226m2 
SHM Jl.Raya Anyer Carita KM 
137 Cinangka Serang Banten. 
Lokasi statgs,tepi pantai landai 
tnpa karang,pasir putih,bangu 
nan workshop,kolam renang,cck 


Halongbay 7h 8,9jt.HkMacShzn 
7h 8,9it.Korea#JejuBh 15,5jt.Sin 
3h 3,6 Jt.6102725/68373788 


Sin$73,kul$99,hk95350,bkk$275 


syd5640,mel$630,per5400“ Tour 
dom/intprimavacation53676165 


Sedia Dana Cash/krd &Deposito 
BN (LPS):PT BPR Dana Usaha jl 
G.sahari Ry/6 yanti Ph:6299486 


AERAH-DAER, 


(Banounc 


Jl:Rmh Lux Full Jati,500/450m? 
Resort Dago  Pakar,HP:5,3M 
Fully Furnished.022-76869838 


Kont:Gudang Bsr Lt#/-19000m? 
Lbt/-6500m2,ada mess Karywn 


Parkir Iuasslok.Strgs akses | Na 
pintu to Ciletny-0818611229 | UE AGS anto Hub Yani, 
480, Fauzi 085323517755, 
JB s0cor AAsep- 087829023232 
Hotel mulai Rp99rb,AC,TV,Hot 
Ang at Sinaga, | MINYOGYAKARTA 
3378658, 8901088, 8315769 
Inves di Kota Wates26: 10km dr 


rencbandara baru).Dptkn di 
Perum GIRI PENI,sertfkt/ Kav 
Hrg 98,55jt. Hub: 085228139 
549,089635645779,0811257640 


Indohouse melayani jual - beli - 
sewa kntrk Rmh Tnh Vila Ruko 
GdngsProperty lain da cpt Ktr 
Jl.Cikuray 28 TIp:0251-831376 


Profit Income Net 21-5,455 tiap 
bulan dari hrg beli Emas Logam 
Mulia.min100gr-maxt-1Ok9,am 
an/Syariah Hub: Mahfud/Afung 
10856 7828 405 / 021.4168 8280. 


KERJASAMA 


Ace 14 Jam ada 30j1-263rb, 60jt- 
525rb, 1001t 978rb, 150jt-1,3 
Pt.Gaf K.Gding (021) 44M11193/ 
15867819/21 bng 5,5prthn.trm 
MbI Krdt. Brhdiah BB,Apple,Mtr 


PE surasumi 


Cibadak Jual Tnh,Kebun Ternak 
Ikan Masih Aktif,Air Nalir,SHM 
6500m,275Rb/m,0816913152 


LUAR NEGERI 


Kost Utk Pel. SMP, SMA, Uni 
dan Pekerja terletak di daerah 
Seranggon Landed House (7kmr 
bsr &5kmr mandi) 10-12mnt, jln 
kaki dr Seranggong Mrt (Circle 
Tina and Purplaline) dan dkt NEX. 


Ace, jam ada agunan BPKB acc 
ad aman bng 0154 dn Isg cair 


Shopping Mal,” dkt Kampus 
Hub: Virgin Ho:087885830870 | Son undur 706 PLATINUM 
Sekolah Pilot di Nzcnad 45,300) | ng car sd 100M 

bisa Brkt,adaJaminankeria seba | Ace 1: Jam ada agunan BPKB ad 


gai Instruktur / pilot carter: | aman bng 0,174, dn sg cair tnp 
081305000302.pINBB:267E7FDO | srvy 25x pghrgn PtPrioritas 
& s,parman 02168267111 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman. 
"65 98510888/ BBM: 236e1cc0 


-68229077hdh trmMdtr fee2-5ijt 
Ace! Jam Ada Agunan BPKB adl 


le, BB, Ipad2 & iphone bng 
Ka | 
fi 


tnp Survei & bebas fee 

dy tunai 300miyr:mega multi 

permata kota (021)6825 

Bila anda ingin Investasi di | 2555/ 62670655-50 Yurns mb 
Forex tapi tidak mau bayar juta 
an rupiah, bergabunglah di kelas 

Traderence Forex basic Training 


tunal 150jt"250.000 nasabah 
Acc 1 jam Cair/Agunan BPKB, 

seharga Rp.500.000 saja. Acara 

23 Sep 12 jam 10-16 di kantor 


tanpa survey,bs byr Bunga saja. 
Maju Artha 7980399 - 7980393 
Traderence Apt Mediterania 
Palace - Jl-H.Benyamin Sueb 


Jl.Raya Psr Minggu no.5 Jaksel 
Kemayoran LEG Unit:8 Shop | Ace Ijam cairjminan BPKB Mbl 
B-Jakpus.Daftar via sms ke 


/Mtrtnp survey,bs byr Bunga 
0816761091/081283899948 


saja.Terang Makmur Jaya JI.KH 
PELUANG USAHA 


Noer Ali 41A Kalimalang Bks Ph 
88950011-49770786-99198365 

Bisa Buka Travel Sistem online 

hanya 3 jt-cetak tiket lgs, Ph: 


021-86612596/97, 98500730 


Ibu Rmh Tg,Guru TK&SD Mau 
Hasil Sampingan,Jual Baju Anak 
Branded, ModalAwalljtsaja,Bisa 
Retur.087782702008 


Inves Forex!mdi Mli 300rb profit 
Te/hari (Kontrak 100 Hari) SMS 
"Minat" HP: 0878 8556 3999 


Acc Ijam cairjmn BPKB Tnp sur 
veybs byr Bng saja.Tri Makmur 
Sejahtera Ph:6332006 / 2008 
Jl.Hasyim Ashari 13-A Jakpus 


(Acc Agunan BPKB 1 Jam Cair 
Bayar Bunga Aja 254 Hub: Oto 
Cash Rawamangun Ph.4712248- 
47868487 Bekasi 4712248 


Agunan BPKB Langsung Cair. 
Mudah, No Survey.Ph:7981911 - 
7994815 Maju Bersama Jaya Jl, 
Mampang Prapatan Raya no.82 


Dana Tunai prs cpt Lhr Cair.Pan 
ca Artha AM.Sangaji17-6303481 
/82/83 imn bpkb mbl/mtr aman 


Paket Usaha Es Krim Bakar 
Pelatihan#Ait Ush, Hny 3,5Jt. 
Call/SMS : 0877 288 949 88 


n9e era 


| gupowu 


Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 
kecil (sel) yang disebut area. 

Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris, 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom, 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area, 


— 


Conceptis Sudoku By Dave Green 


Diihe pa Tere ank Ta 


- 
, 


aa edisi sebelumnya 
6 


3 
& 
c 
a 


6 
3 


ls 


lajnj- 0 
ak ojalolola 


av elesalo 


ajo ono)! 


Faae an 


solo nj 


54 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 21 September 2012 


Lg PERNIK ELEKTRONIK 


DOK CROSS MOBILEPHONE 


PERNIK ELEKTRONIK | Ponsel 


Inovasi untuk Kemudahan Komunikasi 


TIDAK salah jika zaman sekarang disebut sebagai era 
komunikasi. Terobosan teknologi komunikasi membuat 
orang zaman sekarang berinteraksi dan melakukan 
banyak hal yang tidak terbayangkan pada dua hingga 
tiga dekade silam. Bahkan, masih terbuka lebar peluang 
untuk menjelajah dan mengembangkan inovasi baru. 

Sayangnya, sebagian warga masyarakat terkadang 
terhambat untuk menikmati kemudahan terobosan 
teknologi tersebut, antara lain karena keterbatasan 
persediaan produk atau harga yang belum terjangkau. 
Alhasil, mereka baru dapat menikmati inovasi terbaru 
setelah 1-3 tahun kemudian. 

Berangkat dari filosofi “value for money", CROSS 
mobilephone mendorong penggunaan inovasi teknologi 
komunikasi kepada masyarakat yang lebih luas. 
Produsen perangkat telekomunikasi ini mempunyai visi 


selalu menghadirkan ponsel dengan teknologi tinggi dan 
sesuai kebutuhan masyarakat yang beragam sehingga 
berinovasi secara kontinu dan cerdas dalam 
mengembangkan setiap produknya. Tak heran jika 
melalui inovasi-inovasi yang dilakukan, CROSS 
mobilephone berhasil menggebrak pasar featured phone 
dan, sesuai survei IDC (13/9/2012) menjadi market 
leader di Indonesia. 

Hasil inovasi CROSS mobilephone di antaranya 
CROSS E11T. Kecanggihan featured phone yang disebut 
Jumper ini memberikan kemudahan navigasi antara 
layar sentuh dikombinasikan dengan keypad-nya, di 
mana dengan menggunakan sentuhan pada layar, 
pengguna bisa langsung berpindah dari fitur ke fitur 
lainnya dengan cepat dan mudah. CROSS ELIT ini juga 
sering disebut masyarakat sebagai handphone Idol 


karena saat CROSS mobilephone mensponsori 
Indonesian Idol, Handphone Jumper inilah yang banyak 
tampil di acara Indonesian Idol 2012. 

Bagi para pecinta musik, CROSS G9OOX adalah 

featured phone yang tepat karena CROSS G900X 
didukung dengan teknologi Crystal Clear Sound yang 
menghasilkan suara dengan sangat jernih melalui 
speaker. Selain itu, Cross G90OX sudah dilengkapi dual 
kamera yang bisa digunakan sebagai webcam saat 
melakukan video call. 
CROSS mobilephone juga menghadirkan CROSS PD11 
yang dilengkapi layar sentuh berukuran 2.8 inch. Ponsel 
dengan kamera 1.3 MP ini sangat cocok untuk mereka 
yang trendi dan memperhatikan penampilan. Desain 
yang stylish serta layar sentuh yang smooth akan 
meningkatkan penampilan penggunanya. I"/ACAI 


ALL FOR ONE 
TOUCH FOR ALL 


EnT 


Dapatkan kebebasan menikmati 
semua fitur CROSS JUMPER dengan 
sentuhan jarimu. 

Layar sentuh...duniamu! 


JUMPER 4 
ER , 
GA — 
JUSTA TOUCH AWAY 


Jl 


Heatpump Water Heater 
Type All in One 


ENvike 


Atoraabie High Ovality Meatpusp Water HM 


Pemanas Air Teknologi Modern 

4 Hemat Listrik Hingga 8096 

# Menyediakan Air Panas Setiap Saat 

4 Tidak Bergantung Sinar Matahari 

4 Pemasangan & Perawatan yang Mudah 

& Praktis & Aman di Gunakan 

4 Menghasilkan Udara Dingin 

4 Ramah " 

4 Effisiensi C sia) 

Bisa di Gunakan untuk Keperluan : 
1 Kos-kos'an, 

on, Restaurant, 

Rumah Sakit, Industri, dll 


Opersional Rumah (Rp.300/Kwh) 
t- Rp.1.270 / 300 Lt,  Rp-1.91 
Biaya Opersional Industri (Rp.1.380/Kwh) 
1» Rp:1.980 / 300 Lt, - Rp.2.928 


power 
Manga V0 Wat 


PT. DINAMIKA INTI SURYA CEMERLANG 
1021-8890 5899 (Hunting ) | 02 


an 


SE STHATMJBREAKS 
"0 ggREALITY 


njur Pribadi 

4 
karta | 

tarcell (021 
Kendari Ziola Ph 

luler Centre (0232871298 « K 

mer (0? Lampung Du 

Makassar Nusantar 


Ketapang Ter 
ang 


930 - Malang 


"Anda MANAGE proyeknya, 


Accurate membantu Anda MANAGE pembukuannya.” 


4 Fitur: 

'8 Menyusun budget dengan RAB: 

'« Me mannge pembetan matonat proyek 

' Me-manago pembayaran DP, tnpan, 

dan pembayaran terrrin proyek 

Laporan laba rugi per proyek 

Menghasilkan grafix 8 Curve. 

& Export! Import proyek dengan 
Microsott Project 


ACCURATE Deluxe Edition 


@ Akuntansi untuk kontraktor dan event organizer 


Selurate 


JAKARTA (021) Kota: 3455781-82 | Glodok: 62308015 / 25 | Kuningan: 57030408:06 | 
Sudirman: 25536834 / 56 | Grogol: 56I1727.28 | Cengkareng: 54302729 | Kemayoran. 
CPSSIHW 10577168 | Ketapa Gading: 3322375152 | Bekasi: 88060117 /35 | Gramedia Central Park 
#wucpuat.om SURABAYA (031) Pusat: 5450552 | Timur: 5912606 
MEDAN (o6t) Sun Ptaza: 4501581-82 | Palladlum: 4519912 742 


European Sta: 


dard - Elegant Design - Compact Technology 


OLIC 


Jelajahi dunia digital Anda dan 
akses semua dengan sentuhan. 


CROSS 7 E dh 


——— 


0:00 
0x0. s9 


Manado 
Medan 

Padang - Palembang foch 
1 GloryP - Pangkalan 
ontianak A “Purwakarta Jn 


808 « RiBitung Tiga Pendokar 


a Bar 
- Purwoker tobilesh 
» Samarinda Ci Serang 


1» Semarang Jala Ke 
' ukaburi 


- Singkawang 3514 » 4 Solo (0: 
-Sungai Liat Zonet Cell 
121020-T: 


-Ternate 


Ikmalaya Agung »e 


11092 1)31V1074 Tj, Balai Karimun 


« Yogyakarta Visite 


temukan di pernikelektronik 


tap Jumat di KLASIKA KOMPAS 


cari barang elektronik? 


untuk pemasangan iklan hubungi bagian iklan Kompas di 
021-536 799 09 ext 6025/6026 


INDUSTRI MAKANAN / BISKUIT MEMBUTUHKAN SEGERA 


" Pria / Wanita Usia 35 sid 45 Tahun (1,2) 


" Pria 35 sid 45 Tahun 


« Pendidikan Minimal Sf, Pengalaman 3 -5 Tahun (1,23) 
- Pendidikan Minimal D3, Usia 25-35 Tahun, Pengalaman 2 Tahun (4) 
Kirim Lamaran Lengkap Ke : "FPSS” 
PO BOK 1566 BANDUNG 


Paman 


Artis cin pemula p/w cr u/ 
sinetron & md iklan 98143115 / 
081519651484 jmn Isg shoting 


Assistant Mgr, D3, Max 35Th, 
C 2 Rp.3it,krm 0: 
bonishrdyahoo 


AUDIT FREELANCE 
Bebas Jam Kantor, Audit Data 
prsh 2150rb/doc 087788641108 


Bag-Pola Pakaian Wnt mengua- 
sai program Rich Peace Cad. 
(Pola Grading # Marker). Hub: 
6513360, 65830311, 65830342 


Bth Business Manager (Min.28, 
Exp2th,eng aktifad looking) bit 
sms namakposisi 08161484962 


Bth Operator P/W max30th min 
SMA bs Mndrn&Komp basic jam 
kerja 18.30-05.00 40819877906 


Bth mekanik Alat berat&Kepala 
lapangan Min pglmn 5 thn, min 
SMA ditmptkn di Skbm 0878 
72993005 Imrn: Jin, RA Kosasih 
Blok Crisan B No 16, Sukabumi 


Bth Design Grafis,Kuasai Corel 
Draw,Photoshop,Ilustrator,Free 
hand, In Design,P/W,Pglmn,Pny 
Kndrn.Fransiska 08159398614 


Bth Pengemudi Rental.23-47th 
kontr.bulanan minSMA,SimA/B 
mes-kInk grts.Las tes:JI.Mam 
pang Prap.Ry60 P:02193079855 


Bth Sgr Gr Bhs Kantonis,Inggris 
Mandarin Jerman,Korea.Sejabo- 
detabek Ph.58900927,98168658 


Btih Sar Graphic Dsgner/Oprator 
Setting(W)Palmn  min.Sth,utk 
Bekerja di Jl.Pasar Baru no.109 
Jakpus.3815120/085219046829 


Bth sgr Ibu Asrama, tgl di dm, 
Palm. ngajar Tataboga / 
Housekeeping, SMS Data diri & 
Pglmn 46285888805138 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Bth: 1)Senior Engineering, 2) 
Enginaering,Svrt:Pria,max.3th 


Min.S1 Teknik Me 1 mi 
3th,siap kr) Tgl.L okt,Krm Lmi 
solusindo.snstagmail.coivi 


Bth: Mktng LCL Import, Pnglmn, 
Kndr Sendiri, P/W, Gaji Pokok / 
Transport, Komisi Bagi Hasil & 
Bagian Admin Min.D3, Wnt, CV 
ke PoBOX 4332/JKTF 11043 


TH: P/time jobs data entry 
Pensiun/H.Wife wc Inamz 
$1200,sms 081288003520 


BthAdminSales,Wnt 25-35thBs 
Komp, MampuMnjual,LTC Glodok 
GrFotorids. charlie@yahoo.com 


BthAdmWntSMK/D3Comp,Ace. 
MarktgU/prprty,PengwLap SMK 
sipilDomPdGede,Kranggan,Cibbr 
LinrKrm Po Box 1219-Jak 12012 


Business relation Mgr,D3,jaring 
an&Relasi Luas,Kepemimpinan. 
hhrdmaya9966@gmail.com 


Br Cepat Juru Ketik at 


home,trpbjt-8it/data,IRT/ 
Pnsiun wlc 085210769501 


ATA Entry 25position/P/F 
Dimana wc 

Inc:1300,081218263608 
DbthkniFinance Accta, P/W (A), 
Teknisi,Pria(B) max28th,minD3, 
dpt b'kmunikasi dg baik, 
marti sisdurbudgetcash flow 
(A),dpt mnganalisa lap.keu(A), 
max25th,minSTM Elektro/Lstrk 
Pny Mitr(B). Krm/btg Bw Lmrn 
Ikp: HRD PT.Buana Citra Abadi, 
JILDaan Mogot Km.1 No.45 Jak- 
bar,021-40570976,08881059690 


Der T.Arsitek bs Autocad,2D& 
3DMax,T-Sipil utk:Site Mgr,lmr 
ke Jl.RyPuputan Renon 88X DPS 
gayapropertindo@yahoo.com 


Dcr Tiketing,SMIP/SMA max 25 
dom.JakBar/JakPus. Lmrn ke 
Mangga Besar Raya 85A, 11170 


Dcr Wnt Purch Fitting,Acc/ 
Admilmr Jl.PTubagus Angke 
No,L1D Jakbar.H:081318851885 


SPGEmwaitress. u/restaura 
KirgatJepang)deh. Melam 

it max.25th,pglm tdk diutmkn 
pln mnrk.Ota Lsg Sbt,Mg9, 
5en,22,23621/Sop/12,Jam 13.00 
dl JMelawai Raya 189Bcdpn 
BNI Molawai)smpg Tamanicato 


Di Cari Penilai Properti / Mesin/ 
Kebun, S1, Lmran/CV ke HRD: 
KJPP: Sudirman Park, Blok A, 
No. 8, Jl. KH Mas Mansyur, Kav, 
35, Jakarta, 10220, 


Deri 
nt 


Dibthkan Operator mesin digital 
printing, CV krm : Retro Grafika 
JI Cideng Barat no 2-8 Jak Pus 


Dibthkn: A.Admin,wnt: B.Sales, 
C.Pelaksana Bangunan. AtB: 
MMA,single,max 25th,pglm 2th. 
AxB#Cdom Jkt. B#C:Pria,punya 
motor. C:STM bangunan/pernah 
kuliah Teknik Si email ka: 
admsalesGaral.co.id 


Dicari Colector Berpengimn 
Punya Mtr#ADM Utk Ditempat 
kan Di Bekasi Lamrn ke Jl.Raya 
Pluit No.121 Blok A2 Jkt Utara 


Dicari Engineering Sarjana 
Elektro lebih disukai ya 
menguasai PLC,Microprocessor 
& Micro Controller.Lmrn Lsg ke 
PT WKM Jl.Manggarai Utara | 
No.1 Jaksel Up.Bp.Sumartono 
Mp:085876116359/Bp. | Asep 
Rahmat Hp:081809100466 


Dicari Pembuat Pola Rok / 
Blous, yg Hub: 021- 
T1519189/60887676 


Dicr: Driver Direksi, pria 
(25-10), SIM A,pglmn 1 th, phm 
Jabodetabek, Krm ke PT, 
Eleganza Tile Indonesia Jl. Daan 
Mogot No 35A-8 Jakbar 


RAFTER Int ACAD43DMax 
Dm, Wnt, Dom Jakbar 
lemo, interiorOyahoo.com 


REELANCE Input Doc, 
F #Rp8Juta/Documenttcash) 
119878 B3A9 1387 “7 


General Affair, Min S1,Dynamic, 
Creative, Friendly, Leadership, 
Responsibility,600d Personality 
hrd.rearuitment64Gyahoo.com 


Kami Mmbthkn bbrp level Super 
visor divisi sales,acc, cs.gajit 
tunjangantbonus mnarik. Walk 
in intv 37298738,08129907989 


Office Klp Gdg Spcl fmale Need 
Senior & junior Acctg & Finance, 
Mktg,Sales,Secrtry,Export Staff 
Exp2-3Yrs,Good Engsattch foto, 
danoraagroprimapt@gmail.com 


ART Time Data Entry, 
P Rp.3jt/Week,Ms.Off Excel 
D3/S1 “ 0816 1707 3996 


Perusahaan Contractor yg sdg 
Berkembang bth Project Coordi 
nator(S1 sipil/Arsitek,pglmSth) 
Estimator Manager(S1 sipil/arsi 
tek,Pglm 3th)Pengawas Proyek 
(D3,Pglm 2th), Staff Accounting 
(51/b3 Akutansi,wnt,Pglm 3th) 
Staff Admin (SMA/Sdrjat,Wnt) 
Kuasai MS Office.Srt Lmrn Lkp 
dpt dikirim:Ruko alderon jl Daan 
Mogot119 bik C6-7 jakbar11510 


STM, - 
1g RAB.LamaraneCV krm ke 
semanggijayayahoo.co.id atau 
Hub.Ibu Lilis 085692570001 


Perush.percetakan butuhsuper- 
visor sales & marketing,Team 
sales&marketing,Adm market: 
ing Accounting, Ast produksi, IT, 
palm min.2eh men Tap & CU 
kirim:JI.Raya Kembangan no.1 
AG, Puri Indah Jakarta 11610 


Urgently Reguired Japanese 
Teachers,D3/S1/52 Japanese 
Literature/Any Major from 
reputable institutions.Living in 
Japan Experience will ba advan- 
tage.KindIy send your detail CV 
to: recruitmentiltGyahoo.co.id 


IP some reuancan 
Account Manager, Min S1,Pglm 
Minimal 2Th, Disiplin, Tanggung 
Jawab. hrdwiwi88@gmail.com 


A: Dt Input(P/F Time)bs 


comp,Irt,Pnsiun wlc ming 
dt,43jt cash0B1219790223 


Adm,wnt,D3,max 24th,bs comp. 
CV:Rk Eksklusif G/67 Pantai 
Indah Kapuk Hub:68887914 


Bth sgr Ass Accounting,D3,Pria 
Palmn 3 th menguasai Accurato 
accounting Software Ibh diutm. 
Lmr ke: Jl. Mercedes 38 Kp Jam 
pang Wanaherang G.Putri Bogor 
email: marsihsgmGyahoo.co.uk 


Bth sgr-Acctg(SI),Pgimn min 
1th CV ke Tmn Palem Lestari 
Ruko Galaxi Blok K 38 Jak Bar / 
Hub,021-55959709 / JLK.H. 
Hasyim Ashari No.20 Cipondoh 
TNG / prima solusicbn.net.id 


Bth: Acc/Adm/Sales Off,P/W, 
max.25th,min SLTA/D3.Lmr tIs 
tgn-foto:PoBox 2784 Jkt 10001 


Cr Adm Min SMA, bw CV Isng ke 
PD Sumber Bangunan Jl Raya 
Serang KM 12,5 Bitung Tgr 


Dbthkn Sgr Bbrp Tng Acct, P/W, 
SMK/D8 Max. 28th, “Jujur, 
TaJwb Krj Keras, Komputer, 
Lmrn Via Pos ke HRD 
Dept.Jl.Keadilan Raya No.17 
REOO1 Rw.04, Jakarta 11130 


Dcr Adm,Wnt,23-30th,fsh bhs 
Ingg,Ms.Office &  Excel,Foto 
4x6.Krm:Ambassador — Rsda,Jl. 
Karet Padurenan No.36,Jaksel 
12940.Pling Imbt 20 Okt 12 


Dibthkan: Adm Finance & Acc, 
wanita(22-25),pgl mn 1 th,MS 
office skill, krm ke PT.Eleganza 
Tile Indonesia Jl. Daan Mogot 
No35A-B Jakbar 


Dibutuhkan Wnt Berpenampilan 
Menarik,Adm & Kuasai Kom- 
Percetakar 


pi am kemull 
Negara No.28 Jakpus 10570 


Dicari Accounting / Staff Ke- 
uangan,Wanita, Berpengalaman 
Min DL Jujur&Rajin.Max 35Th. 
JI.Bungur Besar Raya 27,Jakpus 


Dicari Sgr ADM Wnt, Min SMK 
Accounting/Komputer Im krm 
Ke PO BOX 3527 Jkt 10035 


Dicari: Adm. Penjualan, Wanita, 
23-30 thn, SMEA/sdrit, pglmn 
min 2 thn, lancar mengetik.Imm 
ke Pa Box. 4853 JKTF 11048 / 
email: md.hrd.2012Ggmail.com. 
kode:ADMK. 


Dicari:2 Org (W) Utk Adm 
Ringan, Bisa /” Mengerti 
Komputer,Hub:021-97715985 


Dicari:Admin Kantor SMK/D3 di 
utmkn kuasai Akntansi/ bs buat 
software,Hub:Ana 021-6508533 


Kami membthkn bbrp adm,kurir 
ajis tunjangan. Walk in intrew 
Hub: 37298738, 0812 990 7989 


Staff AccountingCW),Mengerti 
Pik,SMK.CV Krm:Ruko Mahkota 
Ancol Blok E No,32 Jakut 


Il marrerna &sntes 


Btih marktng supervisor proprty 
Sales promotion girl#Staf ktr 
Pen.menrkbawa Imrn ke:Ruko 
Jalur Sutera Kav.3IA No.9 
'AI.Sutera Tangrang”53122722 


Bth Mktg Mgr(Min,23th,Min D3 
english aktif,axp.Min 2Thn)6Jt 
sms nama,posisi 082110312188 


Bth Sgr Sales Consultant&Sales 
Manager,Komunikatif,GajitBns: 
Menarik,intrvw lgs mlalui pintu 
krywn Hotel Borobudur ke Kntr 
Borobudur Premier Club, Jam: 
9-18,Sabtu9-13, 021-32969715. 


Bth Sgr,Mrktg/Sales,Pria/Wnt, 
Lab. Klinik, Sma/D3, Pny Mr, Jl. 
Summagung 1 blok FENo.17 Kp 
Gading, Joni:081210731439 


BthSalesman brpglm,kuasai jln? 
DKI diutmk pny motor sndr max 
40th:081806382666-93978666 


Butuh segera:SPG syrt:Wanita, 
min.SMA,max.24th, penampilan 
mnrk, tagi min.160cm dan berat 
proporsional. Penghasilan gaji 
diatas UMR 4 bonus t insentif 
asuransi.Yang memenuhi syarat 
email ke-lowkerspgGyahoo.com 
atau fax ke: 021-600 9045 


Cari Sales P/W,Pglmn min 2th. 
Krm CV ke: JI.Rajawali Selatan 
V No.35 Jakpus 10720(Bp Gian) 


Dibthkan: Sales Retail, Co- 
ordinator SPB/SPG Modern 
Outlet(Mitra10),pria(25-40),pg| 
mn building material/granit 1th, 
ada mtr, krm ke PT. Eleganza 
Tile Indonesia Jl.Daan Mogot 
No35A-B Jakbar 


Dcr Tele/Mrktg Berpgimn diBdg 
Item? Promosi,max 33th.Lmrn 
langsung Ruko Grand Poris Blok 
A10 No.23A.Hub:021-55702770 


Dibutuhkan Sales Marketing 
pengalaman min 2 tahun CV 
dikirim  kerwini lie@yahoo.com 
info Hub: 0818474090 


Dicari Sales Mesin Pria/Wanita 
yang berpengalaman luas. Hub: 
021-666004M3 (Benny). 


Mrieg Luxury Products, Courage 
High Confidenca,Self Motivated 
Prasentable, Good Looking, Inc 
27Jt. meisyaliemGyahoo.com 


Mrktg P/W Pglmn/Non Pglmn, 
diTraining,Gaji“Wang — Makan 
Komisi-Jenjang  Karir.Samuel 
021-92733010 / 65308671 


ID sekretaris 


Prshaan Rajut diTangerang bth 
Sekretaris, min.D3, max.3Oth, 
Bs Bhs Inggris. Lmmm lengkap 
via email (admin756cbn.net.id) 


II tewui proDursi 


(r:30 Drafter,Pria,S1 Arsitek,2D 
& 3D,pglm 2th.Krim:Jl.Jembatan 
3 Komp. 25 B/16 Jak-Ut 14010 


